HARIAN UNTUK UMUM 
TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pendiri: PK. Ojong 4920-1980) 
Jakob Octama 


RABU 


3 OKTOBER 2012 


HATI N 


KOMPAS 


AMANAT 


JRANI RAKYAT 


TERBIT 32 HALAMAN 4 KLASIKA 
NOMOR 095 TAHUN KE-48 
Online: www.kompas.com 
E-mail: kompas@kompas.com 
Telepon: Redaksi (021) 5347710 


Iklan (021) 53679909 
Sirkulasi (021) 53679599 
Harga langganan Rp 78:000— 
Harga eceran Rp 3.500— 


KERETA REL LISTRIK 


Masyarakat Tidak 
Punya Pilihan Lain 


Layanan tetap belum 
memuaskan, tetapi tarif 
terus membubung naik. 
Pengguna KRL komersial 
nonsubsidi pun naik 
darah, Mereka tak cukup 
mengeluh dan 
mengumpat. Selasa 
(2/10) pukul 08.50, 
sekelompok penumpang 
berunjuk rasa dengan 
duduk selonjor di rel 
Stasiun Rawa Buaya, 
Jakarta Barat. Protes 
pun bergaung, berharap 
penguasa menyimak. 


Oleh NELI TRIANA 


agi itu, sebuah kereta rel 
Pp: trik (KRL) komei 

nonsubsidi yang biasa di- 
sebut Commuter Line (CL) ju- 
rusan Tangerang-Jakarta Kota 
berhenti di Stasiun Rawa Buaya. 


langsung duduk selonjor di rel 
tepat di depan lokomotif CL. 
Akibat aksi mereka, CL di 
dua stasiun lainnya, Stasiun Pe- 
sing di Jakarta Barat dan Sta- 
siun Poris di Tangerang, tak bisa 
berangkat. Kepala Stasiun Rawa 
Buaya Suardi mengatakan, ada 


pang perempuan di Stasiun Ra- 
wa Buaya, 

Para penumpang mengeluh, 
KA jurusan Tangerang-Jakarta 
Kota berhenti dua kali, yaitu 
di Stasiun Duri dan Stasiun 
Kampung Bandan, sejak De- 
sember 2011. Hal itu membuat 
jam perjalanan bertambah. Pa- 
dahal, menurut mereka, pola ini 
bukan hanya merugikan pe- 
numpang, melainkan juga pe- 
ngelola CL. 

"Kalau dari Tangerang pe- 
numpang sudah penuh dan s 
bagian besar penumpang turun 
di Jakarta Kota, mengapa KA 
harus berhenti dua Casih- 
an penumpang yang berdiri ber- 
jejal lama di gerbong,” ujar Har- 


di (43). 


KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Sesaat kemudian, sekitar 20 pe- — (Bersambung ke hal 15 kol 1-3) Penumpang di gerbong kereta rel listrik Commuter Line jurusan Serpong-Tanah Abang saat berhenti di Stasiun Pondok Ranji, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (2/10). 
numpang keluar dari kereta dan — BACA JUGA HAL 27 Walaupun menjadi salah satu moda transportasi massal, moda ini tidak disubsidi pemerintah, 
www.kompas.com t M B 
OMPAS sara Korup Or, usuh Bersama 
PT berlangganan 
(Game 0021-2567 6000 | itafei f 
Bf UU KPK Sudah Sangat Jelas, Tidak Perlu Ditafsirkan Lagi 


hotline@kompas.com 


www,facebook.com/kompasfb 


www.twitter.com/hariankompas 
www.twitter.com/kompasbreaking 


@ Dua Tuntutan Berlapis 


@ Korban Tewas 38 Orang 


@ Pelantikan Bisa Mundur 


0,5585 


28/91 


KETENAGAKERJAAN 


Pemerintah Terus 
Ajak Buruh Berdialog 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- di 21 kabupaten/kota pada Rabu 


merintah terus mengajak buruh 
berdialog untuk mencari jalan 
keluar masalah ketenagakerjaan. 
Buruh pun tetap mogok kerja di 
sejumlah kawasan industri me- 
nuntut penghapusan pekerja alih 
daya (outsourcing), penetapan 
upah minimum sesuai angka ke- 
butuhan hidup layak, dan juran 
jaminan kesehatan pekerja di- 
tanggung pemberi kerja. 

Menteri Koordinator Pereko- 
nomian Hatta Rajasa, didampiny 
Menteri Tenaga Kerja dan Trans 
migrasi Muhaimin Iskandar, ber- 
temu Presiden Konfederasi Se- 
rikat Pekerja Indonesia (KSPI) 
Said Igbal, di Jakarta, Selasa 
(2/10). Pertemuan di Gedung Ke- 
menterian Koordinator Pereko- 
nomian itu sempat tertunda ka- 
rena Igbal masih berkonsolidasi 
dengan elite serikat buruh yang 
tergabung dalam Majelis Pekerja 
Buruh Indonesia. 

Hatta dan Muhaimin secara 
terpisah sudah berdialog empat 
mata dengan Igbal. Namun, pro- 
ses dialog belum mencapai titik 
temu, 

“Intinya, mereka ingin ber- 
temu. Saya coba carikan solusi. 
Kalau namanya mogok, tentu ki- 
ta tidak menginginkan itu karena 
iklim investasi kita sudah baik. 
Situasi nasional sudah baik. Na- 
mun, tidak sekadar kita menga- 
takan jangan mogok, tetap harus 
dicarikan solusinya,” kata Hatta. 

Buruh anggota KSPI, Presiden 
Konfederasi Serikat Pekerja Se- 
luruh Indonesia (KSPSI) Andi 
Gani Nena Wea, dan Konfederasi 
Serikat Buruh Sejahtera Indone- 
sia mogok di 80 kawasan industri 


ini. Buruh di luar Jakarta, seperti 
Surabaya, Sidoarjo, Batam, Cila- 
cap, dan Sukabumi, juga akan 
berunjuk rasa ke gedung DPRD 
setempat, 

Muhaimin mengatakan sudah 
menerbitkan Peraturan Mena- 
kertrans Nomor 13 Tahun 2012 
tentang 60 item komponen sur- 
vei harga kebutuhan hidup layak 
(KHL) acuan penetapan upah 
minimum. Menakertrans ber- 
sama wakil pengusaha dan buruh 
dalam Lembaga Kerja Sama 
(LKS) Tripartit Nasional juga te- 
ngah menyusun peraturan yang 
mengatur tegas lima jenis pe- 
kerjaan alih daya yang diizinkan, 
yakni jasa kebersihan, jasa ke- 
amanan, katering, transportasi, 
dan jasa pertambangan migas. 
turan ini menegaskan 
selain lima jenis peker- 
jaan itu, tidak boleh. Kita berha- 
rap semua bisa didialogkan kare- 
na mereka juga terlibat dalam 
LKS Tripartit Nasional,” kata 
Muhaimin di sela-sela inspeksi 
mendadak survei harga kompo- 
nen KHL oleh petugas Dewan 
Pengupahan Jakarta Timur di 
Pasar Jatinegara. 

Perusahaan penyalur atau 
pemakai jasa pekerja alih daya 
diberi waktu enam bulan untuk 
menyesuaikan — diri — dengan 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


Lihat Video Terkait 
"Menjelang Demo 
Buruh" di 
vod.kompas.com/jelang- 
demoburuh 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi tidak perlu ditafsirkan lagi. Kewe- 
nangan KPK jelas. Kemungkinan ada obyek penyi- 
dikan sama dengan penegak hukum lain juga sudah 
diantisipasi. Sebab, koruptor merupakan musuh 


bersama. 


Hal itu terungkap dalam si- 
dang pengujian atas Undang-Un- 
dang Nomor 30 Tahun 2002 ten- 
tang KPK di Mahkamah Kons- 
titu Selasa (2/10), se- 


perti d Ikan Direktur Liti- 
gasi Perundang-undangan Ke- 
menterian Hukum dan Hak Asi 

Manu Mualimin Abdi dan 


anggota DPR Ruhut Sitompul. 
Sidang yang dipimpin Ketua Ma- 
jelis Hakim Mahfud MD itu 
mengagendakan 
mendengarkan kete- 
rangan pemerintah 
dan DPR. 

Mualimin menga- 
takan, Pasal 50 Ayat 
S adalah norma yang 
sudah tegas dan je: 
las, tidak perlu pe- 
nafsiran lain. Ketika 
ada obyek penyidik- 
an sama antara KPK 
dan polisi atau jaksa, 

KPK yang berwenang mena- 
ngani. Hal itu dinilai persoalan 
teknis di lapangan. Karena bukan 
masalah prinsip hukum, semes- 
obyek pei 5 
a diselesaikan dengan ko- 
si antaraparat hukum. 
bab, musuh bersama adalah 
orang yang melakukan korupsi 

Isu-isu yang muncul dalam uj 
materi dinilai bukan isu konsti- 
tusionalitas, melainkan lebih pa- 
da penerapan UU KPK. Karena 
itu, pemerintah meminta MK 
menolak permohonan pengujian, 
menerima keterangan pemerin- 
tah sepenuhnya, dan menyatakan 


BACA JUGA HAL 4 


pasal-pasal yang diujikan tidak 
bertentangan dengan UUD 1945, 

DPR berpendapat senada. Se- 
lain itu, para pemohon juga di- 
nilai tidak memiliki kedudukan 
hukum (legal standing) untuk 
mengajukan pengujian atas UU 
No 80/2002. Aturan pada UU 
KPK, kata Ruhut, tidak meng- 
halangi para pemohon menda- 
patkan pekerjaan sebagai advo- 
kat. Juga tidak mempersulit me- 
reka untuk menda- 
patkan klien. 

Selain itu, ko- 
rupsi sebagai k 
hatan luar bi 
memerlukan — pe- 
nindakan — dengan 
Ke r biasa pula. 
Komitmen untuk 
mempercepat pem- 
berantasan juga 
mengamanatkan 

ada badan independen, 
yakni KPK. 

Pengaturan kewenangan KPK 
untuk melakukan penyelidikan, 
penyidikan, dan penuntutan ti- 
dak berarti KPK memonopoli. Ini 
dan jaksa tetap bisa 


untuk menghindari tumpang tin- 
dih kewenangan penyidikan juga 


dosen tidak tetap di F. 
kum Universitas Par 
Sumardi. Menurut Di 
hukum pidana, aturan yang ber- 


RESPONS PARTAI TERHADAP 


DEMOKRAT 

"Kalau menurut kami, bagaimana- 
pun pembahasannya ha 

berhen 


(Harry Witjaksono, Ketua Kelompok 
Fraksi Partai Demokrat di Baleg DPR) 


REVISI UU KPK 


mengusulkan penghentian 


" 
Pa 
$ ppp « 
“Fraksi siap mengirimkan surat 
kepada pimpinan DPR untuk 


pembahasan,” 


GOLKAR 
"Revisi UU KPK tidaklah benar 
sebagai langkah DPR untuk 
memperlemah kewenangan KPK." 


(Bambang Soesatyo, anggota Komisi 
III Fraksi Partai Golkar) 


PDI-P 
"Sejak awal tidak menyetujui revisi 
UU KPK” 


(Trimedya Panjaitan, Ketua DPP PDI-P 
Bidang Hukum) 


2. PKS 
alam rilis rotasi anggota, Fraksi 
S berkesimpulan tidak akan 
jutkampembahasan revisi 
UU KPK ke Baleg,” 
(Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PKS) 


PAN 

” Kalaupun ada revisi, kami akan 
memperjuangkan penguatan 
KPK." 


2 GERINDRA 
| "Menolak revisi UU ika 
tujuannya 'membi ia 


(M Arwani Thomafi, Sekretaris Fraksi 
PPP) 7 


PKB. 
”Soal UU KPK, sikap PKB tidak 


perlu ada revisi dan ngga 
tidak perlu diteruskan? 


(Marwan Ja'far, Ketua Fraksi PKB) 


2 


kewenangan KPK" 


(Martin Hutabarat, anggota Komisi Il 
dari Fraksi Partai Gerindra). 


HANURA 

justru kami meminta kepad 
KPK, kewenanganapa lagiyang 
diminta KPK dari yang selama ini 
sudah tercantum dalam Undang- 
Undang Nomor 30 Tahun 
2002...” 
(Sarifuddin Sudding, anggota Komisi 


(Tiatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PAN) 


Sumber: Litbang "Kompas"/YOH/STN/KRI, Diolah dari Pemberitaan "Kompas" 


sifat umum (lex generalis) tidak 
digunakan ketika ada aturan yang 
bersifat khusus (lex specialis). 
Karena itu, diterapkan saja UU 
No 30/2002, termasuk dalam ka- 
sus korupsi simulator SIM yang 
melibatkan perwira tinggi Polri. 

Sidang itu diselenggarakan 
untuk dua permohonan, Perta- 


ma, permohonan diajukan Habi- 
burokhman dan Maulana Bu- 
ngaran serta Munathsir Musta- 
man untuk menguji Pasal 50 Ayat 
3 UU KPK. Aturan ini terkait 
kewenangan KPK untuk meng- 
ambil alih penyidikan yang se- 
belumnya dilakukan kepolisian 
atau kejaksaan. Permohonan ke- 


II dari Fraksi Partai Hanura) 


ANDRI 


dua diajukan Muhammad Farhat 
Abbas, kuasa pemohon Rakhmat 
Jaya, terkait Pasal 8 Ayat 1-4 dan 
Pasal 50 Ayat 1-4, Aturan itu juga 
terkait kewenangan KPU untuk 
menyupervisi, mengawasi, mene- 
liti, dan menelaah instansi yang 


(Bersambung ke hal 15 kol 4-7) 


PERIKANAN 


Investasi Masih Sulit karena Tidak Pasti 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Kelautan dan Perikanan Sha- 
rif Cicip Sutardjo mengakui su- 
litnya mendorong minat inves- 
tasi di bidang perikanan. Alasan- 
nya klasik, yakni risiko ketidak- 
pastian bidang usaha ini. 

Hal itu dikemukakan Cicip da- 
Jam pencanangan serta Seminar 
Bulan Mutu dan Keamanan Hasil 
Perikanan, di Bali, Selasa (2/10). 

Namun, ia menegaskan, Ke- 
menterian Kelautan dan Per- 
ikanan (KKP) memiliki alat pen- 
deteksi cuaca sehingga keamanan 
dan informasi untuk perikanan 
terjamin. “Ini mampu mengu- 
rangi risiko kegagalan di bidang 
perikanan,” ungkapnya, 

Kenaikan investasi perikanan 
masih kecil, sekitar 5 persen, di- 
bandingkan tahun lalu. Ini men- 
jadikan KKP hanya menargetkan 


Direktur Blessing 
Fish Harryanto Mulia mengemu- 
kakan, tidak mudah berinvestasi 
di bidang perikanan karena risiko 
kegagalan bisa besar, Namun, ini 
menjadi tantangan pengusaha 
untuk kreatif, terutama mening- 
katkan nilai tambah ikan dan 
produk perikanan. 

Secara terpisah, Ketua Umum 
Gabungan Pengusaha Perikanan 
Indonesia Herwindo menilai, in- 
dustri perikanan sulit maju ka- 
rena tidak ada keseriusan pe- 
merintah dalam manajemen per- 
ikanan dan lemahnya pengawas- 
an. 

Persoalan manajemen per- 
ikanan seharusnya disikapi de- 
ngan memecah kebuntuan sistem 
logistik ikan dari sentra produksi 
ke pengolahan. Selama ini, suplai 


ikan untuk unit pengolahan ikan 
(UPI) tidak mudah. Di samping 
pasokan barus kontinu, juga harus 
ada kesesuaian mutu dan harga 
antara produsen dan UPI 

Soal permodalan, Tantri Wu- 
landari, Sekretaris Perusahaan 
PT Bank Bukopin, mengatakan, 
pihaknya menerapkan pembia- 
yaan atau kredit bagi nelayan 
masih menggunakan skema kre- 
dit biasa, yakni kredit mikro atau 
usaha kecil dan menengah. Pe- 
nerimanya nelayan. 

Sekretaris PT Bank Rakyat In- 
donesia Muhamad Ali, secara ter- 
pisah, menyampaikan, BRI juga 
menggunakan skema kredit biasa 
dengan penerima nelayan. Na- 
mun, ada juga skema berupa kre- 
dit ketahanan pangan dan energi 
(KKPE), antara lain untuk budi- 
daya ikan. "KKPE untuk nelayan, 


yakni budidaya dan tangkap,” ka- 
ta Ali. 

Total penyaluran BRT terha- 
dap usaha budidaya ikan dan 
perikanan tangkap per Juni 2012 
sebesar Rp 179 triliun untuk 
49653 debitor. Per Juli 2012, 
penyaluran BRI melonjak men- 
jadi Rp 2,32 triliun untuk 73.169 
nasabah. 

Direktur Kepatuhan dan Ma- 
najemen Risiko Bank Muamalat 
Andi Buchari menyebutkan, ken- 
dala bagi bank pembiayaan untuk 
sektor kelautan dan perikanan 
umumnya soal alam. Ketidak- 
pastian alam, misalnya gelom- 
bang tinggi dan cuaca buruk, 
mengganggu perikanan tangkap. 
Adapun penyakit dan kadar ga- 
ram air atau salinitas memenga- 
ruhi perikanan budidaya. 

”Asuransi hanya — menutup 


sampai batas tertentu, Padahal, 
ada risiko kematian dan gagal 
panen, misalnya pada perikanan 
budidaya,” ujar Andi. 

Bank Muamalat sudah me- 
ngucurkan pembiayaan ke bi- 
dang kelautan dan perikanan, ba- 
ik langsung ke bidangitu maupun 
melalui koperasi. Dari total por- 
tofolio pembiayaan Bank Mua- 
malat sebesar Rp 34 triliun, ha- 
nya 1 persen yang masuk ke 
sektor kelautan dan perikanan. 

Bank Muamalat sudah me- 
nandatangani nota kesepahaman 
dengan Kamar Dagang dan In- 
dustri untuk mengucurkan pem- 
biayaan usaha mikro, kecil, dan 
menengah (UMKM) ke sektor 
UMKM. "Mudah-mudahan prog- 
ram ini bisa menyentuh nelayan 
juga, ujar Andi. 

(@DR/AYS/LKT/CHF) 


PO 


LITIK & 


HUKUM 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Presiden Diharapkan Dorong Dialog Papua 
Tokoh-tokoh masyarakat Papua mengharapkan Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono mendorong pelaksanaan dialog Jakar- 
ta-Papua, Sebagai pemimpin pemerintahan, Presiden diyakini 
memahami betul persoalan Papua dan kegalauan masyarakat 
asli Papua. Hal itu antara lain dikatakan Ketua Persekutuan 
Gereja-gereja di Papua Pendeta Herman Saud dan Koordinator 
Jaringan Damai Papua Neles Tebay di Papua, Senin @/10). 
Herman mengatakan, pemerintah sebaiknya menghargai me- 
kanisme tersebut karena pemerintah tidak akan mampu sen- 
dirian menyelesaikan persoalan di Papua. "Oleh karena itu, 
dalam kunjungannya nanti, kami berharap Presiden berkenan 
mendorong pelaksanaan dialog tersebut. Apalagi Presiden per- 
nah mengatakan setuju dengan hal itu,” kata Herman. Ia 
mengakui, tidak mudah menggelar dialog tersebut, apalagi ba- 
nyak kepentingan serta makin dekat berakhirnya masa pe- 
merintahan Presiden Yudhoyono, Namun, ia optimistis Pre- 
siden dapat melihat sisi positif dari dialog tersebut. Menurut 
Neles Tebay, ada baiknya Presiden menunjuk fasilitator dialog 
yang bertugas memastikan dialog tersebut terlaksana, Direnca- 


nakan, Pres 


den berkunjung ke Papua pada Senin (8/10) untuk 


menghadiri pembukaan Raimuna Nasional di Jayapura. (JOS) 


PERTAHANAN DAN KEAMANAN 


DPR Beri Sinyal Tidak 
Lanjutkan RUU Kamnas 


JAKARTA, KOMPAS — Pem- 
bahasan Rancangan Undang-Un- 
dang tentang Keamanan Nasio- 
nal diindikasikan tidak akan di- 
lanjutkan. Pemerintah akan 
memprioritaskan — pembahasan 
RUU tentang Disiplin Militer 
yang dianggap lebih penting. 

ampaikan Wakil Ke- 
I DPR Tubagus Ha- 
sanuddin di Kompleks Parlemen, 
Senayan, Jakarta, Selasa (2/10). 
"Kemarin setelah pembahasan 
RUU Veteran, saya sempat ber- 
bincang-bincang dengan Menteri 
Pertahanan (Purnomo Yusgian- 
toro). Secara informal, Menhan 
mengatakan tak akan melanjut- 
kan pembahasan RUU Kamnas 


'artai Demokrasi In- 
sia Perjuangan itu menutur- 
kan, Menhan tidak menjel 
secara detail alasan penghen 
pembahasan — RUU — Kamnas. 
Menhan hanya menyatakan akan 
memprioritaskan pembahasan 
RUU tentang Disiplin Militer ka- 
rena dianggap lebih penting. 

Ketua Komisi I DPR Mahfudz 
Siddig membenarkan bahwa pe- 
merintah dan DPR sudah sepakat 
membahas RUU Disiplin Militer. 
Namun, pemerintah belum me- 
nyerahkan draf RUU Disiplin Mi- 
liter kepada DPR. 

RUU Disiplin Militer, lanjut 
Mahfudz, dibuat untuk memper- 
kuat peningkatan profesionalis- 
me prajurit. Dengan demikian, 
diharapkan kasus-kasus indisi- 
pliner prajurit TNI bisa dicegah. 
Mengenai kelanjutan RUU Kam- 


nas, Mahfudz menyerahkan ke 
Panitia Khusus RUU Kamna: 

Berbeda dengan Tubagus Ha- 
sanuddin, Ketua Pansus RUU 
Kamnas Agus Gumiwang justru 
menegaskan tidak akan ada 
penghentian pembahasan RUU 
Kamnas. Bahkan pada 23 Ok- 
tober, Pansus akan mengundang 
pemerintah untuk membicara- 
kan masalah RUU Kamnas. 

Selain akan membahas RUU 
Disiplin Militer, Mahfudz me- 
ngatakan, DPR dan pemerintah 
sepakat untuk kembali memba- 
has RUU tentang Rahasia Ne- 
gara. Hal ini dilakukan setelah 
kemarin DPR menyetujui RUU 
Industri Pertahanan dan RUU 
Veteran dalam rapat paripurna. 

Politikus Partai Keadilan Se- 
jahtera itu menjelaskan, RUU 
Rahasia Negara merupakan kon- 
sekuensi dari UU Keterbukaan 
Informasi Publik (KTP). UU KIP 
mengamanatkan pengaturan 
mengenai rahasia negara diatur 
dalam UU. 

Prinsip dasar UU KIP adalah 
publik memiliki hak terhadap ke- 
terbukaan informasi, termasuk 
informasi mengenai pengelolaan 


li pengecualian, yang 
Ja negara, RUU Ra- 
Gara akan mengatur kla- 
i dan perlakuan terhadap 
negara. Karena merupa- 
kan inisiatif pemerintah, Komisi 
T berharap pemerintah sudah 
mengajukan draf RUU itu pada 
masa sidang kedua tahun sidang 
2012-2013. (NTA/UTI) 


Pengesahan Undang-Undang Veteran 


Ketua Komisi I 
DPR Mahfudz 
Siddig (tiga dari 
kanan) 
menyalami 
anggota veteran 
yang berkumpul 
mendengarkan 
keputusan 
pengesahan 
Rancangan 
Undang-Undang 
(RUU) Veteran 
pada rapat 
paripurna DPR 
di Kompleks 
Parlemen, 
Senayan, 
Jakarta, Sel: 
(2/10). DPR 
menyetujui RUU 
Veteran 
disahkan 
menjadi UU, 


TENDRA A SETYAWAN 


Seleksi Komnas HAM Lanjut 


Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tolak Tangani Gugatan Syafrudin 


JAKARTA, KOMPAS — Setelah molor satu bulan 
lebih, akhirnya Komisi III DPR memutuskan melan- 
jutkan proses seleksi calon anggota Komisi Nasional 
Hak Asasi Manusia, Uji kelayakan dan kepatutan 
dijadwalkan digelar pada pekan kedua Oktober ini. 


Keputusan tersebut diambil 
dalam rapat pleno Komisi III, 
Selasa (2/10) malam. Salah satu 
pertimbangannya adalah agar 


bekerja selama lima tahun 
jabatan, yaitu 2012-2017. 
saat ini, masa jabatan 
komisioner Komnas HAM pe- 
riode 2007-2012 sudah diperpan- 
jang selama satu bulan. 
'akil Ketua Komisi TIT Nasir 
Djamil mengatakan, keputusan 
itu diambil secara aklama: 
Selain jadwal uji kelayakan dan 
kepatutan, rapat pleno juga 
membahas tata tertib pemilihan. 
Tata tertib itu akan mengatur 
mekanisme dan jumlah calon ko- 
misioner yang akan dipilih. 
Proses uji kelayakan dan ke- 
patutan komisioner Komnas 
HAM periode 2012-2017 di Ko- 


misi ITT sempat terhambat kare- 
na ada gugatan atas hasil seleksi 
calon komisioner Komnas HAM. 
Semula, Komisi III menjadwal- 
kan pemilihan komisioner selesai 
akhir September 2012 (Kompas, 
31/8). 

Salah seorang peserta seleksi, 
Syafrudin Ngulma, yang juga 
anggota Komnas HAM periode 
2007-2012, mengajukan gugatan 
ke Pengadilan Negeri Jakarta Pu- 
sat. Syafrudin menggugat s 
pendidikan minimal 
diberlakukan panitia s 
rena ketentuan tersebut tidak di- 
atur dalam undang-undang, 

Kemarin, Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat mengeluarkan pu- 
tusan sela, menolak menangani 
perkara tersebut. Majelis hakim 
yang diketuai Marsudin Naing- 
golan beralasan, Pengadilan Ne- 


arat 


geri Jakarta Pusat tak berwenang 
mengadili perkara tersebut. Alas: 
annya, obyek gugatan, yaitu pem- 
batalan surat tertulis, bukan pe 
soalan yang menjadi yurisdiksi 
pengadilan negeri. Perkara ter- 
sebut merupakan kewenangan 
pengadilan tata usaha negara. 

Ketua Panitia Seleksi Komnas 
HAM Jimly Asshiddigie menya- 
takan — sependapat — dengan 
pendapat majelis hakim bahwa 
gugatan tersebut seharusnya di- 
layangkan ke pengadilan tata 
usaha negara. Ta berharap 
Syafrudin menerima dengan ikh- 
las putusan tersebut, 

Bagi Jimly, yang terpenting sa- 
at ini adalah agenda kenegaraan 
proses seleksi di DPR tidak perlu 
terganggu karena harus meng- 
hormati hak hukum gwar- 
ga negara yang mencari keadilan. 
”Kita bersimpati kepada Saudara 
Ngulma, tetapi proses di DPR 
harus tetap jalan saja normal 
sesuai dengan ketentuan un- 
dang-undang yang berlaku," ujar 
Jimly. 

Putusan tersebut pun disam- 
but baik oleh Komisi III. "Pu- 
tusan itu membuat kami lebih 


plong untuk melanjutkan seleksi 
ini," ujar Ketua Komisi III Gede 
Pasek Suardika, 

Menurut Wakil Direktur Hu- 
man Rights Working Group 
Choirul Anam, proses di DPR 
bisa dilanjutkan tanpa menunggu 
upaya hukum yang ditempuh 
Syafrudin. Apabila ditakutkan 
Syafrudin menang ditingkat ba 
ding atau di pengadilan lainnya, 
DPR bisa menyiasati dengan cara 
menambah keanggotaan Komnas 
HAM. 


Terganggu 

Secara terpisah, Komisioner 
Komnas HAM Ridha Saleh 
mengungkapkan, kelambanan uji 
kelayakan calon anggota Komnas 
HAM selama ini mengganggu su- 
ana kerja di Komnas HAM. 
"Ada tiga hal yang mengganggu 
dan kinerja Kom- 
nas HAM saat ini,” katanya. 

Menurut Ridha, gangguan per- 
tama adalah situasi psikologis re- 
lasi antarkomisioner. Suasana 
menjadi kurang kondusif. Kedua, 
koordinasi internal antarkomi- 
sioner juga terasa agak lain. Ke- 
tiga, relasi dan komunikasi komi- 


sioner dengan sekretaris jenderal 
juga agak terganggu. 
Koordinator Badan Pekerja 
Komisi untuk Orang Hilang dan 
Korban Tindak Kekerasan (Kon- 
tras) Haris Azhar menilai prc 
seleksi calon anggota Komna 
HAM di DPR dipolitisasi. Dia 
menilai partai politik mengalku- 
uh mana calon anggota 
$ HAM dapat memba 
yakan kepentingan partai politik 
terkait dengan isu-isu pelanggar- 


si berujung pada pe- 
milihan nama-nama calon yang 
berkompeten dalam bidang hak 
asasi manusia dan kepentingan 
partai politik,” kata Haris 
Menurut Ha 
pelanggaran FIAM saat ini sangat 
terkait dengan konflik pengelo- 
laan sumber daya alam di daerah 
dan aksi kekerasan oleh kelom- 
pok-kelompok vigilante, Oleh ka- 
rena itu, anggota Komnas HAM 
yang terpilih diharapkan tidak 
membahayakan eksistensi ja- 
ringan politik atau konstituen 
partai politik melalui berbagai isu 
pelanggaran HAM. 
(NTA/FER/ANA) 


Pembahasan RUU Kejaksaan 


KOMPAS/HENDRA 


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin (kanan) dan Wakil Jaksa Agung 
Darmono mengikuti rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 


Selasa (2/10). Rapat tersebut memba 


Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 


Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang 


KONSOLIDASI 


Partai Politik Harus Bergerak Bersama Rakyat 


MANADO, KOMPAS — Partai 
politik harus turun ke bawah dan 
bergerak bersama rakyat. De- 
ngan cara itu, kepercayaan rakya 
kepada parpol yang disebut ber- 
bagai pihak kini menurun dapat 
diperbaiki. 

Ketua Umum Partai Demo- 
krasi Indonesia Perjuangan Me- 
gawati Soekarnoputri menga- 
takan hal tersebut ketika ber- 
temu dengan sekitar 4000 ka- 
dernya di Minahasa, Sulawesi 
Utara, Selasa (2/10). 

Dari Minahasa, Megawati ber- 
sama sejumlah pengurus partai- 
nya seperti Ketua PDI-P Puan 
Maharani mengunjungi Kabupa 
ten Kepulauan Talaud, Sulawesi 
Utara, yang masuk kawasan ter- 
luar Indonesia. 


Wakil Sekretaris Jenderal 
PDI-P Hasto Kristiyanto menga- 
takan, kunjungan Megawati ke 
Kepulauan Talaud yang berba- 
tasan dengan Filipina tersebut 
merupakan bagian dari perhatian 
terhadap kondisi perbatasan In- 
donesia. Keberadaan Kepulauan 
Talaud juga sangat penting k: 
rena masa depan ada di Pasifik. 

Kunjungan tersebut juga men- 
jadi bagian upaya “Megawati 
mengkonsolidasikan partainya. 
Sebelum ke Sulawesi Utara, Me- 
gawati menemui kadern, 
marang, Jawa Tengah. Ha 
Megawati melanjutkan pel 
an ke Ambon, Maluku. 

Di Minahasa, Megawati me- 
nuturkan, sejumlah kalangan 
menyebut banyak orang tidak la- 


gi percaya kepada parpol. Na- 
mun, dia mengingatkan, di saat 
yang sama masih ada partai yang 
bisa mengumpulkan masyarakat 
dan membangun struktur hingga 
tingkat desa, dan itu bukan pe- 
kerjaan mudah. 

”Saya punya mimpi, partai ha- 
rus menjadi alat perjuangan yang 
dapat menggerakkan rakyat se- 
cara terorganisasi. Partai harus 
menjadi organisasi yang berjuang 
bersama rakyat. Untuk itu, pegiat 
partai harus turun ke bawah agar 
mengetahui kebutuhan — dan 
kan rakyat,” katanya, 
ra itu, menurut dia, 
kepercayaan rakyat kepada partai 
juga akan terus berkembang. 

Beralasan ingin membantu 
rakyat mewujudkan kesejahtera- 


an, Jenderal TNI (Purn) End- 
riartono Sutarto bergabung ke 
Organi Nasional Demokrat 
(Nasdem). Anggota Majelis Wali 
Amanat Universitas Indonesia 
tersebut mengatakan masih ingin 
mengabdi bagi negara setelah 
purnatugas di TNI. Tidak me- 
nutup kemungkinan dia akan 
bergabung ke Partai Nasdem, 
Ketua Umum Partai Nasdem 
Patrice Rio Capella mengatakan, 
keputusan Endriartono untuk 
bergabung ke Partai Nasdem bu- 
kan keputusan tiba-tiba. 
"Beliau sejak rapimnas tahun 
lalu sudah hadir dan tentu meng- 
amati lalu mengikuti progres par- 
tai ini,” kata Rio yang sedang di 
Seoul, Korea Selatan. 
(NWO/ONG) 


KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 


Setelah Tokoh Agama dan Akademisi Bersuara 


Kabinet Dipo Alam me- 

ninggalkan Gedung Komisi 
Pemberantasan Korupsi. Dia ba- 
ru saja menyerahkan rekaman 
rapat kabinet yang diributkan 
anggota Tim Pengawas Dewan 
Perwakilan Rakyat atas Bank 
Century. 

Kepada Dipo ditanyakan si- 
kap Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono melihat berbagai 
upaya pelemahan KPK, teruta- 
ma terkait revisi Undang-Un- 
dang Nomor 30 Tahun 2002 
tentang KPK. Dipo menjawab, 
"Presiden full support KPK.” 

Menanggapi pernyataan Dipo, 
Juru Bicara KPK Johan Budi SP 
berujar, banyak pihak berwaca- 
na mendukung KPK, tetapi tak 
ada langkah nyata dari dukung- 
an tersebut. 

Tiga hari kemudian, Kantor 
Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia menggelar disku- 
si bersama sejumlah media. Ta- 
juk diskusi kala itu sebenarnya 
tentang Rancangan Undang-Un- 


S enin (4/9) siang, Sekretaris 


dang Bantuan Hukum. Namun, 
ada tambahan tema diskusi, 
yakni upaya penggembosan 
KPK melalui revisi UU KPK. 

Wakil Menteri Hukum dan 
HAM Denny Indr: anggota 
Komisi III DPR dari Fraksi Par- 
tai Demokrat Didi Irawadi, 
praktisi hukum Alexander Lay, 
dan Direktur Yayasan Lembaga 
Bantuan Hukum Indonesia Al- 
von Kurnia Palma hadir sebagai 
pembicara diskusi. Semua pane- 
lis menyatakan, revisi menjadi 
upaya terselubung DPR untuk 
menggembosi KPK. 

Seusai diskusi, Denny menga- 
takan, sikap resmi pemerintah 
tak mendukung revisi UU KPK. 
Mantan staf khusus Presiden 
Yudhoyono bidang hukum dan 
pemberantasan korupsi ini de- 
ngan tegas menyatakan, "Hanya 
orang-orang koruptif yang ingin 
KPK lemah dan bubar,” 

Ketika ditanya mengapa Pre- 
siden belum juga bersikap me- 
lihat gelombang besar upaya pe- 
lemahan KPK, jawaban Denny 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mengejutkan. Pelemahan itu 
bukan hanya lewat revisi UU 
KPK. Dalam waktu hampir ber- 
samaan, penyidik KPK secara 
besar-besaran ditarik Mabes 
Polri. Sebelumnya, KPK menyi 
dik kasus korupsi pengadaan si- 
mulator mengemudi di Korps 
Lalu Lintas, 


Dukung KPK 


Meski menjabat wakil men- 
teri, Denny tak bisa lagi dengan 
mudah berkomunikasi dengan 
Presiden seperti ketika masih 
menjadi staf khusus. Denny ber- 
kali-kali meyakinkan, pemerin- 
tah mendukung KPK. 

Denny lalu bercerita, saat 
menjadi staf khusus tahun 2009, 
dia memberi masukan kepada 
Presiden Yudhoyono ketika 
DPR mewacanakan pengurang- 
an kewenangan KPK melalui 
pembahasan RUU Pengadilan 
Tipikor. Menurut Denny, peme- 
rintah ketika itu tegas, tak mau 
terseret arus wacana yang di- 
suarakan DPR agar mengurangi 


wewenang KPK. 

Namun, saat ini bagi publik, 
sangat aneh Presiden Yudho- 
yono tidak kunjung bersikap 
melihat KPK tengah dilemah- 
kan secara sistematis seperti di- 
katakan Wakil Ketua KPK Bam- 
bang Widjojanto. Guru Besar 
Hukum Universitas Airlangga, 
Surabaya, Prof JE Sahetapy 
mengatakan, kalau Presiden tak 
bersikap apa pun, sulit memberi 
sebutan untuknya. 

Bagi Sahetapy, sangat aneh 
dan tak masuk akal Presiden se- 
bagai atasan langsung Kepala 
Polri tak bisa memerintahkan 
agar penyidikan kasus korupsi 
simulator diserahkan sepenuh- 
nya ke KPK. Mengapa Presiden 
tak memerintahkan Kepala Polri 
agar penarikan penyidik yang 
mengganggu kinerja KPK mem- 
berantas korupsi itu ditunda. 

Wajar jika semua keanehan 
ini bermuara pada pertanyaan, 
seriuskah Presiden Yudhoyono 
memimpin pemberantasan 
korupsi di negeri ini? Apalagi, 


selama masa kampanye Pemi- 
lihan Presiden 2004 dan 2009, 
Yudhoyono selalu mengatakan 
akan memimpin langsung upaya 
pemberantasan korupsi. 

Ada baiknya disimak jawaban 
Ketua Unit Kerja Presiden Bi- 
dang Pengawasan dan Pengen- 
dalian Pembangunan Kuntoro 
Mangkusubroto ketika ditanya 
mengapa Presiden tidak kun- 
jung bersikap langsung meng- 
hadapi pelemahan KPK. Menu- 
rut Kuntoro, apa yang dianggap 
publik mudah dilakukan Presi- 
den kenyataannya tak semudah 
yang dibayangkan. Kuntoro me- 
mang tak bisa menjawab detail 
apa yang membuat hal itu tak 
mudah bagi Presiden. 

Kita ingat saat pimpinan 
KPK didiskriminalisasi. Wakil 
ketua KPK ketika itu, Bibit Sa- 
mad Rianto dan Chandra M 
Hamzah, dijadikan tersangka 
oleh Mabes Polri. Keduanya di- 
jadikan tersangka penerima su- 
ap. Mereka sempat ditahan, Ber- 
kas perkaranya telah sampai ke 


kejaksaan, Rakyat bergejolak. 
Setelah proses panjang ini, Pre- 
siden akhirnya turun tangan. 

Presiden membentuk Tim 
Delapan untuk meneliti kejang- 

alan kasus tersebut, Menga- 

khiri kemelut yang menggerak- 
kan rakyat untuk mendukung 
KPK secara nyata, Presiden 
"memerintahkan" kejaksaan 
menyelesaikan kasus tersebut 
agar tidak sampai ke pengadilan. 
Kejaksaan kemudian melakukan 
deponeering atas kasus itu. 

Namun, kita juga ingat. Tidak 
ada satu pun aparat hukum di 
bawah kendali Presiden yang di- 
hukum karena mengkriminali- 
sasi pimpinan KPK. 


Ancaman sama 


Kini KPK menghadapi an- 
caman yang sama, bahkan bisa 
lebih genting dibanding krimi- 
nalisasi pimpinan KPK yang 
melahirkan gerakan “cicak la- 
wan buaya”, Saat ini, kewenang- 
an KPK diancam dipereteli me- 
lalui revisi UU KPK. 


Saat mereka menangani ka- 
sus korupsi yang melibatkan pe- 
tinggi Polri seperti dalam kasus 
simulator di Korlantas, KPK tak 
bisa dengan mulus melaksana- 
kan UU Nomor 30 Tahun 2002 
tentang KPK. Penyidik KPK di- 
tarik secara besar-besaran. Wa- 
jar jika kini pun muncul ke- 
khawatiran akan ada krimina- 
Iisasi terhadap pimpinan KPK. 

Seperti ketika muncul gerak- 
an “cicak lawan buaya”, rakyat 
kini tetap di belakang KPK 
memberi dukungan. Rakyat per- 
caya, KPK memelihara harapan 
akan terciptanya negeri yang 
bersih dari korupsi. Wakil-wakil 
rakyat yang sungguh-sungguh 
bersuara seperti rakyat sudah 
mendatangi Gedung KPK mem- 
pertanyakan sikap Presiden 
yang tak kunjung nyata. 

Mereka adalah para tokoh 
agama dan akademisi yang ber- 
sama rakyat merawat gerakan 
"cicak lawan buaya”. Ingatan 
rakyat soal hal itu masih segar 
pastinya. (KHAERUDIN) 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


3 


www.bankmandiri.co.id 


N 


Low prices and more ... 


Khusus Hypermart 


NUJANIV 


agoda.com 
.... 


ANFUSHI — Casn del Rio 


mama & Leon 


HOME 


MSC TROANG 
BEA 


49 Best 


BEST DENKI 
Elactrome Store 


00 


OPTIK SEIS 


@) Payless 


|) Metandas v 
Unyu Pemban ——— YMNOK 


miTuna 


Nan (9 CiaSSIC Oriental 


fabulous 
furnish 


GRATIS 14 iPad | 
untuk 14 transaksi tertinggi 
selama 14 hari berturut-turut 


man 


THEFACESHOP " 


ai 
Iri 


ED LINE 


FLORENCE 


«TEMpOR FRETTE 


tabulous 
bedding 


z3Merpati 
malaysia » 
P1 AirAsiaGo.com 


#S GRAMEDIA 


Khusus JABODETABEK 


Nikmati 
bunga 1,496 /bulan 


atau 
FREE annual fee 
SEUMUR HIDUP 


untuk pengajuan 
semua mandiri kartu kredit 
selama Oktober 2012” 


Nikmati berbagai warna dan keceriaan di 14 tahun perjalanan karya dan inovasi Bank Mandiri. Khusus bagi Anda pemegang mandiri kartu kredit, 
kami persembahkan penawaran istimewa diskon spesial 5096 di 14 merchant ternama selama 14 hari berturut-turut. Raih kesempatan 
untuk mendapatkan 14 iPad bagi 14 pemegang mandiri kartu kredit dengan transaksi tertinggi. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini 
untuk mewujudkan berbagai keinginan Anda. Apapun keinginan Anda, mandiri saja. 


»mandiricard 


mandir 


mandiri call 14000 


atau (021) 5299-7777 


Terdepan, Terpercaya. Tumbuh bersama Anda. 


mrioperkoran @ & 


POLITIK & HUKUM 


KOMPAS, RABU, 


3 OKTOBER 2012 


KORUPSI ALAT KESEHATAN 


Saksi Akui Siti Fadilah Pemilik Dana 


JAKARTA, KOMPAS — Se- 
telah lama berbelit-belit, Jeffry 
Nedi akhirnya mengiyakan per- 
tanyaan jaksa penuntut umum 
apakah pemilik dana investasi 
sesungguhnya adalah Siti Fadilah 
Supari. Jeffry adalah saksi dalam 
sidang kasus dugaan korupsi 
pengadaan alat kesehatan de- 
ngan terdakwa mantan Kepala 
Pusat Penanggulangan Krisis De- 
partemen Kesehatan Rustam 
Syarifuddin Pakaya di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, 
Selasa (2/10). 

Jeffry adalah pengelola inves- 
tasi perkebunan kelapa sawi 
Dana investasi, menurut jaksa, 
diduga ada kaitan dengan cek 
pelawat hasil korupsi terkait ka- 
sus terdakwa. Jaksa mengutip 
pernyataan Jeffry dalam berita 
acara pemeriksaan (BAP), uang 
Rp 8 miliar seluruhnya punya Siti 
Fadilah Supari yang diatasnama 
kan Rosdiah Endang (adik Siti 
Fadilah). Jeffry dalam berita aca- 
ra pemeriksaan juga menga- 
takan, survei oleh Priadi, suami 
Rosdiah, mendapat izin Siti Fa- 


dilah. Hal itu dibenarkan Jeffry. 

Sebelumnya, kepada majelis 
hakim, Jeffry mengatakan, secara 
formal Siti Fadilah bukanlah pe- 
milik dana itu. Jeffry sempat 
linplan saat mengatakan Rosdi- 
ah pernah menarik dana inves- 
tasi dengan alasan Siti Fadilah 
menginginkan dananya. 

Hakim kembali memastikan 
apakah betul Jeffry pernah men- 
dengar Siti Fadilah mengingin- 
kan dananya kembali. Setelah 
berpikir lama, Jeffry menjawab, 
"Secara verbal Rose bilang Ibu 
Siti ingin menarik dananya, 
tetapi secara legal Ibu Rosdiah 
yang mencairkan dananya: 

Hakim mengingatkan agar 
saksi hati-hati dengan perkata- 
annya karena terkait nama baik 
seseorang. Kembali hakim ber- 
tanya, apa benar ia mendengar 
langsung dari Rosdiah bahwa Siti 
adilah ingin menarik dananya. 


enggak kata-kata itu, Ibu 
Siti ingin tarik dananya?” tanya 


hakim. 
”Tidak ada, Yang Mulia,” j 
wab Jeffry. Jeffry lalu menga- 


takan, ia baru tahu kalau ada 
uang Siti Fadilah setelah ada pe- 
i in KPK. Beberapa kali 
Jeffry berbeda dengan 
BAP, Ketika jaksa membacakan 
BAP yang ditandatanganinya, 
Jeffry mengiyakan BAP. 

Hakim juga bertanya apakah 
Siti Fadilah menanamkan saham 
kepadanya. Dijawab Jeffry, secara 
langsung Fa tetapi secara tak 
langsung, dari percakapan de- 
ngan Priadi dan Rosdiah, dana itu 
dari Siti Fadilah. 

Menurut Jeffry, Priadi dan 
Rosdiah menanamkan investasi 
Rp 6.1 miliar melalui dirinya ke 
PT Manunggal Muara Palm: 

Sidang juga menghadirkan 
saksi Condro dan Bimo, kedu- 
anya dari PT Samara. Mereka, 
bersama Jeffry, mengelola inves- 
tasi di sektor perkebunan kelapa 
sawit dengan komitmen bunga 
minimal 14 persen untuk per- 
janjian dengan Rosdiah. 

Ketiga saksi, saat ditanya pe- 
at hukum terdakwa, tidak 
mengetahui kaitan cek pelawat 
dengan terdakwa. (AMR) 


PENYIDIKAN KEPALA DAERAH 


Jangan Salah Gunakan Kewenangan 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
negak hukum yang kini telah 
diberi kewenangan luas menye- 
lidiki dan menyidik kepala da- 
erah diharapkan tidak menya- 
lahgunakan kewenangannya, ter- 
lebih menjadikannya alat politik 
untuk mengganjal proses pemi- 
lihan kepala daerah. 

"Aparat penegak hukum harus 
obyektif dalam melakukan pe- 
nyelidikan dan penyidikan. 
tetap im I, tidak memihak 
lawan-lawan politik dan tem- 
an-teman politik. Jangan jadikan 
putusan perizinan yang ditetap- 
kan Mahkamah Konstitusi di- 
jadikan alat politik," ujar Kepala 
Biro Hukum Kement n Da- 
lam Negeri Zudan Arif Fakrulloh 
dalam diskusi "Pascaputusan MK 
terhadap Pasal 36 UU Peme- 
rintah Daerah” di kantor Indo- 
ia Corruption Watch, Jakarta, 
(2/10). 

Zudan mengatakan, pemerin- 
tah memprediksi, pada masa pe- 
milihan kepala daerah atau juga 
pemilihan presiden, jumlah pe- 

iksaan terhadap orang-orang 


tertentu naik, Persoalan orang 
yang diselidiki itu kemudian 
tetapkan sebagai tersangka urus- 
an belakangan. 

Menurut Zudan, pencitr, 
Indonesia sangat penting. 
orang yang diperiksa di kc 
dan ditampilkan di media m: 
praktis tingkat keterpilihannya 
turun, apalagi jika sampai di- 
terbitkan surat dimulainya pe- 
nyidikan, kemudian ditetapkan 
sebagai tersangka. Orang itu ti- 
dak bisa dipilih. Ironisnya lagi, 
selesai pemilihan, diterbitkan su- 
rat penghentian penyidikan un- 
tuk orang itu, 

"Kita sering kali melihat tren, 
aspek-aspek politik — menjadi 
bumbu-bumbu di dalam pene- 
gakan hukum,” ujar Zudan. 

Zudan mengatakan, 
dorong adalah keadilan. 
tian hukum, dan pemanfaatan 
sosialnya, Kemendagri akan me- 
t betul apakah putusan MK 
akan mendorong penegakan hu- 
kum yang berkepastian hukum 
Gan adil atau tidak. 

Atas keluarnya putusan MK, 


Kemendagri ingin mendorong 
kepala daerah menata APBD se- 
cara akuntabel seperti dalam 
pengadaan barang dan jasa, dan 
istem perizinan baik izin per- 
tambangan, izin mendirikan ba- 
ngunan, maupun izin usaha, 

Alvon Kurnia Palma dari Ya- 
yasan Lembaga Bantuan Hukum 
Indonesia mengatakan, putusan 
MK merupakan momentum 
yang baik untuk menuntaskan 
kas 8 korupsi. Putusan 
MK ini paling tidak merupakan 
pencapaian yang baik meskipun 
dalam persoalan penahanan ter- 
hadap pejaba ah masih me- 
merlukan izin Presiden. 

Kepala Pusat Penerangan Hlu- 
saan Agung Adi To- 
man mengatakan, putusan 
an menjadi pedoman me- 
a tersangka korupsi. Dari 
sejumlah kasus korupsi, proses 
hukum yang diduga dilakukan 
Wali Kota Medan sedang ber- 
jalan. Terhadap Gubernur Ka- 
Tana "Timur, Kejagung masih 
menunggu dua putusan kasasi 
dari Mahkamah Agung, (OSA) 


Galang Dukungan KPK 


NGGUNG REFORMAS, 
M 


ANI| 


KOMPAS/P RADITYA MAHENDBA YASA 


Aktivis dari berbagai organisasi kemasyarakatan menggelar aksi menolak pelemahan Komisi 


Pemberantasan Korupsi di halaman Kampus Universi 


is 17 Agustus 1945, Kota Semarang, Jawa Tengah, 


Selasa (2/10). Aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap KPK yang kewenangannya dilemahkan 
melalui revisi Undang-Undang Nomor 80 Tahun 2002 tentang KPK. 


RUU KEAMANAN NASIONAL 


Cikal Bakal Budaya Membungkam 


angan asal bicara, janga 
Jas berbuat, jangan per- 
nah keliru menulis, dan ja- 


ngan pula salah mengambil ke- 
putusan dan melahirkan un- 
indang baru. Diam, mung- 
ih lebih baik karena ke- 
tika tutur, perilaku, dan per- 
buatan kita dapat langsung di- 
kategorikan sebagai ancaman 
nasional, pemerintah memberi 
kuasa TNI untuk mengambil 
alih menjaga keaman: 
Itulah yang akan diciptakan 
pemerintahan ini melalui Ran- 
cangan Undang-Undang Ke- 
amanan Nasional menjelang es- 
kalasi Pemilihan Umum 2014. 
Kebebasan dan demokrasi bakal 
terancam. Kekritisan tak akan 
lagi diberi ruang di negeri ini. 
Kegundahan itulah yang di- 
alami Koalisi Masyarakat Sipil 
untuk Reformasi Sektor Ke- 
amanan. Koalisi menilai Pasal 16 
'jo Pasal 17 beserta penjelasan- 
nya mengenai ancaman multi- 
tafsir, represif, dan subversif. 
Pengaturan spektrum, sasaran, 
jenis, dan bentuk ancaman yang 
luas tanpa secara bersamaan 
menjelaskan siapa aktor utama 
yang berperan menanggulangi- 
nya jelas sekali bias sekuritisasi. 
"Tni berpotensi menimbulkan 
tumpang tindih kerja antaraktor 


keamanan,” kata Direktur Prog- 
ram Imparsial Al Araf. 
Hal yang jelas multitafsir ter- 


tentang bentuk ancaman tid: 
bersenjata, dengan kategori pe- 
mogokan massal yang berpoten- 
si dilakukan buruh, penghancur- 
an nilai-nilai moral dan etika 
bangsa, kebodohan, ketidakadil- 
an, ketaktaatan hukum, kemis- 
kinan, serta diskonsepsional pe- 
rumusan legislasi dan regulasi. 
Itu artinya, kata Araf, RUU 
Kamnas mengancam kebebasan 
sipil dan hak asasi manusia, 
mengancam hak dan kebebasan 
parlemen dalam membuat un- 
dang-undang, kebebasan bereks- 
presi (aksi buruh, mahasiswa, 
dan petani, bahkan kepala desa 
yang belakangan kerap meng- 
gugat pemerintah pusat), meng- 
ancam kebebasan pers dan ke- 
hidupan demokrasi itu sendiri. 
Koalisi memandang, presiden 
dapat menentukan secara sepi- 
hak semua hal yang menurut- 
nya mengancam kekuasaannya 
sebagai ancaman potensial dan 
aktual yang mengancam ke- 
amanan nasional. Itu artinya, 
kelompok yang kritis terhadap 
negara, aksi mahasiswa, buruh, 
petani, pers yang kritis, dan se- 
bagainya dapat dianggap ancam- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


an aktual dan potensial oleh 
presiden. Apabila sudah diang- 
gap mengganggu keselamatan 
bangsa dan negara, presiden bi- 
sa menetapkan kondisi itu un- 
tuk ditangani dan dihadapi se- 
cara represif. 

Hal itu diperkuat dengan di- 
berikannya kewenangan Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) dan 
Badan Intelijen Negara (BIN) 
untuk penangkapan, pemeriksa- 
an, dan penyadapan (Penjelasan 
Pasal 54 Huruf ejo Pasal 20). 
"Itu sama artinya melegalisasi 
kewenangan penculikan dalam 
RUU Kamnas,” ujar Araf. 

Menurut Ketua Setara Insti- 
tute Hendardi, pemberian kewe- 
nangan menangkap kepada BIN 
dan TNI tidak hanya akan me- 
rusak mekanisme criminal jus- 
tice system, tetapi juga akan 
membajak sistem penegakan 
hukum itu sendiri. 

RUU itu, kata Hendardi, bisa 
disebut cikal bakal lahirnya ma- 
sa depan budaya membungkam. 
Artinya, orang-orang idealis 
yang kritis, yang tidak sepaham 
dengan pemerintah, bahkan 
wartawan yang salah menulis, 
bisa dikategorikan sebagai pem- 
buat ancaman nasional, bahkan 
makar terhadap pemerintah. 

(STEFANUS OSA) 


KOMPAS/ALIP ICHWAN 


Terdakwa Wa Ode Nurhayati, anggota DPR nonaktif dari Fraksi Partai Amanat Nasional, tertunduk saat mengikuti sidang di Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (2/10). Jaksa menuntut Wa Ode dengan hukuman 14 tahun penjara atas perkara tindak pidana 


korupsi dan pencucian uang. 


Dua Tuntutan Berlapis 


Wa Ode Nurhayati Akan Lakukan Pembelaan 


JAKARI 


KOMPAS — Di luar perkiraan Wa Ode 


Nurhayati, terdakwa perkara dugaan korupsi dan 


pencucian uang dana penyesuaian infr: 


struktur 


daerah ini langsung mendapat dua tuntutan dari 
jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari dua 
tuntutan itu, akumulasi pidananya 14 tahun penjara, 


Tuntutan itu disampaikan jak- 
sa KPK di Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi Jakarta, Selasa 
(2/10). Jaksa membagi dua tun- 
tutan, yaitu dakwaan tindak pi- 
dana korupsi dan tindak pidana 
pencucian uang (TPPU). 

Pada dakwaan kesatu primer, 
4 memohon kepada majelis 
hakim supaya memutuskan dan 
menyatakan terdakwa terbukti 
secara sah dan meyakinkan ber- 
salah melakukan tindak pidana 
korupsi, sebagaimana dakwaan 
kesatu primer melanggar Pasal 12 
huruf a Undang-Undang Nomor 
81 Tahun 1999 tentang Pembe- 
rantasan Tindak Pidana Korupsi 
sebagaimana telah diubah dan 
ditambah dengan UU No 20 Ta- 
hun 2001 tentang Perubahan 
Atas UU No 31 Tahun 1999 Ten- 
tang Pemberantasan Tindak Pi- 
dana Korupsi, 

”Menjatuhkan pidana oleh ka- 
renanya terhadap terdakwa Wa 


Ode Nurhayati dengan pidana 
penjara selama empat tahun di- 
kurangi selama terdakwa dalam 


tahanan dan pidana denda se- 
besar Rp 500 juta subsider pi- 
dana kurungan pengganti selama 
tiga bulan,” kata jaksa Guntur 
Ferry. 


Terdakwa juga dianggap ter- 
ah dan meyakinkan 
lah melakukan tindak pi- 
dana pencucian uang sebagaima- 
na dakwaan kedua primer me- 
langgar Pasal 3 UU No 8 Tahun 
2010 tentang Pe han dan 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang juncto Pasal 65 
Ayat 1 Kitab Undang-undang Hu- 
kum Pidana, 

Untuk dakwaan kedua primer, 
jaksa menuntut pidana penjara 
10 tahun dan pidana denda Rp 
500 juta subsider pidana kurung- 
an pengganti selama tiga bulan. 

Seusai pembacaan tuntutan, 
Wa Ode menyatakan akan meng- 
ajukan pembelaan sendiri di 
samping pembelaan yang dibuat 
tim pengacaranya. Meski ditun- 
tut dengan akumulasi 14 tahun, 
Wa Ode seperti biasanya masih 
sempat tersenyum kepada war- 
tawan seusai sidang. 

Putusan majelis hakim peng- 
adilan tipikor itu nantinya men- 
jadi preseden bagi KPK. Juru 
Bicara KPK Johan Budi SP 
mengatakan, penggunaan pa- 
aa -pasal tipikor dan TPPU s 
dalam menuntut terdak- 
wa baru pertama kali dilakukan 
KPK. "Tni adalah terobosan bagi 


Substansi Suap terkait pembahasan 
anggaran DPID 

Pasal yang Pasal 12 huruf a UU Nomor 

dituduhkan 31 Tahun 1999 sebagai- 


TUNTUTAN WA ODE NURHAYATI 


Pencucian Uang 


Pasal 3 UU Nomor 8 
Tahun 2010 


mana diubah dengan UU, 
Nomor 20 Tahun 2001 


Ancaman hukuman 


Dakwaan Menerima hadiah berupa. 
uang Rp 6,25 miliar 
Tuntutan 4 tahun penjara dan denda 


Rp 500 juta 


Sejumlah aliran dana Wa Ode 


@ Pembelian pakaian dan peralatan 
wanita sebesar Rp 2,5 juta 


4-20 tahun penjara 


Maksimal 20 tahun 
penjara 

Kepemilikan uang 
Rp 50,5 miliar dalam 
rekeningnya 

10 tahun penjara dan 
denda Rp 500 juta 


@ Pembelian telepon seluler dan pulsa senilai 
Rp 9 miliar kepada pengusaha di Palangkaraya, Kalimantan Tengah 
@ Pembayaran utang Rp 7 miliar melalui pembelian rumah di Jalan 


Guntur, Jakarta 


Sumber: Litbang "Kompas"/YOG, dari pemberitaan "Kompas" dan kompas.com 


KPK, yakni menggunakan dua 
jenis pasal pidana, TPPU dan 
tipikor. Kami yakin dengan buk- 
ti-bukti yang ada bahwa diduga 
kuat yang bersangkutan mela- 
kukan pencucian uang, Ini me- 
mang baru pertama kali digu- 
nakan KPK,” kata Johan. 

Wa Ode mengaku baru kali ini 
mendengar dalam satu naskah 
dakwaan ada dua tuntutan. Na- 
mun, ia menyatakan ikhlas dan 
akan melakukan pembelaan. 
”Yang pasti, saya tidak ber 
dan Allah tahu itu," 
ya selalu menjadi agenda per- 
cobaan dan kreativitas yang tidak 


GUNAWAN 


lazim,” ujar Wa Ode, 

Panasihat hukum Wa Ode, Wa 
Ode Nur Zainab, menyz 
tuntutan dua sekaligus dalam 
tu naskah dakwaan merupakan 
kesalahan besar, "Tidak pernah 
terjadi sebelumnya, ini merusak 
hukum acara pidana,” katany: 

Wa Ode beberapa kali me- 
nyetorkan uang di rekeningnya di 
Bank Mandiri hingga Rp 50,595 
Menurut jaksa, Rp 6,250 
berasal dari tindak pidana 
korupsi terkait fee untuk mengu- 
rus DPID untuk Kabupaten Aceh 
Besar, Pidie Jaya, Bener Meriah, 
dan Minahasa, (AMR/BIL) 


PENYIDIK 


KPK Tidak Perlu Bergantung pada Kepolisian 


JAKARTA, KOMPAS — Men- 
teri Hukum dan Hak Asasi Ma- 
nusia Amir Syamsuddin meng- 
usulkan agar Komisi Pemberan- 
tasan Korupsi menambah jumlah 
penyidik dari kejaksaan sehingga 
tidak terlalu bergantung pada ke- 


"Penyidik KPK itu tak harus 
dari polisi. Justru yang lebih ber- 
pengalaman adalah dari kejak- 
saan karena mereka berwenang 
menyidik pidana khusus. Kenapa 
KPK tidak meminta kepada Ke- 
jaksaan Agung untuk mengisi 
kekosongan penyidik saat ini” 
kata Amir. 

Jaksa Agung Muda Pengawas- 
an Marwan Effendi mengatakan, 
Jika diminta KPK, kejaksaan siap 


menyediakan penyidik 
KPK. ”Ini kan kerj: 
menuntaskan mas 
kata Marwan. 
Saat ini KPK memiliki mo- 
mentum untuk merekrut penyi- 
dik dari berbagai institusi. ”Pe- 
nyidik Polri di KPK dapat beralih 
menjadi pegawai tetap KPK, 
ta Koordinator Divisi Hukum In- 
donesia Corruption Watch Febri 
Dian , 
Febri menjelaskan, berdasar- 
kan Pasal 3 Peraturan Peme- 
rintah Nomor 63 Tahun 2005 
tentang Sistem — Manajemen 
Sumber Daya Manusia Komisi 
Pemberantasan Korupsi, pegawai 
komisi terdiri atas pegawai tetap, 
pegawai negeri yang dipekerja- 


untuk 
la 


kan, dan pegawai tidak tetap. 

Menurut Kepala Bagian Pe- 
nerangan Umum Polri Komisaris 
Besar Agus Rianto, pengunduran 
diri penyidik Polri yang bertugas 
di KPK menghilangkan status pe- 
nyidik Polri. Selain itu, peng- 
unduran diri penyidik Polri di 
KPK harus memenuhi ketentuan 
di institusi Polri, antara lain 
mengajukan surat permohonan 
pengunduran diri dari Polri, 

"Status sebagai penyidik hilang 
karena penyidik yang disandang 
saat ini adalah penyidik Polri,” 
kata Agus. 

Menurut Agus, sampai saat ini 
belum ada penyidik Polri di KPK 
yang mengajukan surat permo- 
honan pengunduran diri sebagai 


anggota Polri. Ta menjelaskan, 
ra umum anggota Polri yang 
ingin mengundurkan diri secha- 
rusnya melewati ikatan dinas se- 
lama 10 tahun. 

Namun, KPK siap menam- 
pung penyidik bila berniat keluar 
dari Polri. "Kami sangat meng- 
hargai keinginan mereka. Kami 
tengah mengkaji aturan agar me- 
reka bisa menjadi pegawai tetap 
di KPK karena aturannya me- 
mungkinkan,” kata Ketua KPK 
Abraham Samad. Informasi yang 
diterima Kompas, sebanyak 23 
penyidik telah menyatakan ke- 
inginan mereka untuk mundur 
dari Polri dan memilih menjadi 
pegawai tetap di KPK. 

(FAJ/BIL/FER) 


LAW FIRM TM. MANGUNSONG & PARTNERS 
Arthaloka Bullding 11” Noor, Suite 1105, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 2 Jakarta 10220, Ph. (021) 2512445, (021) 57039140, Fax. (021) 57939141, 


Website : www.tm-mangunsong-lawfirm.com, Email : tmm-pOtm-mangunsong-lawfirm.com 


PENGUMUMAN, PEMBERITAHUAN SERTA PERINGATAN LANJUTAN, TERKAIT DENGAN SHM NO, 830/MARUNDA DAN SHM NO.831/MARUNDA 
MILIK KLIEN KAMI PT. (PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA (PT. KBN) 


Kami Para Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM TM. MANGUNSONG & PARTNERS dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Hukum dari PT, KBN berkedudukan di JI. Raya Cakung Cilincing 


"Tanjung Priok Jakarta Utara 14140. 


1, Bahwa terhadap objek perkara atas Sertifikat Hak Milik No.830 a.n HADIONO dan No.831 a.n SUDIRDJO secara hukum adalah BENAR milik PT. KBN yang dibeli pada Januari 1990 
oleh PT, KBN dari AHLI WARIS ALM. SUDIRDIO 5 
12 Bahwa adanya Laporan Polisi darl yang mengaku selaku Sudirdjo dan Hadlono pemilik atas kedua SHM tersebut yang telah melaporkan Klien kami adalah laporan yang TIDAK BENAR: 


3, Bahwa Klien kami telah melaporkan SUDIRDJO dan HADIONO 


gan Laporan Polisi No.TBL/4222/XII/201/PMJ/ Dit Reskrimum di Polda Metro Jaya, atas pemalsuan 


tersebut deng 
entitas dan telah disidang dan diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 07 Agustus 2012 DENGAN PENTTIMANGAN bahwa tindakan para terdakwa jelas 


meyakinkan BERSALAH, 
Pa Pera mana maan Kana Pajang beta” 


BERSALAH melakukan 


IRIDIS : 
a.Klien kami, PT. KBN adalah pemilik kedua SHM dimaksud sejak tahun 1990, DIKUATKAN berdasarkan Putusan Perkara Pidana No.09/PID/2012/PT.DKI Jo 


No.1155/Pid.B/2011/PN-Ikt.Ut: 


b. SUDIRDJO dan HADIONO pemilik sesungguhnya Sertifikat Hak Milik No.830 dan No.831 yang sudah dibeli oleh Klien kami, 


'« Bahwa yang melaporkan Klien kami PT. KBNadalah 
bernama asli ATRA DARSONO dan TINGGAL, DIKUATKAN berdasarkan Putusan Perkara Pidana No. 1398/ Pid.B/2011/PN.Jkt.Ut 


TELAH MENINGGAL DUNIA: 
bukan pemilik sesungguhnya Sertifikat Hak Milik No.830 dan No.831 melainkan 


kepada semua pihak UNTUK TIDAK MELAKUKAN TINDAKAN HUKUM APAPUN ATAS SHM No.830 a.n HADIONO & No.831 a.n SUDIRDJO tersebut (dhi. Transaksi 
dengan pihak lain) KECUALI DENGAN DAN ATAS PERSETUJUAN KLIEN KAMI : 

2.DIMINTA KEPADA PIHAK YANG MEMEGANG DAN/ATAU MENGUASAI KEDUA SHM 830 dan 831, AGAR SEGERA MENGEMBALIKAN KEPADA KLIEN KAMI DALAM TEMPO 
3X24 JAM SEJAK PENGUMUMAN INI DISAMPAIKAN GUNA MENGHINDARI TUNTUTAN HUKUM DI KEMUDIAN HARI DARI KLIEN KAMI PT. KBN 5 
Demikianlah Pengumuman, Pemberitahuan dan Peringatan Lanjutan ini kami perbuat untuk dapat diketahui oleh semua pihak. 


Jakarta, O1 Oktober 2012 


1.Diminta 
jual beli, pengikatan dalam bentuk apapun: 


Hormat 


kami 


Kuasa Hukum PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara 
LAW FIRM TM. MANGUNSONG & PARTNERS. 


Td 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


POLITIK & HUKUM 


KEBERAGAMAN 
Sikap 
Intoleran 
Matikan 
Demokrasi 


JAKARTA, KOMPAS — Wakil 
Presiden Boediono menyatakan, 
Mahatma Gandhi mengingatkan 
kita bahwa demokrasi tidak akan 
berjalan baik jika sikap intoleran 
masih tumbuh subur. Sebagai 
lah satu bentuk kekerasan, sikap 
intoleran menghalangi tumbuh- 
nya spirit demokrasi sejati. 

"Indonesia, seperti India, me- 
rupakan negara penuh dengan 
keragaman dan perbedaan. Guna 
mengelola keragaman dan per- 
bedaan yang ada, kedua negara 
memilih untuk memercayakan- 
nya pada proses demokrasi. Na- 
mun, sejumlah orang ternyata 
tidak nyaman dengan semua per- 
bedaan itu,” ujar Boediono, Se- 
lasa (2/10) di Gandhi Memorial 
International School, Jakarta. 

Boediono menyampaikan hal 
tersebut ketika memberikan ce- 
ramah dalam peringatan hari ke- 
lahiran Mahatma Gandhi yang 
ke-143 dan Hari Antikekerasan 
Internasional. Gandhi adalah pe- 
juang kemerdekaan India yang 
terkenal dengan ajaran antike- 
kerasan, Ta tewas ditembak oleh 
orang India. 

Acara itu dihadiri Duta Besa 
India untuk Indonesia Gurjit 
Singh. Boediono berceramah di 
hadapan para 
morial International School, 

Orang yang tidak menyukai 
perbedaan, menurut Boediono, 
melihat diri mereka sebagai sa- 
tu-satunya standar dalam me- 
nentukan yang baik dan yang 
benar, "Cara pikir semacam itu 
memiliki konsekuensi mengeri- 
kan dalam masyarakat kita,” tu- 
turnya. 


Panutan etis 


Boediono memuji Gandhi se- 
bagai orang yang tidak hanya 
dikenal sebagai pahlawan nasio- 
Ja, tetapi juga sebagai pa- 
mutan etis rah modern, 
”Dia meyakinkan kita semua un- 
tuk tidak kehilangan kepercaya- 
an pada kemanusiaan,” ujar Boe- 
diono, 

Gandhi, menurut Boediono, 
merupakan contoh sosok yang 
mempertahankan kepercayaan 
terhadap kemanusiaan itu 
pun risikonya, T 
bahwa kemanusiaan seperti laut- 
an, "Memang ada beberapa tetes 
air laut itu yang kotor, tetapi 
Gandhi mengingatkan bahwa itu 
tidak berarti semua bagian lautan 
kotor,” ujarnya. 

Dengan ajarannya itu, Gandhi 
mengajak semua orang untuk ti- 
dak bersikap sinis terhadap ke- 
manusiaan meski setiap hari 
muncul kabar buruk tentang 
korupsi, konflik, dan perilaku in- 
toleran yang brutal. 

"Sikap sinis terhadap kema- 
nusiaan sungguh berbahaya dan 
tidak adil. Meyakini bahwa ke- 
baikan tak akan pernah hadir 
dalam masyarakat, orang pun 
akan cenderung tidak menghor- 
mati dan menghancurkan apa 
yang berharga di dalam m 
rakat," kata Boediono. (ATO) 


Marsekal Muda (Purn) Si 


Mengawali 


INTEGRASI - 


KOMPAS/NIZA FATHONI 


ujono, mantan Kapolri Jenderal (Purn Pol) Suroyo Bimantoro, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan, mantan 
KSAD Jenderal (Purn) Subagyo HS, dan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kiri kc 


kanan) mendampingi Presiden Susilo Bambang 


Yudhoyono saat menandatangani sampul buku Mengawali Integrasi, Mengusung Reformasi di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/10). Buku itu 
berisi sejarah pengabdian alumni Akabri angkatan 1970. 


Yudhoyono Diminta 
Siapkan Calon Presiden 


Presiden: Semoga Pemimpin 2014 Lebih Berhasil 


JAKARTA, KOMPAS — Alumni Akademi Angkatan 
Bersenjata Republik Indonesia angkatan tahun 1970 
menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
untuk menyiapkan calon pemimpin yang akan 
menggantikannya pada 2014. 


Hal itu disampaikan Jenderal 
(Purn) Luhut Bir Panjaitan 
saat mewakili alumni Akademi 
Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (Akabri) 1970 pada pe- 
n buku Mengawali Inte- 
Mengusung Reformasi, Se- 
(2/10) malam di Jakarta. 

"Kalau boleh kami memberi 
saran, Bapak Presiden menyiap- 
kan pemimpin ke depan,” kata 
Luhut, 

Hadir dalam peluncuran buku 
itu antara lain mantan Wakil Pre- 
siden Try Sutrisno, mantan 
Panglima TNI Jenderal (Purn) 
Endriartono Sutarto, Panglima 
TNI Laksamana Agus Suhartono, 
dan Menteri Pertahanan Purno- 
mo Yusgiantoro. Sejumlah alum- 
ni Akabri tahun 1970 yang hadir 
2 lain Jenderal (Purn) 


chrul Razi, Jenderal (Purn) Tyas- 
no Sudarto, Jenderal (Purn Pol) 
Suroyo Bimantoro, Laksamana 
(Purn) Bernard Kent Sondakh, 
dan Letnan Jenderal (Purn) Agus 
Widjojo. 

"Kami juga memberi saran, 
Presiden harus mengingatkan 
pemilih. Pemimpin ke depan ha- 
rus bersih, punya track record 
baik. Pemimpin yang merakyat, 
tetapi mampu berkomunikasi di 


ngan baik kepada rakyat dan ti- 
dak sombong,” kata Luhut. 

Di awal sambutannya, Luhut 
amuji sejumlah pres peme- 
rintah di bawah kepemimpinan 
Presiden Yudhoyono. 


Tradisi politik yang baik 

Dalam sambutannya, Presiden 
Yudhoyono yang alumnus Akabri 
1973 berpes r alumni Akab- 
ng masuk partai politik un- 
tuk ikut menyebarkan tradisi po- 
litik yang baik, sehat, dan men- 
jauhi kompetisi politik yang tidak 
tebal: "Apa pun posisi politiknya, 
tetap memegang Bhinneka Tung- 
gal Ika,” katanya. 

Presiden juga mengajak alum- 
ni Akabri untuk melanjutkan re- 
formasi dan tran 
done: 


ah jelas, dilaks 
-a konseptual, prose 
dual, dan dikelola dengan “ba 
Banyak negara berhas 
n reformasi, Demikian juga 
ok hingga men- 
jadi Tiongkok seperti sekarang 
ini, Bagi yang bergerak di bidang 
bisnis, banyak yang sukses dalam 
hal 1 emoga yang nanti me- 
mimpin 2014 bisa lebih berhasil,” 
ujar Yudhoyono. 

Agus Widjojo yang menjadi 


TERORISME (1) 


Simpul Jaringan Meluaskan Aksi 


lam sebuah situs diulas 
-ara-cara operasi pembu- 
muhan mendadak terha- 


ran tertentu yang men- 
jadi lawan (ightiyalat). Penggu- 
naan bahan-bahan peledak ada- 
lah salah satu yang diulas. Ma 
banyak situs lain yang mene- 
rangkan cara-cara melakukan 
ightiyalat. 

Situs-situs yang bisa diakses 
bebas itu ibarat promosi dan 
propaganda gratis bagi mereka 
yang sudah terbius paham ra- 
dikal dan terorisme, Kegiatan 
dan aksi terkait terorisme pun 
makin merebak terjadi. Program 
deradikalisasi yang banyak di- 
wacanakan pemerintah seperti- 
nya ”kalah cepat” dengan pro- 
paganda kelompok radikal di 
melalui jejaring dunia maya. 

Lebih ironis, kepedulian ter- 
hadap bahaya kejahatan teroris- 
me Gear af crime) masih sangat 
rendah. Selama ini, masalah ter- 
orisme terkesan hanya dibeban- 
kan pada aparat kepolisian me- 
lalui operasi penindakan. 

Padahal, banyak hal, selain 
penindakan, yang perlu dilaku- 
kan instansi terkait untuk men- 
cegah dan memutus penyebaran 
paham radikal. 

Misalnya, Kementerian Pen- 
didikan dan Kebudayaan dengan 
pengajaran. Kementerian Hu- 
kum dan Hak Asasi Manusia da- 
lam pembinaan narapidana ter- 
orisme. Kementerian Komuni- 
kasi dan Informatika dengan 
pengawasan penyebaran ideolo- 
gi radikal melalui internet. Ke- 
menterian Perdagangan atau 
Kementerian Kesehatan terkait 
pengawasan penjualan dan per- 
edaran bahan-bahan kimia. Ke- 


menterian Sosial dalam upaya 
pemberdayaan keluarga terpida- 
na kasus terorisme. 

Tanpa adanya upaya atau ge- 
rakan serius untuk mencegah. 
dan memutus penyebaran pa- 
ham radikal dan terorisme. Ja- 
ngan heran tiba-tiba terdengar 
temuan ledakan bom, ledakan 
bom, atau aksi terorisme yang 
lain. 

Misalnya, temuan dan ledak- 
an bahan peledak di Jembatan 
Lima, Tambora, Jakarta Barat, 
ledakan di Beji, Depok, Jawa 
Barat, juga temuan bahan pe- 
ledak di Bojong Gede, Bogor. 
Terakhir, temuan sejumlah ba- 
han peledak, termasuk bahan 
kimia, di beberapa tempat di 
Solo, Jawa Tengah. 

Dengan penyebaran paham 
radikal melalui situs internet, 
hubungan kekerabatan kelom- 
pok orang yang eksklusif, 
perekrutan orang baru melalui 
berbagai bentuk relasi kelom- 
pok, jaringan kelompok teroris 
saat ini ibarat jaringan gurita. 
Tersangka yang ditangkap bisa 
saja wajah baru. Namun, keber- 
adaan anggota baru dalam suatu 
kelompok kecil (halagoh) tidak 
terlepas dari keterkaitan dengan 
"pemain lama”, Keterkaitan de- 
ngan tersangka atau pelaku se- 
belumnya menjadi simpul ja- 
ringan. 

Tersangka Fajar Novianto 
(8), misalnya. Menurut Direk- 
tur Badan Nasional Penanggu- 
langan Terorisme Petrus Golose, 
Fajar direkrut kelompok Badri 
Hartono. Badri diduga bagian 
kelompok yang disiapkan 
Noordin M Top melalui Urwah. 
Kelompok itu juga pernah di- 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


siapkan untuk aksi peledakan di 
Hotel Marriott. 

Setelah Noordin te 
terjang Badri s a 
Noordin terus dilakukan. Badri 
bersama Santoso diduga merek- 
rut kalangan muda dari bebe- 
rapa daerah untuk pelatihan ke- 
militeran di Poso. Poso menjadi 
daerah yang dianggap sebagai 
tempat yang aman untuk me- 
lakukan kadei jaringan ke- 
lompok radikal melalui berbagai 
pelatihan. 

Orang-orang yang sudah di- 
rekrut dan dikader kemudian 
membentuk kelompok-kelom- 
pok kecil. Kelompok-kelompok 
kecil itulah yang secara militan 
melakukan berbagai kegiatan 
dan aksi terkait terorisme. Con- 
tohnya adalah kelompok jaring- 
an yang merakit bom di Solo 
atau Beji. 

Hal itu diakui tersangka Rudi 
Kurnia Putra (45) yang ditang- 
kap polisi antiteror di Solo. Me- 
nurut Rudi, di Poso, Badri mem- 
punyai program mempersiapkan 
orang yang ingin berjihad. 

Atas tawaran itu, Rudi pergi 
ke Poso bersama beberapa 
orang. Badri juga ikut merekrut 
orang. Di Poso, ia mendapat il- 
mu tentang merakit bahan-ba- 
han peledak. 

Salah satu Hasil perekrutan 
dan latihan di Poso adalah 
pembunuhan aparat kepolisian 
di Palu. Temuan bahan peledak 
di Beji dan Solo merupakan ha- 
sil dari jaringan yang telah ter- 
bentuk di Poso. 

(FERRY SANTOSO) 


I Besok: Kelompok-kelompok Kecil 


Jalani penugasan sebagai perwira 


pengarah penyusunan buku ter- 
sebut menyatakan, penulisan bu- 
ku ini bukan dipersiapkan untuk 
menghadapi Pemilu 2014. 

Buku ini memaparkan kiprah 
sejumlah alumni Akabri lulusan 
1970 mulai dari mereka men- 


Taufiegurachman Ruki dan Bibit 
Samad Rianto yang menjadi pim- 
pinan Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 

Sementara itu, di Kantor Ke- 
menterian Pertahanan, Jakarta, 
diselenggarakan pertemuan sila- 
turahim generasi penerus TNI 
dengan para tokoh nasional, Se- 
nin (1/10). 

Sejumlah tokoh nasional yang 
diundang sebagai pembicara an- 
tara lain Jenderal (Purn) TNI 
Wijoyo Suyono, mantan Menhan 
Juwono Sudarsono, dan mantan 
Johny Lumintang, Subagyo HS, Wapres Try Sutrisno. Hadir Men- 
Agus Widjojo, dan Bimantoro, teri — Pertahanan — Purnomo 
Setelah purnawirawan, beberapa Yusgiantoro yang membuka se- 
di antara lulusan itu juga men- — kaligus menjadi pembicara uta- 
duduki posisi penting antara lain — ma. (WHY/JL/LOK) 


muda hingga setelah puri 
wan dan menduduki pc 
sisi penting pada era Reformasi. 

Di era Reformasi, sejumlah 
alumni menduduki po 
ting di TNT dan kepol 
reka antara lain Fachrul R: 


KASUS HAMBALANG 


KPK Selidiki Dana ke 
Kongres Demokrat 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
misi Pemberantasan Korupsi 
menyelidiki dugaan adanya alir- 
an dana kasus dugaan korupsi 
proyek pembangunan kompleks 
olahraga terpadu di Hambalang, 
Bogor, Jawa Barat, ke Kongres 
Partai Demokrat 2010. Penye- 
lidikan KPK pada aliran dana 
dari proyek Hambalang semakin 
intensif beberapa waktu terakhir, 
Sejumlah pihak terkait kasus ini 
dimintai keterangan. 

Selasa (2/10), KPK meminta 
keterangan salah satu Ketua De- 
wan Pimpinan Pusat Partai De- 
mokrat Umar Arsal, Umar meng- 
aku dirinya memang dimintai ke- 
terangan KPK terkait penyeleng- 
garaan kongres Partai Demo- 
krat. 

Umar mengaku, dirinya men- 
jadi tim sukses Anas Urbaning- 
rum dalam kongres Partai De- 
mokrat untuk wilayah Sulawesi. 
Dia juga mengakui ada uang 
transportasi untuk sejumlah de- 
wan pimpinan cabang (DPO). 
at ditanya berapa jumlah uang 
transportasi yang diberikan, 
Umar mengatakan akan mem- 
berikan informasi sejelas-jelas- 
nya ke penyelidik KPK. 

Nama Umar mencuat dalam 
sidang — mantan — Bendahara 
Umum Partai Demokrat Mu- 
hammad Nazaruddin. Namanya 
disebut seorang saksi, yakni man- 
tan Ketua DPC Partai Demokrat 
Minahasa Tenggara Diana Ma- 
ringka. Dalam ke: nnya, Di- 
ana mengaku mendapat uang 
7000 dollar Amerika Serikat, Rp 
100 juta, dan Rp 30 juta dalam 
beberapa tahap selama kongres 
Partai Demol ang digelar di 
Bandung, Jawa Barat. Menurut 
Diana, uang tersebut terkait pe- 
menangan Anas dalam kongres, 
Dia juga menyatakan, uang ter- 
sebut diperoleh dari Umar, 

Terhadap pengakuan Diana, 
Umar meng: jak lama 
ingin mengklar hal itu ke 
KPK, "Saya sebenarnya menung- 
gu untuk diminta memberi kla- 
r ang berimbang. Memang 
betul saya bertanggungjawab un- 
tuk kemenangan Anas di Sula- 
wesi. Tetapi Alhamdulillah, hari 
ini a berterima kasih ke KPK, 
dipanggil supaya bisa memberi 
penjelasan. Mudah-mudahan ini 


(5 


Memang betul saya 

bertanggung jawab 
untuk kemenangan 
Anas di Sulawesi. 


bisa clear,” kata Umar. 

Umar juga mengatakan, peng- 
akuan Diana hanya 8 
"PPC itu ada 500-an,” 

Sementara itu, 
KPK Johan Budi SP mengata 
Umar dimintai keterangan ter- 
kait penyelidikan KPK terhadap 
dugaan korupsi proyek Hamba 
lang "Waktu itu sudah saya sam- 
paikan, penyelidikan KPK ini ter- 
masuk dugaan aliran dana ke 
pihak-pihak yang sedang kami 
selidiki. Penyelidikan ini kan da- 
lam rangka apakah ada tindak 
pidana atau tidak," katanya. 

Johan mengatakan, dalam ka- 
sus Hambalang, KPK telah me- 
nyidik pengadaan proyek terse- 
but dan menetapkan kuasa peng- 
guna anggaran Dedy Kusdinar 
sebagai tersangka. KPK juga 
mendapat informasi, ada uang 
yang diperoleh dari proyek Ham- 
balang dibawa ke arena kongres 
Partai Demokrat. 

Johan mengatakan, penyidik- 
an dan penyelidikan KPK terkait 
proyek Hambalang sama sekali 
tidak terkait salah satu partai 
politik atau penyelenggaraan Pe- 
milu 2014. "Domain kami ini 
penegakan hukum,” katanya. 

Secara terpisah, Ketua KPK 
Abraham Samad membenarkan, 
penyelidikan — KPK memang 
mengarah pada adanya dugaan 
aliran dana dari proyek Ham- 
balang ke kongres Partai Demo- 

rat. "Kalian sudah tahu, tetapi 
masih juga bertanya," katanya. 

Menurut dia, semua yang me- 
nyangkut dugaan korupsi proyek 
Hambalang memang ditelisik 
KPK. (BIL) 


www.bankmandiri.co.id 


—n 
ndenegia 
jan Berkreasi Menuju Kemandirian 


karta, 18-21 Aguy 


mandiri 


Or S 


ndshesic 


Assembly Hall 
Jakarta Convention Center 
3-7 Oktober 2012 


temukan karya perancang berbakat Indonesia 


dan lezatnya aneka kuliner di Pasar Indonesia 


Bagi Anda pecinta karya khas Indonesia, ayo kunjungi Pasar Indonesia dan 
temukan beragam karya anak bangsa dari Mitra Binaan Bank Mandiri seperti 
fashion, aksesori, kain tenun, hingga kerajinan tangan. Nikmati juga lezatnya aneka 


kuliner ternama dari berbagai daerah seperti 


Gudeg Wijilan Yu Djum, Kepala Ikan 


Bungus, Bebek Cak Yudi, Ayam Goreng Berkah, Tahu Petis Yudistira, Es Duren Sakinah 


dan banyak lagi. 


Jangan lewatkan parade fashion show dari Monday to Sunday, Kle - Kleting, Cotton 
Ink, Eri Dane, Yasmina Yessy serta College # Work. Saksikan juga live performance dari 


Endah & Rhesa dan berbagai acara menarik lainnya, 


wirausaha muda mandiri 


a 


@wrausahamandiri 


mandiri 


TAJUK RENCANA 


Keamanan Pangan Transgenik 


asil penelitian di Perancis 
bahwa jagung transgenik 
NK603 penyebab tumor pada 
mencit mengingatkan 
pentingnya aspek kehati-hatian. 


Transgenik adalah teknologi transfer gen antarorga- 
nisme yang tidak selalu satu garis keluarga. Teknologi ini 
dimanfaatkan dalam pertanian, pangan, farmasi, dan in- 
dustri lain. Teknik ini berbeda dari persilangan konven- 
sional memakai gen dari induk-induk dalam satu keluarga. 
Jagung, misalnya, disilangkan dengan sesama jagung untuk 
mendapat keturunan yang memiliki gabungan sifat-sifat 
unggul tetua, 

Karena yang disisipkan gen organisme sangat berbeda, 
isu keamanan dan efek jangka panjang produk transgenik 
pada manusia dan lingkungan menjadi perhatian terus- 
menerus. Pemerintah Indonesia menerapkan prinsip ke- 
hati-hatian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 
tentang Pangan, mengesahkan Protokol Cartagena tentang 
Keamanan Hayati, dan peraturan menteri, Presiden juga 
membentuk Komisi Keamanan Hayati pada 2010. 

Jika sikap kehati-hatian diutamakan, bukan berarti 
menolak pengembangan teknologi transgenik, Kebutuhan 
pangan Indonesia akan terus meningkat sejalan dengan 
pertambahan penduduk. Pemenuhannya membutuhkan 
pengembangan teknologi terus-meneru 

Indonesia harus mengembangkan kemampuan pengua 
saan teknologi transgenik. Sumber plasma nutfah dan jasad 
renik sebagai kendaraan transfer genetik atau mesin 
produksi berlimpah di Indonesia dan akan beradapta: 
lebih baik dengan lingkungan setempat. Jika pengem- 
bangan transgenik dilakukan ahli Indonesia, lebih mudah 
mengontrol aspek hatan dan keselamatan lingkung- 
annya. Lembaga penelitian yang intensif mengembangkan 
teknologi transgenik, misalnya Lembaga Tlmu Pengetahuan 
Indonesia, perlu mendapat dukungan dana dan peralatan. 

Pemangku kepentingan produksi pangan adalah petani, 
peternak, atau nelayan kecil dan besar. Mereka perlu 
dilibatkan secara transparan untuk menghinda ling 
curiga. Konsumen harus mendapat informasi jelas, bahkan 
apabila produk transgenik itu bukan konsumsi langsung, 

Meski hasil penelitian di Perancis masih menimbulkan 
gugatan, kehati-hatian tetap penting. Apalagi efek klinis 
produk rekayasa genetika impor, seperti jagung dan kede- 
lai, belum pernah diuji di Indonesi: 

Terbuka peluang menaikkan produksi pangan memakai 
benih dan bibit nontransgenik. Banyak petani belum 
memakai benih atau bibit unggul reka genetika kon- 
vensional, hibrida, atau penembakan partikel inti sel. 

Memakai benih atau bibit trans 
huan budidaya dan disiplin kei 
peternak, dan petambak yang beragam pengei 
kemampuannya perlu bimbingan. Seraya terus mengem- 
bangkan penguasaan teknologi transgenik, sebaiknya pe- 
tani, peternak, dan petambak disiapkan lebih dulu guna 
mengadopsi teknik budidaya lebih canggih. 


ahuan dan 


Jepang Tetap Jaga Hubungan Baik 


erdana Menteri Jepang 
Yoshihiko Noda hari Senin, 1 
Oktober 2012, merombak 
kabinetnya. Ia mengganti 10 
dari total 18 menteri kabinet. 


Ini adalah kali ketiga ia merombak kabinetnya karena 
popularitas yang terus merosot. Ada dua hal penting yang 
dilihat dari perombakan kabinet itu. Pertama, perombakan 
itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintahan- 
nya. Kedua, Yoshihiko Noda ingin memperbaiki hubung- 
annya dengan China yang akhir-akhir ini memanas akibat 
ritorial di Laut China Timur. 

Keinginan Yoshihiko Noda untuk memperbaiki hu- 
bungannya dengan China itu tecermin dari kehadiran 
Makiko Tanaka di dalam kabinetnya, Ta diangkat sebagai 
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan 
Teknologi. 

Makiko Tanaka adalah putri PM Jepang Kakuei Tanaka 
(4972-1974) yang memulihkan kembali hubungan diplo- 
matik Jepang dengan China 40 tahun silam, Sama seperti 
ayahnya, Makiko Tanaka, yang pernah menjadi Menteri 
Luar Negeri pada kabinet PM Junichiro Koizumi tahun 
2002, menjadi salah satu tokoh Jepang yang sangat 
dihormati di China. 

PM Noda membantah penunjukan Makiko Tanaka 
terkait dengan memanasnya hubungan China-Jepang 
akhir-akhir ini, Menurut dia, jika tujuannya ingin tetap 
menjaga hubungan baik dengan China, ia akan menunjuk 
Tanaka sebagai Menteri Luar Negeri, bukan sebagai Men- 
teri Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains, dan Tekno- 
logi. 

Boleh saja Yoshihiko Noda membantah hal itu. Namun, 
menurut Takehiko Yamamoto, dosen politik internasional 
dari Universitas Waseda, penunjukan Tanaka jelas ber- 
tujuan memulihkan luka-luka pada hubungan kedua ne- 
gara, "Itu adalah sinyal dan pesan kepada China,” 

Hubungan China dan Jepang memanas setelah Jepang 
memutuskan membeli empat pulau di gugusan pulau di 
Laut China Timur dari keluarga Kurihara, warga Jepang. 
Jepang menamakan gugusan pulau itu Senkaku, sedangkan 
China menyebutnya Diaoyu, China berang karena Jepang 
menganggap gugusan pulau itu sebagai wilayahnya. 

Sejak awal, Jepang tidak ingin masalah Senkaku meng- 
ganggu seluruh hubungan China dengan Jepang. Itu 
sebabnya, pekan lalu, Makiko Tanaka termasuk dalam 
delegasi parlemen lintas partai dari Jepang yang ber- 
kunjung ke Beijing. 

Upaya Jepang untuk tetap menjaga hubungan baiknya 
dengan China perlu diapresiasi. Bagaimanapun, bagi Asia, 
bahkan juga bagi dunia, permusuhan di antara dua raksasa 
ekonomi Asia tersebut pasti akan membawa dampak yang 
buruk. Sangat penting bagi kedua negara untuk meng- 
hindari kesalahpahaman yang dapat berkembang menjadi 
sesuatu yang tidak terkendali. 


KOMPAS 


TERBIT SEJAK 28 JUNI 1965 


Pemimpin Umum: Jaka Oetama 
.Waki Pemimpin Umur: Agung Adibasetya, St. Sularto 
Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rikard Bagun 
Wakil Pemimpin Redaks Tilas Kuncahyano, Budiman Tanuredo, Niruk Mardara Pambudy 
Redaktur Senior:  Ninok Leksono, Avgust Parengkuan 
Redaktur Pelaksana James Luhulima 
Wakil Redaktur Pelaksana: Moharimad Baki Bambang Sign Sursantri 
“Sekrtoris Redaksi: Retno Bintart, M, Nasir 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


“M 


HARAPAN 
TERAKHIR 


Penumbuh Nasionalisme 


Oleh DAOED JOESOEF 


elakangan ini merebak ke- 
B luhan tentang lunturnya 
nasionalisme di kalangan 


generasi muda, 


Berhubung nasionalisme umumny 
tanggapi sebagai kesediaan mengabdi s 
antimen 
kebany 
generasi tua mengkhawatirkan masa di 
apa lagi yang bisa cin: 
In pemuda? 
nasionalisme ter! 
erat dengan keberadaan Tanah Air, kela- 
hiran bangsa (nation), dan kepemudaan. 
ntimen kebangsaan dari bang- 
ma. Mak: 
tiran kita 
bertekad mengobarkan kembali nasiona- 
lisme Indonesia, kita perlu lebih dahulu 
bertindak bagai kimiawan ide yang meng- 


penuhnya kepada Tanah Air 
patriotik, usaha, dan prins 


Memang ben: 


Namun, s 


pernah pers 
an dengan kekha 


uraikan uns 


dapat gambaran: apa yang mendi 


timbul-tenggelamnya nasionalisme? Apa 
ideologi 
yang terkait dengan hal tersebut? Apa w 
ektual muda 
menumbuhkembangkan nasionalisme? 


penyebab perubahan dari cor 


yang menentukan kaum inte 


Panggilan sejarah: dulu dan kini 
Mikroskop historis segera menampil- ki 
me beru- 
ik". Mitos 
sik mengandung ide tentang sua 
suci. Sejak ind 

berupa 
drama dari para intelektual muda, Bagai 
diilhami kisah Mozes (Nabi Musa) yang 
kan kaumnya 
dari perbudakan Pharao (Firaun), dige- 
idealism, tanpa pam- 
rih, mereka ambil tanggung jawab atas 
perjuangan membebaskan orang Indo- 


kan unsur penumbuh nasional 
pa mitos "Mozesik” dan "Yozef 
Mo 
tujuan, bahkan sebuah misi 
awal abad XIX, di Indon 


terpanggil untuk membel 


rakkan oleh selles: 


sia dari penjajahan Belandi 

i samping mitos Mozesil 
, mengenai si bungs 
Yakob. Ia yang tec 


Terjebak Impor 


khirnya pemerin- 
A tah mengumumkan 

akan mengimpor 1 
juta ton beras (Kompas, 
21 September 2012). Ke- 
putusan itu diambil sete- 
lah mempertimbangkan 
stok akhir Bulog tahun ini 
rendah (hanya 1 juta ton) 
dan cadangan beras di- 
naikkan jadi 2 juta ton. 


Niat impor beras telah lama 
dicanangkan pemerintah. Tidak 
lama setelah diangkat menjadi 
Menteri Perdagangan, Gita Ira- 
wan Wirjawan—pada Februari 
2012—menyatakan bahwa Indo- 
nesia akan mengimpor 2 juta ton 
beras, Pernyataan itu dikutip oleh 
media dalam dan luar negeri. 

Alasannya sederhana, Harga di 
pasar internasional lagi murah, 
hanya 400 dollar AS per ton 
untuk beras kualitas premium 
dan kebutuhan beras Indonesia 
terus meningkat. Lazimnya, per- 
nyataan impor beras dihindari 
pada awal tahun karena—masih 
bulan Februari—baru mulai pa- 
nen raya. Bulog pun sedang gi- 
at-giatnya menyerap beras dari 
produksi dalam negeri. 


dari 12 anak 


yang mampu 
melihat "lebih jauh” daripada abang- 
abangnya dan karena itu dibenci oleh 
mereka, Jika mitos Mozesik mitos pem- 
berontakan melawan Pharao, menentang 
kemapanan dan ketakadilan, mitos Yozetik 
menjelaskan natur dari misi historis—pe- 


nyentuh pemuda kit: 


fm 


da yang a 
yang terpel 


it” da”, 


"Jiwa baru”, 


i pola 


nyetrum" 


bagi mer 


politik, dan uang. Titik! 


mengilhami keb 


lam arti lua: 


toris, bers 


seperti itu, 


n suatu elite baru atau sebuah 
an—dalam dunia politik. 

Ide nasionalisme yang terkait langsung 
dengan ide kemerdekaan nasional me- 
baga 
gilan romantika perjuangan dan sebuah 
1 ion. Hidup adalah sebuah r 
ng belum menyentuh semi 
baru segelintir kecil di anta. 
. Dengan jumlah relatif se- 
dikit mereka berani memenuhi mi: 
. Mereka menyebut diri 
"Sumatera muda”,”Minahasa mu- 
'Ambon muda”, "Muslimin muda" 
dan lain-lain, untuk membedakan diri dari 
golongan tua sesuku atau seiman, 

Selaku "golongan mudi 
terhadap imbauan antar 
if terhadap tantangan 
"zaman baru”. Dengan pola pikir baru Mak 
tersebut, pada 28 Oktober 1928 mereka 
mengadakan sumpah berbangs 
unsur konstitusional pokok tanah air satu, dan menjunjung tinggi 
dari nasionalisme kita. Kita perlu men- asa 


Dan, yang serba satu ini 


mubari muda-mudi kita de- 
ini. Bagi mereka, kemerdekaan na- 
sional adalah taken for granted, Nasio- 
nalisme yang berperan begitu menentu- 
kan dalam keberhasilan mengusi 
jajah dari bumi Ibu Pertiwi merupakan 
ah tempo doeloe. Concern hidup mereka 
sungguh lain. Mereka meniru 
penguasa yang juga begitu. Mis 

ka adalah menci 
idual, kedudukan formal, keku: 


Ideologi bisa dan pernah berperan be- 
sar dalam menumbuhkembangkan nasi 
onalisme, Ideologi adalah s 
yang membentuk doktrin politik, sosi 
ekonomi, budaya, militer, apa « 
an sesuatu pemerin- 


dan evaluatif ter- asp 
tem kehidupan da- 
mencetuskan suatu drama 
yang merupakan makna dari proses his- 
maan dengan petunjuknya ten- 
tang peran dari elite pemimpin/pengu: 
kelas pilihan dan kulminasi histori 

Bung Karno telah menempa ideologi 
dinamakan "Pan 
mudian dibaptis menjadi filosofi di 


donesia, 
menghar 
semua lemb: 


latu pang- 


kasi secara al 


la pemu- 


i 
subyek ke 
pembel 


ian 


mereka me- 


sama $ 


atu, ber- 


dari ideolo 


pen- 


sikap elite 
hidup ini, 
kesenangan 


stem ide: 


Revolusi pa 
nalisme. Antz 
yang — mang terjad 


merdel 


Oleh M HUSEIN SAWIT 


Stok akhir tahun Bulog adalah 
penjumlahan stok awal tahun, 
ditambah pengadaan dikurangi 
jumlah penyalurannya. Pengada- 
an dalam negeri ditargetkan ting- 
gi, tetapi realisasinya selalu ren- 
dah karena laju pertumbuhan 
produksi gabah akhir-akhir ini 
kurang stabil. Penyebab utama- 
nya: infrastruktur irigasi yang bu- 
ruk, konversi lahan sawah yang 
sulit dibendung, serta perubahan 
iklim. Di pihak lain, tanpa meng- 
indahkan hal itu, pemerintah 
memperbesar penyaluran beras 
Bulog. Hal ini sulit dipenuhi dari 
produksi dalam negeri. 

Beras Bulog dominan diper- 
untukkan buat program beras 
untuk orang miskin (raskin) dan 
penyaluran cadangan beras pe- 
merintah, terutama untuk ope- 
rasi pasar dan situasi darurat. 
Penyaluran beras untuk program 
raskin, sejak 2008, sangat besar. 
Rata-rata 32 juta ton per tahun. 
Padahal, efektivitas raskin dalam 
pengendalian harga beras relatif 
rendah bila dibandingkan dengan 
intervensi pasar beras kualitas 
premium/super. 

Akan tetapi, karena jumlah 
raskin sangat besar (10-12 persen 
dari total konsumsi bulanan), se- 
cara tak langsung dapat meredam 


laju kenaikan harga beras, Na- 
mun, biayanya tinggi dan sering 
konflik dengan tujuan lain, khu- 
susnya diversifikasi pangan, tar- 
get menurunkan tingkat kon- 
sumsi beras 1,5 persen per kapita 
per tahun. 


Terjebak target raskin 
Semakin besar volume raskin 
semakin tinggi kandungan beras 
impor dalam program raskin. Se- 
lama periode 2000-2011, misal- 
nya, peran raskin terhadap peng- 
adaan dalam negeri rata-rata 110 
persen per tahun. Artinya, pe- 
nyaluran raskin melebihi 10 per- 
sen per tahun, di atas kemam- 
puan pengadaan dalam negeri. 
Pada 2011 malah mencapai 194 
persen. Karena pengadaan dalam 
negeri sangat rendah dan per- 
tumbuhan produksi negatif, im- 
por beras pun mencapai 2,2 juta 
ton, tertinggi sejak 2004. Selain 
itu, banyak pemerintah daerah 
yang menolak beras impor yang 
disalurkan melalui program ras- 
kin. Kekisruhan ini akan terus 
bergulir sehingga akan menurun- 
kan dukungan politik/publik ter- 
hadap program raskin. 
Penyaluran cadangan beras 
pemerintah — hanya — sekitar 
300.000 ton per tahun, tentu tak 


kehidupan bermasyarakat, berbangsa da 
bernegara. Berhubung ideologi P: 
diakui penting sekali bagi eksistensi In- 
stiap pemerintah yang berkuasa 
annya jadi bahan pelajaran di — nas 
ja pendidikan nasi: 
Namun, Panci 
ademis 
worthy by the name. Ta baru berupa 
satuan ide independen. Cemerlang b: 
su- butir-butir mutiara yang lepz 

jalin berupa kalung, 


efektif hanya di SD. Di 
diperlakukan sebagai hai 
hubung kontradiksi yang tersembunyi di 
tuan pokok pikiran belum 
memerlukan kupa: 
di tingkat universitas 
hanya jadi obyek ejekan kalau diperlaku- 
kan sebagai hafalan. Ta kalah bersaing 
dengan marxisme, 
sebagai ideologi, yang 
kembang dari 
Kantian yang berpenalaran begitu kom- 
prehensif. Juga dengan kapitalisme/libe- yang « 
me yang lahir dari filosofi natural law 
yang begitu solid, Pembahasan filosofis 

i tak bakal menyembunyikan  pant: 
hari beri 


ng dikandung setiap "is 


bawa ukir, bukan retak yang mengal 
batkan belah. Mahasiswa dilatih menjadi 
intelektual yang terdorong 
an kriteriologi baru untuk bisa mei 
antara "pemahaman" dan "ji 


Revolusi dan nasionalisme 


ti menggelorakan nasio- 
kedua hal ter 
mbio 
ada anggapan revolusi sudah selesai. 
mua usaha kolektif demi mewujudkan 
revolusi diyakini sebagai urusa 
iptek belaka. Penalaran dan semangat ke- 
ilmuan yang katanya bersil 
cukup menanganinya. 
Lagu-lagu perjuangan yang diciptakan 
dan dinyanyikan oleh para pejuang ke 
aan dulu tak terdengar lebih syah- 
du di telinga muda-mudi sekarang di: 
ripada lagu-lagu pop yang mendunia. Ka- 
lau mereka mengenal beberapa di an- 


a belum bisa dikualifi- 
sebagai filosofi yang 
atuan- 


, belum te 
belum matang seb: 
Karena 


Pegan 


alan belaka, ber- 


n yang kritis. 


"Indon 


ialisme, komunisme 
ara logis ber- 
Hegelian dan 


filosofi 


fis yang holi: 
di retak yang mem- 


lalu mencari 


sebut 


ru 


ifat universal 


Beras 


sebanding dengan volume raskin 
seperti yang telah disebutkan di 
atas. Kalau cadangan beras pe- 
merintah diperbesar menjadi 2 
juta ton dengan beras kualitas 
raskin, itu tidak akan efektif un- 
tuk intervensi pasar, apalagi un- 
tuk bantuan internasional dan 
mengisi cadangan beras darurat 
ASEAN. Agar efektif, pemerintah 
perlu mengimpor beras kualitas 
super/premium. 

Kita telah terjebak dengan tar- 
get memperbesar volume raskin 
dan meningkatkan CBP kualitas 
rendah (beras medium). Sudah 
saatnya pemerintah meninjau 
ulang program raskin agar di- 
kembalikan ke tujuan awal, yaitu 
menguatkan ketahanan pangan 
rumah tangga miskin. Kalau itu 
dipilih, volume raskin perlu di- 
kurangi hingga paling banyak 2 
juta ton per tahun. Cadangan 
beras pemerintah pun perlu di- 
tata ulang. Cadangan sebesar 2 
juta ton haruslah diisi secara ber- 
tahap dengan beras kualitas pre- 
mium/super yang berasal dari 
pengadaan dalam negeri. Tanpa 
kedua usaha itu, kita pasti ter- 
jebak dengan impor beras. 

M HUSEIN SAWIT 
Forum Komunikasi Profesor 
Riset Kementerian Pertanian 


onal. musnah, Ia 
Bung Ki 


no sendiri, tokoh 3 

mengingatkan kita: jangan sekal 

lupakan 

berhalaman luas di Jl Proklamasi (dulu Jl 

aan Timur), tempat tinggal Bung 
ndiri 

a—membacakan ni 


Karno s 


inilah s 


berdiri jadi pandu ibuku. 


membawa cucu, 
ke tempat berseji 
aneka kisah perjuangan Tentara Pelajar 
ya ceritakan, saya harap pemi- 
kirannya yang masih 
nangkap pesan heroik bahwa orang yang 
s merdeka hanyalah dia yang setiap 


waktu sekolah dulu 
gai lagu waj 
arah yang berpotensi be- 


t untuk, paling sedikit, membuat bara 
onalisme tetap berapi, juga sudah 


dirobohkan. Ironisnya oleh 
ang selalu 
kali me- 
h. Tempat itu adalah rumah 


tempat di 


didampingi 
kah prok- 
Di tempat 


harusnya upacara peringatan Hari 
Kemerdekaan pada setiap 17 Agustus di- 
adakan. Inilah temp: 
da mengheningkan 
pahlawan, mel 


akral generasi mu- 
pta bagi arwah para 
ntunkan himne nasional: 
nah Airku... di sanalah aku 
Bangunlah ji- 


k lelaki kt 
h tersebut. Mel 


lui 


derhana bisa me- 


Ada kesibukan beberapa orang 
membongkar tarup dan memindahkan 
kursi ke truk. Rupanya malam sebelumnya 
ada pegelaran mu: 
'a bertanya mengapa 'rui 
" dibongkar dan oleh 
tidak segera menjawab. Jawaban saya da- 
hului dengan kata-kata, ”... 
senang melukis, eyang menye: 
ah itu dulu tak eyang a 
buku sketsa. Padahal, ketika dulu m: 
kuliah di UI, Salemba, eyang berkali. 
tidur siang di ruang tengah rumah itu....” 


untuk umum. Ketika 


ebagai orang 
| mengapa 
badikan dalam 


ali 


DAOED JOESOEF 


Alumnus Unversite Pluridisciplinaires 
Pantheon-Sorbonne, Perancis 


POJOK 


Rakyat berada di bela- 
kang KPK. 

Pesannya tegas: henti- 
kan revisi UU KPK! 


- 


Kata Jokowi, ke Jakarta 
hanya pindah tugas. 
Kalau Lebaran, bareng- 
an mudik, yo! 


. 


Polda Metro Jaya sia- 
gakan 15.000 personel 
untuk amankan unjuk 
rasa hari ini. 
Pesannya: aman ter- 
kendali! 


. 


Pemanggilan paksa 
Irjen Djoko Susilo co- 
reng nama baik Polri. 
Kalau coreng-moreng, 
alih-alih lukisan ekspre- 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Atas Nama 


Keamanan Nasional 


ontroversi Ran- 
K cangan Undang- 
Undang Keaman- 


an Nasional kembali me- 
masuki arena parlemen. 
Otoritas legislasi ini akan 
membahas dan menge- 
sahkannya menjadi UU, 
yang mengikat publik dan 
melekatkan sejumlah ke- 
wenangan pada otoritas 
negara untuk menjalan- 
kan mandat legal yang 
termaktub dalam UU itu. 


RUU Keamanan Nasional 
(Kamnas) pada 2011 telah masuk 
ke parlemen. Karena mengidap 
banyak soal, DPR mengembali- 
kannya kepada pemerintah de- 
ngan sejumlah catatan. Agustus 
2012, pemerintah menyerahkan 
kembali RUU Kamnas tanpa per- 
baikan signifikan kepada DPR 
untuk diagendakan pembahasan - 
nya, 

Pemerintah tampak begitu ya- 
kin DPR akan memuluskan ran- 
cangan itu meski tanpa perbaik- 
i ini tan tidak 


cara membuka ruang ne- 
dalam setiap proses peru- 
musan UU atau kebijakan lain. 


Tebar ancaman 


Oleh para pegiat demokrasi 
dan hak si manusia, RUU 
Kamnas dianggap instrumen 
ru untuk mengembalikan 
keamanan di tengah proses de- 

sia, RUU ini 
juga potensial menjadi instru- 
men legal berbagai tindakan re- 
presif negara atas warga negara. 
Rezim keamanan akan mengam- 
bil tindakan apa pun demi stabili- 
tas keamanan nasional. 

Dalam Pasal 1 angka 1 RUU 
Kamnas disebutkan, ancaman 
adalah setiap upaya, ke 
dan/atau kejadian, baik 
lam maupun luar negeri yang 
mengganggu dan mengancam ke- 
amanan individu warga negara, 
masyarakat, eksistensi bangsa dan 
negara, serta keberlangsungan 
pembangunan nasional, Semen- 
tara pada Pasal 17, RUU Kamnas 
menjaring berbagai tindakan di 
segala aspek kehidupan tanpa ba- 
gai jenis ancaman, baik 
berjenis ancaman militer, bersen- 
jata, maupun tak bersenjata. 


Oleh HENDARDI 


Dengan rumusan definisi dan 
ruang lingkup keamanan yang be- 
gitu luas, RUU Kamnas sesung- 
uhnya menebar ancaman bagi 
setiap warga negara dan kompon- 
en lainnya, yang sewaktu-waktu 
tindakannya dapat dikriminalisasi 
sebagai ancaman nasional. RUU 
Kamnas meletakkan elemen na- 
sional sebagai sumber ancaman 
yang harus dideteksi dan diawasi, 
bukan sebagai subyek yang harus 
dilindungi. Apalagi definisi detail 
tentang ancaman nasional men- 
jadi kewenangan tunggal Presiden 
(Pasal 17 Ayat 4. 

Atas dasar kehendak untuk me- 
nebar ancaman dengan rumusan 
di atas, maka kriminalisasi tin- 
dakan legislasi oleh parlemen da- 
pat dikategorikan sebagai ancam- 
nal, jika oleh otoritas ke- 
nasional dianggap meng- 
alami diskonsepsi. Penjelasan Pa- 
sal 17 Ayat (2) Huruf c angka 19 
ditegaskan, bentuk ancaman tak 
bersenjata merupakan ancaman 
terhadap keamanan publik dan 
keamanan insani, antara lain di 
konsepsional perumusan legi: 
dan regulasi. Rumusan semacam 
ini bukan hanya bertentangan de- 
ngan kewenangan konstitusional 
yang melekat pada DPR, mela- 
inkan juga bertentangan dengan 
prinsip check and balances yang 
diselenggarakan oleh Mahkamah 
Konstitusi untuk menguji setiap 
UU yang dianggap bertentangan 
dengan konstitusi. 

RUU Kamnas juga berpotensi 
mengancam sistem penegakan 
hukum di Indonesia. Melalui 
RUU ini dan atas nama keaman- 
an nasional, TNI dan Badan In- 
telijen Negara (BIN) diberi kewe- 
nangan khusus melakukan pe- 
nyadapan, pemeriksaan, dan pe- 
nangkapan (penjelasan Pasal 54 
Huruf ejo Pasal 20). Penyadapan, 
pemei an, dan penangkapan 
oleh aparat negara yang bukan 
aa hukum dan bukan un- 
tuk tujuan penegakan hukum 
merupakan bentuk kesewenang- 
wenangan negar: 

Selain menebar ancaman ke- 
pada warga negara, kepada aktor 
negara lain, RUU Kamnas dide- 
sain sebagai RUU yang akan me- 
ngikis dan memangkas kewe- 
nangan Polri sebagai penyeleng- 
gara keamanan nasional. Materi 
muatan dalam RUU Kamnas me- 
letakkan kembali TNT lebih su- 
preme atas Polri. Bahkan dalam 
urusan keamanan dan penegakan 
hukum yang jadi domain Polri. 


Khianati mandat reformasi 

Argumen yang selalu dikemu- 
kakan terkait urgensi RUU Kam- 
nas sama persis dengan argumen 
saat RUU Intelijen Negara akhir- 
nya dibahas dan disahkan oleh 
otoritas legislasi. Dinamika ke- 
amanan nasional yang menga- 
lami perubahan signifikan, spek- 
trum keamanan yang semakin 
meluas, konsepsi (keamanan da- 
lam arti sempit dan (Keamanan 
dalam arti lu rta Polri yang 
dianggap tidak mumpuni mena- 
ngani berbagai ancaman kea- 
manan mutakhir adalah sederet 
argumen yang dikembangkan 
untuk memupuk dukungan pub- 
lik bagi kembalinya rezim ke- 
amanan dalam kehidupan bangsa 
dan penyelenggaraan negara. 

Padahal, tak ada mandat kon- 
stitusional yang perlu diderivasi 
dalam bentuk UU, kecuali soal isu 
bagaimana sistem pertahanan 
dan keamanan rakyat semesta 
diselenggarakan. Pasal 30 UUD 
1945 harus menjadi acuan bagi 
penyusunan RUU Kamnas agar 
tetap konsisten dengan ketentu- 
an dasar tentang pertahanan dan 
keamanan negara. 

Tak dimungkiri, penyelengga- 
raan keamanan oleh Polri belum 
menunjukkan prestasi gemilang. 
Namun, menjawab dinamika 
mutakhir dan semua kecemasan 
tentang kondisi keamanan na- 
sional dengan RUU Kamnas bu- 
kan cara terbaik dalam konteks 
politik dan konstruksi ketatane- 
garaan Indonesia hari ini. Selain 
ada soal dan persinggungan de- 
ngan konstiti TAP MPR No 
VI/2000 tentang Pemisahan TNI 
dan Polri, TAP MPR No VII/ 
2000 tentang Wewenang TNI 
dan Polri, RUU Kamnas juga me- 
ngembalikan unsur-unsur kea- 
manan nasional ke panggung po- 
litik baru dengan otoritas berle- 
bih demi dan nama keaman- 
an nasional, Suatu pilihan politik 
yang mengkhianati mandat re- 
form: 

Menyimak proses pembentuk- 
an RUU Kamnas, termasuk ber- 
agam peristiwa yang menjadi la- 
tar kampanye urgensi pemba- 
hasan RUU, tergambar jelas beta- 
pa negeri ini tak memiliki arah 
politik hukum yang kokoh, yang 
secara konsisten dipedomani 
oleh otoritas legislasi dalam seti- 
ap pembentukan peraturan per- 
undang-undangan. 


HENDARDI 
Ketua Setara Institute 


REDAKSI YTH 


Surat untuk Redaksi Yth hendaknya dilengkapi fotokopi KTP/SIM/paspor yang masih berlaku, 
berikut nomor telepon yang dapat dihubungi. Kompas tidak mengembalikan surat-surat yang diterima. 


e-mail: opinil 


Disiplin Pengguna Jalan 
Buruk, Lalu Lintas Semrawut 


S 


etiap hari kita menyaksikan kian semrawut- 
nya lalu lintas di jalanan. Tak terlihat ada 
upaya serius dan terencana d: 


i pihak ber- 


wenang untuk mengatasi persoalan ini. 


Jumlah kendaraan bermotor terus bertambah, sedangkan 
volume jalan relatif tetap. Disiplin, kepedulian, dan ketaatan 
pada peraturan oleh para pengguna jalan—baik pejalan kaki 
maupun pengendara kendaraan pribadi atau kendaraan 
umum—semakin lama semakin rendah. Di tengah kondisi 
ini, ada saja pihak yang tak bisa berempati terhadap 
penderitaan masyarakat akibat kesemrawutan itu. 

Tak jarang di tengah kemacetan yang memanjang, ada saja 


ngan kendaraan pejabat atau orang-orang tertentu 


yang minta diberikan jalan lebih dulu dengan menahan arus 
lalu lintas yang sedang padat. Polisi dibuat sibuk menata 
ulang antrean lalu lintas yang sudah semrawut dan jadi 
makin semrawut akibat perilaku orang-orang yang miskin 


empati ini. Apa urgensi iri 


ng-iringan ini didahulukan di- 


bandingkan dengan hajat hidup masyarakat banyak? 

Di antara antrean itu mungkin ada bayi, ibu hamil, atau 
orang tua yang kelelahan menanti antrean di tengah terik 
matahari. Satu-satunya kendaraan yang layak didahulukan 
dari yang lainnya mestinya ambulans pembawa orang sakit. 
Sudah seharusnya ditegakkan peraturan mengenai ini. 


GINUS PARTADIREDJA. 


Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 


Program 
Hypermart Hanya 
Janji 


Saya ikut program pengum- 
pulan stamp untuk program 
Arzberg dengan hadiah alat ma- 
kan. Saat hendak menukarkan 
dengan hadiah yang tertera, pi- 
hak Hypermart menyatakan ba- 
rang kosong dan harus pesan 
sekitar sebulan. Dijanjikan di- 
hubungi lewat telepon setelah 
barang tersedia. 

Saat ini telah lebih dari tiga 
bulan sejak saya menyerahkan 
stempel, 9 Mei 2012. Tak ada 
pemberitahuan lewat telepon 
seperti dijanjikan. Ternyata ba- 
rang telah ada di toko, tetapi 
saya tidak diinformasikan. Le- 
bih parah lagi, dari tujuh produk 
yang seharusnya dapat saya tu- 


karkan, Hypermart hanya mem- 
berikan dua produk. Lima pro- 
duk lainnya tidak tersedia lagi. 

Untuk menukar satu alat ma- 
kan yang saya inginkan perlu 50 
stamp seharga ” pembelanjaan 
minimal Rp 50.000 per stamp. 
Untuk menukar stamp tujuh 
lembar dengan tujuh alat makan 
yang saya inginkan, saya meng- 
habiskan minimal Rp 17,5 juta 
untuk kebutuhan berbelanja ru- 
mah tangga saya. 

Saya merasa tertipu. Lebih 
baik dari awal Hypermart tidak 
usah membuat program jika tak 
yakin dapat memenuhi hak pe- 
langgan. Apalagi untuk masa in- 
dent tiga bulan dari batas masa 
penukaran yang tertera di ka- 
talog saat ini, saya hanya men- 
dapatkan jawaban, ”barang yang 
saya inginkan tidak ada lagi”. 
Menurut salah seorang manajer 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


dkompas.com dan/atau opini@kompas.co.id 


Hypermart, memang sudah ba- 

nyak pelanggan yang komplain 
mengenai masalah ini. 

NA SIN KIOK 

Puri Gardena B 1, Kalideres, 

Jakarta Barat 


Taksi Express 


”Gelap” Beroperasi 

Pada 17 Agustus 2012 sekitar 
pukul 21,30, saya beserta anak 
balita saya yang berumur satu 
tahun naik taksi Express dari 
Lapangan Merdeka, Medan. Da- 
lam perjalanan pulang ke ru- 
mah, saya sempat menegur so- 
pir, mengapa tidak menghidup- 
kan argometer? Dengan alasan 
argo rusak, sopir langsung me- 
masang tarif Rp 85.000. 

Saya curiga karena manaje- 
men taksi Express selalu mewa- 
jibkan pemakaian argo pada ar- 
madanya. Dengan rasa waswas, 
saya tak mau berdebat dengan 
sopir karena menyadari kondisi 
kaca jendela taksi yang cukup 
gelap dan kartu identitas sopir 
di dasbor tak kelihatan. 

Ketika sampai di tujuan, saya 
langsung mencatat nomor pelat 
kendaraan, yaitu BK 1319 Gx, 
dan nomor armada, 109. Saya 
kemudian menghubungi nomor 
telepon taksi Express Medan di 
(061) 4552211, diterima opera- 
tor yang mengaku bernama Jef- 
ri. Namun, menurut operator, 
armada nomor 109 sudah tak 
lagi bergabung dengan taksi Ex- 
press. Lebih lanjut disampaikan 
bahwa taksi Express tak ber- 
tanggung jawab atas tarif dan 
pelayanan dari armada berno- 
mor 109 tersebut. 

Saya sebagai konsumen me- 
milih armada taksi Express bu- 
kan sekadar alasan tarif me- 
makai argo atau tidak, melain- 
kan atas kenyamanan dan ke- 
selamatan jiwa dari potensi tin- 
dak kejahatan. Bukan tidak 
mungkin armada yang sudah 
tidak bergabung, tetapi masih 
tetap memakai nama taksi Ex- 
press pada mobilnya, akan me- 
mengaruhi tingkat kepercayaan 
konsumen terhadap armada 
taksi Express. 

RURY FERMANA 
Jalan Willem Iskandar, 
Medan Tembung, Medan 


Membunuh KPK 


Oleh FEBRI DIANSYAH 


ebuah poster beru- 
kuran dua kali ker- 


S tas kuarto, semua- 


nya hitam. Hanya ada tiga 
kata warna putih dengan 
bercak merah. Tertulis, 
”KPK Harus Mati”. 


Hari-hari ini, Komisi Pembe- 
rantasan Korupsi (KPK) terus 
diserang dari berbagai titik dan 
dengan eskalasi yang terus me- 
ningkat. Siapa yang paling keras 
melawan suatu komisi yang se- 
dang memberantas korupsi? 

Pasti koruptor! 

Upaya melemahkan institusi 
pemberantasan korupsi bukan 
hal baru, Di sini, lembaga negara 
yang bertugas melawan korupsi 
patah tumbuh hilang berganti. 
Tahun 1957 ada Panitia Retooling 
Aparatur Negara (Paran) yang 
bertugas mendata kekayaan peja- 
bat saat itu. Paran kalah terhadap 
pembangkangan. Bahkan, orang- 
orang seperti AFI Nasution, M 
Yamin, dan Roeslan Abdulgani 
pun tidak cukup kuat mengha- 
dapi resistensi para pejabat yang 
enggan melaporkan kekayaan- 
nya, Padahal, kewajaran kepemi- 
likan kekayaan dibandingkan de- 
ngan penghasilan yang sah ada- 
lah salah satu alat mengukur ko- 
rup atau tidaknya seorang peja- 
bat negara. 

Ada lagi Operasi Budhi tahun 
1968, dipimpin AH Nasution. Da- 
lam perjalanannya, fitnah ter- 
hadap personel lembaga ini ber- 
kembang hingga akhirnya diben- 
tuk Kotrar (Komando Tertinggi 
Retooling Aparat Revolusi). Mes- 
ki Presiden Soekarno menjadi 
ketua dibantu Soebandrio dan 
Letjen Ahmad Yani, upaya ini 
akhirnya stagnan juga. 

Pada era Orde Baru, sejumlah 
lembaga antikorupsi berdiri. Ada 
Tim Pemberantasan Korupsi 
yang dipimpin Jaksa Agung, Ko- 
misi Empat, dan Operasi Tertib. 
Pada era Reformasi, kita masih 
b Tim Gabungan Pem- 
n Tindak Pidana Ko- 
(TGPTPK) yang bubar ke- 
dang mengusut dugaan su- 
ap sejumlah hakim agung. Sebu- 
ah putusan judicial review di 
Mahkamah Agung mematikan 
lembaga ini. 

Kabarnya pidato Gus Dur di 


depan DPR dulu, ter- 
kait rencana penerbit- 
an Perppu Pembuk- 
tian Terbalik, tidak 
disambut baik. Ada 
juga Komisi Peme- 
riksa Kekayaan Pe- 
nyelenggara Ne- 
gara — (KPKPN) 
yang kemudian 
dibubarkan dan 
dibentuklah KPK 
berdasarkan UU 
No 30/2002. 


Revisi UU KPK 


Saat ini tengah bergulir proses 
yang mungkin akan melumpuh- 
kan KPK, Berselimut kewenang- 
an legislasi, DPR menyusun ran- 
cangan undang-undang inisiatif 
DPR untuk merevisi UU No 30/ 
2002 tentang KPK. 

Berdasarkan berkas yang di- 
peroleh Indonesia Corruption 
Watch (ICW) per Februari 2012, 
tersirat jelas keinginan untuk 
melumpuhkan KPK. Memang, 
kelembagaan KPK tetap ada, 
tetapi kewenangan penuntutan 
akan dipangkas dan proses pe- 
nyadapan dipersulit. 

ICW mencatat 19 pasal kon- 
troversial dalam draf rancangan 
itu, enam di antaranya mengan- 
cam pemberantasan korupsi. 

Pertama, mencabut kewe- 
nangan penuntutan KPK. Terda- 
pat 15 bagian pasal yang mengan- 
dung unsur "penuntutan" dihi- 
langkan, mulai dari kewenangan 
KPK menuntut koruptor se 
mandiri di pengadilan hingga ke- 
wenangan untuk sekadar menyu- 
proses penuntutan di ke- 


fkas kewenang- 
an penuntutan ini ternyata tidak 
hanya terjadi dalam proses pe- 
nyusunan draf RUU KPK. Sebi 
lumnya, ketika RUU Pengadilan 
Tindak Pidana Korupsi dibahas, 
ada politisi menyisipkan pasal 
yang menghilangkan kewenang- 
an KPK menuntut di pengadilan 
tipiko 
Be 


yukur saat itu publik tidak 
tertipu dan ada ketegasan dari 
Presiden agar kewenangan pe- 
nuntutan KPK tetap. Hari ini, 
seharusnya sikap yang sama juga 
ditunjukkan jika kita masih ingin 
mempunyai KPK yang kuat, de- 
ngan kewenangan yang integratif 


mulai dari penyelidikan hing- 
ga penuntutan. 

Selama ini, salah satu fak- 
tor yang membuat pena- 
nganan kasus korupsi ber- 


4 "mes jalan lamban adalah proses bo- 


lak-balik perkara antara penyi- 


dik dan penuntut umum, bahkan 
terbuka peluang mengintervensi 
kejaksaan hingga bisa menghen- 
tikan penuntutan. 

Posisi kejaksaan yang berada 
di bawah presiden akan membu- 
at penanganan kasus korupsi 


rentan karena di 'ah kendali 
kepentingan poli Koruptor 
dari partai penguasa akan sulit 
disentuh. Upaya pemberantasan 
korupsi bahkan bisa menjadi alat 
membunuh lawan politik. 

Kedua, di RUU KPK adalah 
terbukanya peluang penghentian 
penuntutan kasus korupsi di ke- 
jaksaan. Hal ini merupakan kon- 
sekuensi dari pemangkasan ke- 
wenangan penuntutan KPK. 

Ketiga, penyadapan akan lebih 
rumit. Padahal, kita tahu, selama 
ini penyadapan yang dilakukan 
KPK berperan penting di balik 
sejumlah penangkapan pelaku 
suap, baik anggota DPR, hakim, 
maupun jaksa. Kalaupun ada se- 
jumlah pihak yang meragukan 
akuntabilitas penyadapan selama. 
ini, seharusnya yang dilakukan 
alah audit penyadapan, Agar 
is dilakukan 
titusi penegak hu- 
kum dan intelijen dengan ke- 
wenangan penyadapan. 

Keempat, tampak — upaya 
memutihkan perkara korupsi 
yang terjadi sebelum KPK ter- 
bentuk dengan menghilangkan 
Pasal 68 UU KPK. Padahal, ini 
menjadi dasar hukum untuk 
memproses kasus seperti Ban- 
tuan Likuiditas Bank Indonesia 
(BLBI) atau kasus lain pada era 
Soeharto yang penanganannya 
belum selesai saat KPK dibentuk. 
KPK pernah membentuk tim un- 
tuk mengusut skandal BLBI yang 
merugikan negara ratusan triliun 
rupiah, Tanpa Pasal 68, para 
koruptor BLBI akan diuntung- 
kan. 


9) kelima adalah draf 


Putusan MK 

Selain empat poin di atas, poin 
i melanggar 
putusan MK tentang tidak ada- 
nya kewenangan KPK menghen- 
tikan penyidikan dan konsep ste- 
ger mechanism dalam kepemim- 
pinan KPK. 

Keenam, dengan dalih KPK 
harus diawasi, disisipkan pasal 
Dewan Pengawas KPK. Kita se- 
tuju semua kekuasaan harus dia- 
wasi, tetapi melihat pasal ini tam- 
pak adanya upaya untuk mem- 
perbesar kewenangan DPR me- 
milih anggota Dewan Pengawas. 
Potensi intervensi politik terha- 
dap penegakan hukum dan pem- 
berantasan korupsi semakin ter- 
buka, Hal ini terasa sangat para- 
doks di tengah sejumlah proses 
hukum yang menjerat para pe- 
tinggi partai politik dengan tu- 
duhan korupsi. 

Selain itu, argumentasi 
menyesatkan dan ahistori 
kali disampaikan sejumlah ang- 
gota DPR. Dengan alasan KPK 
adalah lembaga ad hoc, dalam 
pengertian sementara 
waktu, DPR menolak anggaran 
pembangunan gedung baru, 
perekrutan penyidik independen, 
pembentukan kantor cabang, dan 
hal-hal lain untuk meningkatkan 
efektivitas pemberantasan ko- 
rupsi, 

Padahal, jika diperhatikan, 
dalam proses pembahasan UU 
No 30/2002 tentang KPK, hanya 
satu Fraksi Golkar yang menyata- 
kan bahwa KPK bukanlah lem- 
baga permanen. Itu pun disam- 
paikan pada pendapat mini fraksi 
dan kemudian tidak ditemukan 
pada pendapat akhir 

Tampaklah bahwaargumenta- 
si hukum, sosial, dan politik yang 
mendukung penguatan KPK 
akan dikubur dan dibuang jauh- 
jauh bagi koruptor dan konco- 
konconya, yang penting, KPK ha- 
rus ma 

Pada sebuah poster ain, di 
bawahnya tertulis, "Jika Sudah 
, Apakah Anda Akan Diam 
it! Lawan Korupsi!” 
bersih dan mas 
rakat sepatutnya bergabung da 
lam perang melawan korupsi. Pe- 
rang melawan para vampir, 

FEBRI DIANSYAH 
Peneliti Hukum Indonesia 
Corruption Watch 


Go peer 


BANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


Hanya dengan Kartu Kredit BRI 


& Beli 4 liter/ 1 galon Oli Fastron, dapatkan Diskon 2596 serta kesempatan nonton langsung World Rally Championship di Spanyol 
@ Caranya: kirim SMS ke 0813 11 375375 
Dengan format BRI(spasi)KK(spasi)Kode Approval di struk EDC#Kode Fastron yang diberikan oleh petugas Pertamina 
atau Shop& Drive, contoh: BRI KK RO12344#S265 


@ Periode: 15 September - 15 Oktober 2012 hanya di SPBU ? 


YMMA serta 


@ Siapkan PASPOR Anda karena pengundian dilakukan tanggal 19 Oktober 2012 dan keberangkatan tanggal 8 November 2012 


Syarat dan ketentuan berlaku 


WIpIPILiY Wow 


wncesbrao! .co.id 


BRI TOOCH 


Para 


KILAS LUAR N 


GERI 


Enam Mantan Petinggi Militer Argentina Dihukum 


Enam mantan petinggi militer Argentina, Senin (4/10), dijatuhi 
hukuman penjara seumur hidup atas kejahatan terhadap ke- 
manusiaan selama rezim militer berkuasa di negara itu, tahun 
1976-1983, Para perwira yang dijatuhi hukuman di Pengadilan 
Federal Mar del Plata itu adalah mantan Jenderal Alfredo 
Manuel Arrillaga, mantan Kolonel Leandro Edgar Marguiegui, 
Rduardo Jorge Blanco, dan Jorge Toccalino, mantan Komodor 
Ernesto Alejandro Agustoni, dan mantan Wakil Komodor Jose 
Carmen Beccio. Mereka dituntut bertanggung jawab atas te- 
wasnya 85 orang di kantor polisi Comisaria Cuarta di Mar del 
Plata, Pusat Penahanan Rahasia "La Cueva” di Mar del Plata, 
dan di Comisaria Primera serta Subcomisaria Villa Diaz Velez 
di Necochea. Laporan Dewan Kejahatan terhadap Keman 
pada September menyebutkan, antara tahun 2008 dan Juli 
2012 ada 61 sidang untuk kejahatan yang dilakukan diktator 
militer, dan 270 orang dinyatakan bersalah. Sebanyak 15 sidang 
lainnya sedang berlangsung. Menurut organisasi pembela HAM, 
sekitar 30.000 orang telah diculik dan dibunuh selama masa 
rezim militer itu. (AFP/DI) 


Mataram Tuan Rumah Pertemuan Negara D-8 


Setelah sukses menyelenggarakan pertemuan internasional, se- 
$ Umum Parlemen ASEAN, Nusa Tenggara Barat 


akan menjadi tuan rumah pertemuan delapan negara ber- 
kembang (D-8) pada 8-5 Oktober 2012 di Mataram, "Negara 
D-8 berkeinginan kuat mempererat kerja sama di sejumlah 
bidang, termasuk pertanian. Oleh karena itu, agenda pem- 
bahasan D-8 adalah memantapkan ketahanan pangan,” ujar Tri 
Budiprayitno, Kepala Bagian Humas Pemprov NTB, Selasa 
(110), di Mataram, Negara D-8 mencakup Malaysia, Mesir, 
Turki, Iran, Banglades, Pakistan, Nigeria, dan Indonesia. Per- 
temuan ketiga—setelah pertama pertama di Malaysia (2010) 
dan kedua di Iran (2011)—ini diikuti 150 peserta. NTB di 
tetapkan sebagai tuan rumah dalam pertemuan di Iran. Gu- 
bernur NTB Zainul Majdi mengatakan, pihaknya akan me- 
nyampaikan program Pemerintah Provinsi NTB, yang tak ber- 
beda dengan program D-8. NTB memiliki program unggulan 
pertanian berupa perbanyakan sapi, jagung, dan rumput laut 
atau disingkat pijar. (RUL) 


Korut Ancam Perang Nuklir di Sidang PBB 


Wakil Menteri Luar Negeri Korea Utara (Korut) Pak Kil Yon 
mengancam AS, Senin (1/10), agar berhati-hati dan tidak mem- 
buat kebijakan yang "bermusuhan" dalam menyikapi krisis di 
ng Korea, Jika tidak, AS hanya akan memicu perang 
nuklir di sana. Pernyataan itu disampaikan Pak saat berbicara 
di Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS. "Satu-satunya 
cara mencegah perang dan menjamin perdamai: u 
dengan menghentikan kebijakan bermusuhan AS terhadap 
ial resmi nama Korut. Negara 


ai Semenanjung Kore: 
an Asia. "Hari ini, dengan masih ber- 
langsungnya kebijakan bermusuhan AS terhadap DPRK, siklus 
jahat konfrontasi dan ketegangan yang terus memburuk juga 

h menjadi fenomena yang terus terjadi di titik panas 
paling berbahaya di dunia langkah lagi dapat 
memicu perang termonuklir, . (AP/DWA) 


KOMPAS /LAST! KUANIA 


Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Young-sun 
(tengah) menerima ucapan selamat dari Menteri Koordinator 
Perekonomian Hatta Rajasa pada perayaan Hari Nasional dan 
Angkatan Bersenjata Korea Selatan, di Hotel Grand Hyatt, 
Jakarta, Selasa (2/10). Selain Hatta juga hadir Menteri 
Pertanian Suswono (kiri), Ketua Dewan Perwakilan Daerah 
Irman Gusman (kedua dari kanan), dan Menteri Komunikasi 
dan Informatika Tifatul Sembiring (kanan). 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


bertanggung jawab. 


Insiden itu disebut kecelakaan 
laut terparah yang pernah terjadi 
di Hongkong k tahun 1971 
it sebuah feri tenggelam di- 
ng topan dan menewaskan 
88 orang, 

Sedikitnya 100 penumpang 
yang selamat langsung dil. 
ke lima rumah sakit. Sembilan 
orang dari mereka terluka parah 
dan dalam kondisi kriti 

Tak lama setelah tabrakan, ke- 
dua feri langsung tenggelam, 

Salah satu feri diketahui milik 
perusahaan energi Hong Kong 
Electric, sementara kapal lain d 
punyai perusahaan penye- 
berangan Hong Kong and Kow- 
loon Ferry Holdings. 

Menurut sejumlah saksi mata 
dan korban selamat, banyak pe- 
numpang terperangkap di dalam 
kapal aut masuk dengan 
ce 


'Air masuk ke kapal hanya 
dalam 10 menit dan kapal lang- 
sung tenggelam. Kami menunggu 
20 menit hingga akhirnya di- 
selamatkan,” ujar seorang kor- 
ban, 

Menurut korban lain, saat ke- 
jadian, para penumpang panik 
dan berusaha keluar dari kapal 
yang mulai tenggelam dengan 
memecahkan kaca-kaca jendela 
kapal, 
ami mengira semua akan 
mati. Kami semua terperangkap 
di dalam kapal,” ujar seorang 
perempuan paruh baya yang s 
lamat. 

Suasana di dalam kapal sangat 
kacau. Banyak penumpang men- 
jerit ketakutan. Saat kapal mulai 


HONGKONG, SELASA — 
orang di antara mereka anak-anak, tewas dalam 
tabrakan dua feri, Senin (1/10) malam, di perairan 
sekitar Pulau Lamma, Hongkong. Aparat kepolisian 
menahan tujuh awak kapal yang dianggap 


Haluan kapal Lamma TV mencuat di permukaan dengan buritannya tenggelam dalam oper: 
bertabrakan dengan sebuah feri dan menewaskan 38 penumpangnya. Otorita: 
karyawan perusahaan listrik dan keluarganya itu dalam perjalanan wisata perusahaan untuk menyaksikan pesta kembang api memperingati 
hari nasional Hongkong saat terjadi tabrakan maut itu. 


Korban Tewas 38 Orang 


Dua Kapal Tabrakan Saat Peringatan Hari Nasional China 


Sedikitnya 38 orang, lima 


miring ke satu sisi, para penum- 
pang diperintahkan berdiri di 
lain untuk menyeimbangkan ka- 
pal, tetapi usaha itu si: 

Saat kejadian, kapal mi 
Hong Kong Flectric tengah 
mengangkut sekitar 120 karya- 
wan perusahaan beserta keluarga 
mereka. 

Mereka berniat menuju pe- 
labuhan terkenal di Hongkong, 
Victoria Harbour, tempat dige- 
larnya pertunjukan kembang api 
dalam memperingati Hari Na- 
sional China, 1 Oktober, 

Acara peringatan itu berte- 
patan dengan musim libur na- 
sional terkait dengan perayaan 
Festival Musim Gugur atau Fes- 
tival Kue Bulan. 

Perusahaan Hong Kong Elec- 
tric adalah salah satu unit ke- 
lompok perusahaan milik salah 
satu orang terkaya di dunia, Li Ka 
Shing. Victor Li, anak Ti Ki 
Shing, mengumumkan, perusa- 
haan akan memberi santunan 
200.000 dollar Hongkong (Rp 
247 juta) kepada setiap keluarga 
korban tewas, 


Pencarian korban 
Pemerintah Hongkong me- 
mastikan akan terus melanjutkan 
upaya pencarian korban lainnya. 
Pemerintah juga berjanji akan 
menyelidiki dan mengungkap pe- 
nyebab kecelakaan, yang dinilai 
tak lazim dan jarang terjadi di 
sana. Hingga berita ini diturun- 
kan, penyebab kecelakaan parah 
itu masih belum diketahui, 
Kepolisian Hongkong, Selasa 
(2/10), menahan tujuh awak ka- 


i penyelamatan, Sel 
Hongkong mengatakan, kapal yang ditumpangi lebih dari 120 


PA 
AFP/ANTONY DICKSON 


(2/10), sehari 


stelah 


KAPAL FERI HONGKONG TABRAKAN 


"New Territories'" 5 km 
— 
HONGKONG 
Bandara 
Chek Lap Kok Kh 
owloon 
(3 Pelabuhan 
Victoria 
Kepulauan Kor 
- pulatuan 
(EL Dua kapal feri Koggkong 
bertabrakan 4 
sebelum pukul Laut China 
20.30, Senin Kepulauan Selatan 
(4/10) Lamma 
Sumber: Reuters "Waktu setempat (@d Reuters 


pal dari dua kapal yang ber- 
an. Namun, polisi belum 
skan dugaan penyebab 
a bertabrakan di 
salah n perairan pa- 
ling tertib di dunia. 

Hal itu disampaikan pemim- 
pin Hongkong, Leung Chun Ying 
t menjenguk para korban se- 
lamat di rumah sakit. 

Kondisi lalu lintas sekitar per- 

airan Hongkong, Senin malam, 
itu memang terbilang 
jumlah kapal pesiar 
dan kapal nelayan hilir mudik. 
Kapal-kapal wisata juga berlalu 
lalang mengangkut mereka yang 
memang ingin menonton per- 
tunjukan kembang api. 
i kami berangkat mening- 
galkan Pulau Lamma sekitar pu- 
kul 2045. Tak lama kemudian 
kapal kami ditabrak feri lain,” 
ujar Yuen Sui See, salah satu 
penumpang yang juga direktur di 
Hong Kong Electric. 

Juru bicara perusahaan ang- 
kutan Hong Kong and Kowloon 
Ferry mengaku masih belum 


menji 
dua kapal itu bi 


mendapat keterangan dari kap- 
ten kapal mereka, yang masih 
sangat terguncang dan ikut ter- 
luka dalam insiden itu. 

"Kapten feri kami masih be- 
lum dalam kondisi baik dan dia 
juga masih belum bisa dimintai 
keterangan. Kami masih men- 
coba terus mencari tahu apa yang 
sebenarnya te "u 

but 


lam Kebakar- 
an Hongkong (FSD), Ng Kuen 
Chi, memperkirakan, sejumlah 
korban berhasil selamat dan 
berenang ke pantai. Namun, me- 
reka kemungkinan belum me- 
ngontak dan memberi tahu pihak 
keluarga. 
FSD mengerahkan 28 perahu, 
dua helikopter, 20 unit mobil 
ambulans, serta tim penyelam 
dalam operasi penyelamatan. 
Upaya penyelamatan terhambat 
banyak kendala, terutama badan 
kapal yang telah sebagian teng- 
gelam. (AFP/REUTERS/DWA) 


SENGKETA 


Draf Awal 
COC Berisi 
Aturan 
Rinci 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia menawarkan draf awal 
kode tata berperilaku (COC) di 
Laut China Selatan yang terbi- 
lang sangat rin: 

Saking rincinya, Menteri Luar 
Negeri RI Marty Natalegawa 
bahkan menyebut ketentuan di 
dalamnya sampai mengatur se- 
perti apa seharusnya pergerakan 
kapal di perairan itu, 

Saat dihubungi di New York, 
Senin (1/10) siang waktu setem- 
patatau Senin malam WIB, Mar- 
ty menamai draf itu Draf Nol 
(Zero Drafi). "Draf saya namai 
begitu karena tak ingin men- 
dahului mengingat draf sesung- 
guhnya nanti disusun dan di- 
bahas antaranggota ASEAN dan 
kemudian dengan China. Draf ini 
sekadar pemicu,” ujar Marty. 

Marty mencontohkan, Draf 
Nol COC Laut China Selatan itu 
akan mengatur bagaimana jika 
insiden seperti tabrakan, kapal 
mogok, atau kapal bermanuver 
yang membahayakan pihak lain 
sampai terja 

”Sama sekali tak terkait isu 
sengketa, yang memang seharus- 
nya diselesaikan antarpihak ter- 
kait sendiri. Draf Nol ini without 
prejudice, tanpa prasangka. Se- 
mata-mata mengatur ba 
semua pihak berpe- 
ri Ika penyel an seng- 
keta belum tercapai,” ujarnya. 


Mekanisme “hotline” 


Dalam Draf Nol itu juga akan 
ngkah 


diatur mekanisme dan 
yang bisa dilakukan 
siden terjadi. Salah satunya se- 
perti mengatur mekanisme hot- 
line atau sambungan telepon 
khusus, baik antarkementerian 
luar negei 
negara-negara yi 
libat dalam insiden. 
"Draf Nol itu masil 
bahas antarkemente: 
geri anggota ASEAN, Namun, ti- 
dak berarti harus dipersoalkan 
mana lebih dulu, apakah an- 
tar-ASEANatau langsung dengan 
ina, Yang terpenting perun- 
an harus terus bergulir se- 


bola liar,” ujar Marty. 

Sementara itu, Marty tidak 
menjawab tegas saat ditanya apa- 
kah dalam pertemuan antarmen- 
lu ASEAN pekan lalu telah di- 
capai kesepakatan bersama un- 
tuk tak mengulang kesalahan se- 
perti terjadi Juli lalu di Phnom 
Penh. 

Seperti diwartakan, dalam per- 
temuan  antarmenlu ASEAN 
(AMM) ke-45 itu, untuk pert: 
ki organis kawasan itu 
gagal mencapai kesepakatan, 
yang berujung pada tak adanya 
komunike bersama yang diha- 
silkan. a tidak bilang sudah 
ada komitmen ya. Namun, saya 
meyakini semua pihak akan be- 
kerja keras," ujar Marty. 

Kegagalan saat itu terjadi lan- 
taran perbedaan te ara tu- 
an rumah dengan 
Vietnam soal perlu ti 
masukkan insiden di Beting 
borough dalam komunike ber- 
sama, (DWA) 


Mining Industry 


INDONESIA 


MINING & ENGINEERING 
10 — 12 October 2012 
Jakarta Convention Centre 


Exhibition Opening Hours: 10am - 6pm 
www.miningandengineeringindo.com 


CENTER FOR AMERICAN EDUCATION 
ANN ee en vcenou oreo Proudly Presents: 


U.S. HIGHER EDUCATION 
EXPO 2012 


Attended by High Ranked U.S. Institutions from various States: 
Washington, California, Texas, Oregon, New York, Massachussetts, etc. 


Sunday, » Partial Scholarship Available 
# Conditional Adrnissions Opportunities 
October 7 


# Presentations by: 


1 
« 


« NETWORK and meet over 1,000 industry professionals from the entire supply-chain. 

« SOURCE for innovative solutions In the exploration, mining and minerals processing sectors. 

« ESTABLISH CONTACTS with international suppliers from Australia, China, India, Singapore and Taiwan. 

« LEARN and be updated on Indonesia's mining Industry developments with the premier Asia Pacific 
Mining Conference Indonesia 2012. 


'Pre-register and stand a chance to win a Blackberry every day, 
anda trip to Australia in the Grand Lucky Draw” 


ta 
1 
5 
» 
» 
z 
H3 


"4 1 Le Meridien Hotel 4 14:00-14:40: Tips for Study Success (University of Texas-Dallas) API MG! 2012 Asia Pacific Mining Conference Indonesia 2012 
da V 1800-18:0: US Gampuis Lilo (Babes Toennkcal College) 10 - 11 OCTOBER 2012 . indonesian mining blueprint: Where the industry is heading — by Ministry of 
N 12:00 - 18:00 pm 4 16:00-16:40: How to Ouality for Gonditional Admissions to US Univ. (ELS) Jakarta Convention Center “ #nergy and Mineral Resources 
“ The aa resource Mamat for sustainable economic development — by 
PA Ministi E ic Affaii 
Further Information, contact U.S. COLLEGE FAIR 300 « Updtson uranrogoyfamenotkand Implementation br MI of 
Jl. Boulevard Timur Blok NE 1 No. 4i Entar TOP U.S. University through Community College & Pathway Programs. Tj » Indonesian mining business outlook in the midst of changing paradigm — by IMA 


ore 5 Ot 


bet and ICMA... and others! 


Contact Andina at 021 7179 2480 


j1) 
Kelapa Gading Permai, Jakarta 14240 - Indonesia. 


() 442 442 18, 458 584 76 


27C85C9D 
infoesekolahdiamerika.com 


Thousands of students have been sucoessfully transterted to top universites Ilke 
UCLA, UC Berkeley, USC, Purdue University, Cornell 

University, University of Washington, Boston University, 6 
“Saturday, “Sunday, : 


October 13 October 14 
Le Moridien Hotel Marcia Hotel 
Juara 
1200-1800 pm 
Inviting all High School students. Bring your academic transcripts for 
counseling & Application 


Wertngeontsooneor 4 norowworau ARYUMDA| VP Lou sono: menta BI HTAOt Vitae Meferatan ContarSponson S 


Or 


omamam msenumensevara @ onde 


cnowunscotowne: PASABAA entowseesan Fo) 


Supported by: (MI 


MEMBERS OF AEC 
@anindg @aseam Inter ink Us 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


9 


GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE 


Para pekerja hingga Senin (/10) masih terus menata panggung yang akan menjadi tempat debat calon presiden AS, di Universitas Denver, 


Denver, Colorado, AS. Debat terbuka pertama antar 


i Demokrat sekaligus presiden petahana Barack Obama dan capres dari 


Partai Republik, Mitt Romney, itu akan berlangsung hari Rabu (3/10) malam waktu setempat, atau Kamis pagi WIB, 


Debat Menjadi Penentu 


Romney Angkat Isu Kebijakan Luar Negeri 


DENVER, SELASA — Kampanye pemilu pr 


iden 


Amerika Serikat memasuki saat menentukan dengan 
digelarnya debat pertama, di Denver, Colorado, Rabu 
(8/10). Debat pertama dari tiga debat terjadwal ini 
akan membahas isu ekonomi dan politik dalam 
negeri. Namun, isu politik luar negeri diprediksi juga 
akan disinggung oleh kedua kandidat. 


Debat ini sangat penting bagi 
kandidat presiden AS dari Partai 
Republik, Mitt Romney, untuk 
membalikkan keadaan, Presiden 
ack Obama, yang mengincar 
lua, kini me- 
mimpin sejumlah jajak pendapat, 
terutama di sembilan negara bu 
gian dengan massa pemilih 
mengambang yang akan menen- 
tukan hasil pemilu 6 November 

Tujuh dari sembilan negara 
bagian itu sudah memulai pe- 
mungutan suara awal, Hal ini 
berarti semakin banyak orang 
yang sudah menentukan pilih- 
setiap hari. Ohio, negara 
bagian paling penting dari sem- 
bilan negara bagian tersebut, 
membuka pemungutan suara 
ini, 
mpai perlu meng- 
asingkan diri ke sebuah resor di 
gurun Nevada selama tiga hari 
untuk — mempersiapkan diri 
menghadapi debat ini. Kemam- 
puan debat Obama, yang me- 
menangi debat melawan kandi- 
dat Republik John MeCain tahun 
2008, dianggap sedikit menurun 
oleh tim kampanye Demokrat 
setelah empat tahun menjadi 
presiden. 

Penasihat Obama 
membantunya men 
an Obama menjelaskan se- 
u masalah dengan panjang 
ar, Obama juga dilatih untuk 
tetap tenang dan bersikap seperti 
iden mengantis kritik 
ri lawannya. 

Adapun Romney menghab 
kan delapan hari di bulan Sep- 
tember berlatih debat melawan 
Senator Rob Portman, yang ber- 
peran sebagai Obama. Romney, 
yang tiba lebih dulu di Colorado, 
sepanjang hari Selasa terus ber- 
latih debat di hotelnya. 


berusaha 


pasi 


Jajak pendapat Ipsos/Reuters menanya- 
kan, Jika pemilu presiden AS dilakukan 
hari ini, 


SIAPA YANG ANDA PILIH 


BARACK MiTT 
OBAMA ROMNEY 


A6 A1 
Ie |—. 


505 


DNC: Konvensi Nasional Partai Demokrat, 
46 Sep 

RNG: Konvensi Nasional Partai Republik, 
27-30 hys 


Derajat kesalahan bervarlasi2,7-0,1 


Isu domestik 

Debat pertama akan memba- 
has isu domestik, Romney akan 
mengangkat isu utama soal 
memperkuat ekonomi AS dan 
menciptakan lapangan kerja 
isu yang dianggap paling 
penting oleh penduduk AS. Na- 
mun, mantan Gubernur Massa- 
chusctts ini hampir pasti akan 
menyerang kebijakan luar negeri 
Obama. Apalagi, setelah demon- 
di sejumlah per- 
wakilan diplomatik AS di ne- 
gara-negara Islam beberapa wak- 
tu terakhir, 
Dalam empat tahun terakhir 
kita memiliki kebijakan luar ne- 
geri dipimpin presiden yang ya- 
kin kekuatan personalnya adalah 


mendorong orang lain melaku- 
kan hal yang benar, Namun, yang 
kita lihat adalah api yang mem- 
bakar Kedutaan AS di seluruh 
dunia,” ujar Romney kepada pen- 
dukungnya di Colorado, Senin. 

Komentar Romney itu meng- 
ulangi opini yang ditulisnya di 
harian The Wall Street Journal 
yang terbit hari itu. 

Tim kampanye Obama me- 
nanggapi dingin komentar pe- 
ngnya, dengan menyebut ke- 
akan politik Romney "kacau 
dan tak berujung pangkal”. 

Juru bic tim kampanye 
Obama, Jen Psaki, mengatakan, 
Osama bin Laden sudah tewas 
dan Obama mengambil sikap ke- 
ras untuk mencegah Iran me- 
ngembangkan senjata nuklir. 

"Tidak ada pidato yang kita 
dengar bahwa dia akan atau tidak 
akan mengubah pandangan rak- 
yat Amerika bahwa dia sembro- 
no, tak menentu, dan tak ber: 
tanggung jawab dalam isu politik 
luar negeri setiap kali dia dapat 

ssempatan untuk berbicara soal 
kata Psaki. 

Meski saling serang antarke- 
dua kubu meningkat menjelang 
debat, kedua kandidat berusaha 
merendah dan mendinginkan s 
asana. "Gubernur Romney, dia 
jago debat. S: hanya biasa-bi- 
asa ujar Obama, di 
Vegas, Minggu. 

Romney mengatakan, debat 

ini bukan soal kalah dan menang. 
”Ini kesempatan bagi kami ber- 
dua untuk menjelaskan jalan 
Amerika ke masa depan yang 
kami pilih," ujarnya. 
Jajak pendapat masih meng- 
unggulkan Obama, lima pekan 
menjelang pemilihan presiden. 
Polling Universitas @uinnipiac 
memperlihatkan Obama unggul 
atas Romney 49 persen bt 
ding 45 persen. Obama juga ung- 
gul jauh, 12 poin pe di 
antara pemilih perempuan, 
mentara itu, Romney unggul 52 
persen berbanding 42 persen di 
antara pemilih kulit putih, serta 
53 persen-42 persen di kalangan 
pemilih laki-laki. 

Adapun polling Ipsos/Reuters 
mengunggulkan Obama 46 per- 


an- 


PERANG TEKNOLOGI 


Gedung Putih Tak Luput 
dari Serangan Siber 


WASHINGTON DC, SELASA 
— Gedung Putih mengakui, si 
tem komputernya sempat men- 
jadi sasaran serangan siber baru- 
baru ini. Namun, serangan ter- 
sebut tidak bisa menembus ja- 
ringan komputer rahasia di pusat 
pemerintahan AS itu. 

Demikian diungkapkan juru 
bicara Gedung Putih, Jay Carney, 
di Henderson, Nevada, AS, saat 
mendampingi Presiden Barack 
Obama berlatih debat calon pre- 
siden, Senin (1/10). Pernyataan 
Gedung Putih ini disampaikan 
sehari setelah portal berita Free- 
beacon memberitakan bahwa pa- 
ra peretas komputer dari China 
telah membobol sistem kompu- 
ter militer Gedung Putih. 

Carney membantah kabar itu 
dengan mengatakan, istana ke- 
idenan AS itu dilengkapi ber- 
i sistem mitigas 
siber, yang mengidentifikas 
sebuah serangan — kemudian 
mengisolasinya dan mencegah 
serangan itu menyebar ke ja 
ringan lain. 

”Ada pemisahan antara jaring- 
an yang berisi sejumlah infor- 


masi rahasia dan yang tidak, serta 
serangan itu mengenai jaringan 
yang tidak mengandung infor- 
masi rahasia,” kata Carney. Ta 
juga mengatakan, tak ada indi- 
kasi pencurian data dari serangan 
tersebut. 
ney menyebut serangan itu 
bertipe spear-phising, yakni me- 
nyerang dengan mengirim surat 
elektronik yang seolah-olah ber- 
asal dari pengirim sah, dengan 
tujuan memancing korban mem- 
berikan data penting. 

Carney mengatakan, serangan 


terhadap sistem — komputer 
lembaga — Pemerintah — AS 
akhir-akhir "tidak jarang” dila- 


kukan. Namun, ia sama sekali 
tidak menyebut China dalam 
pernyataannya itu, 

China memang menjadi ter- 
sangka utama serangan siber ter- 
hadap jaringan komputer milik 
swasta ataupun pemerintah di 
'AS. November tahun lalu, pejabat 
senior dinas intelijen AS untuk 
pertama kali secara terbuka me- 
nuduh China berusaha mencuri 
data teknologi tinggi AS secara 
sistematis melalui sejumlah se- 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


rangan siber. 


Mulai merusak 


Jenderal Keith Alexander, 
yang memimpin Badan Keaman- 
an Nasional AS (NSA) dan Ko- 
mando Siber AS, mengatakan, 
para peretas tersebut mulai me- 
ningkatkan intensitas serangan- 
nya dari sekadar "mengganggu" 
menjadi "merusal sejumlah 
sistem komputer vital di AS. 

Saat berbicara di sebuah forum 
di Woodrow Wilson Center, Was- 
hington DC, Senin, Alexander 
memperingatkan, serangan me- 
rusak ini bisa menimpa beberapa 
sektor penting di AS, mulai dari 

a sampai para ope- 
isi listrik. 


Isa menghapus 
semua data yang dimiliki per- 
usahaan hingga” membuatnya 


bangkrut, atau mematikan sistem 
kontrol utama di beberapa in- 
frastruktur vital. Pemerintah AS 
saat ini sedang menyusun un- 
dang-undang baru untuk men- 
cegah serangan siber semacam 
itu terjadi. 


(AP/REUTERS/AFP/DHF) | 


sen berbanding 41 persen. 

Debat dua kandidat menjadi 
tetap kampanye presiden 
: lakukan pertama kali ta- 
hun 1960, saat John F Kennedy 
mengalahkan Richard Nixon. 
Presiden petahana bi. 
miliki keunggulan 
menjadi presiden, Na 
ucap atau kesalahan kecil dalam 
debat bisa membuat presiden ga- 
gal menjalani masa jabatan ke- 
dua, seperti yang dialami oleh 
Gerald Ford (1976) dan George 
HW Bush (1992). 

Hasil debat tak selalu sejalan 
dengan hasil pemilu. George W 
Bush dua kali kalah debat dari Al 
Gore (2000) dan John Kerry 
(2004). Namun, dia tetap me- 
menangi pemilu. 

(AP/AFP/RRUTERS/WAS) 


KOLOMBIA 


Presiden Derita Kanker Prostat 


BOGOTA, SELASA — Pr 
den Kolombia Juan Manuel San- 
tos, Senin (4/10), mengumumkan 
dirinya terkena kanker prostat 
dan akan menjalani opera: 
ini. Pengumuman ini d 
kan Santos saat pemerintahan- 
p menjalani perun- 
dengan — pemberontak 
Marxis untuk mengakhiri perang 
selama puluhan tahun. 

Santos (61) mengatakan, tu- 
mor itu ditemukan dalam pe- 
mer n rutin, “Ini tumor yang 
ada di kelenjar prostat, dan prog- 
nosisnya bagus. Tumor itu tidak 
agresif. Kemungkinan sembuh 
secara penuh menc: 
sen,” ujarnya kepada w 
istana kepresidenan di Bogota. 
Dia didampingi istrinya, Maria 
Clemencia, dan dokter kepresi 
denan, Felipe Gomez 

Santos tetap menj 
jungan kenegaraan ke Peru, Se- 
nin, menghadiri pertemuan pun- 
cak para pemimpin Amerika Se: 
latan dan Arab. Operasi akan di- 
lakukan setelah dia kembali ke 
Bogota, dua hari kemudian, 

Santos mengatakan, operasi 
itu akan dilakukan dengan ana: 
tegi lokal sehingga dia tidak perlu 
menyerahkan tanggung jawab 
kepresidenan. Mengutip tim 
dokter, dia mengatakan, operasi 


itu tidak membahayakan. 
”Tetapi, mereka merekomen- 

dasikan setelah pembedahan dan 

pulang dari rumah sakit, saya 


tidak bepergian dulu selama be- 
berapa pekan,” katanya. 


mengatakan, riwayat 
medisnya akan terbuka untuk 
umum. Hal itu berbeda dengan 
Presiden Venezuela, Hugo Cha- 
vez, yang menolak mengeluarkan 
rekam medis setelah tahun lalu 
diketahui menderita kanker dan 
membuatnya dirawat di Kuba. 
Santos tidak mengatakan ka- 
pan kanker itu terdeteksi. Dia 
hanya menjelaskan, tim dokter- 
nya di Kolombia menemukannya 
dalam pemeriksaan medis rutin. 
Hal itu dikonfirmasi oleh dokter 
ialis di Rumah Sakit Me- 
morial Sloan Kettering di New 
York, Amerika Serikat, ketika dia 
berkunjung pekan lalu untuk 
dang Umum PBB. 
Santos mengatakan, dia mem- 
punyai riwayat keluarga kanker 
prostat. Kakaknya, Luis Fernan- 
do, telah menjalani operasi yang 
persis sama 14 tahun lalu "dan 
kini sehat walafiat”. 
Santos menambah panjang 
daftar pemimpin negara Amerika 


Sant 


Latin yang menderita kanker. Se- 
lain Hugo Chavez, Presiden Bra- 
sil Dilma Roussetf, Presiden Ar- 
gentina Cristina” Fernandez, 
mantan Presiden Paraguay Fer- 
nando Lugo, dan mantan Pre- 
siden Brasil Luiz Inacio Lula da 
Silva juga pernah menjalani ope- 
rasi karena kanker, 


FARC 


Santos, ahli ekonomi didikan 
Harvard yang menjadi presiden 
dua tahun lalu, berinisiatif mem- 
buka perundingan perdamaian 
dengan Angkatan Bersenjata Re- 
volusioner Kolombia (FARO), ke- 
lompok gerilya Mai g telah 
menyebabkan tewasnya puluhan 
ribu orang dalam setengah abad. 

Menurut FARC, perundingan 
itu akan dimulai 15 Oktober di 
Oslo, Norwegia. Jika perunding- 
an itu berhasil, Santos akan men- 
dapat tempat dalam sejarah dan 
membuka peluang untuk melan- 
jutkan pembangunan ekonomi 
dan keamanan yang dimulai di 
bawah Presiden Alvaro Ui 
puluh tahun lalu. 

Investasi asing di Kolombia 
meningkat seiring meningkatnya 
tekanan militer pada FARC dan 
gembong narkoba di negeri ber- 
penduduk 46 juta jiwa itu. 

(REUTERS/AP/AFP/DI) 


ribe, se- 


APP/CESAN CARRION 


Presiden Kolombia Juan Manuel Santos didampingi istrinya, Clemencia de Santos, dan dokter 


kepresidenan, Felipe Gomez (kanan), menyampa 
@/10). Santos mengumumkan menderit: 
Sebelumnya, sejumlah kepala negara Ame 


kanker prostat dan akan met 


1 keterangan pers di Istana Narino, Bogota, Senin 


llani operasi pek 


Aktifk 


1xn Kamernon Na. SA/PPSDBS. SPPNV/212 


Pake terus internetnya, tukar poinnya dan 


Paket Data Spesial 17 tahun 


HADIAH/PALING/BEDA) 
UNTUK(PEMENANG|DENGAN/SEMANGATFMUDAI 


PEMENANG/PERIODE!!I/ 


(Agustus: September,2012)) 


www.telkomsel.com/17years 


"Perguretan telah @lnuykar di Mri Atom Garsdaria Cty pan tanggal 28 September 2017: 


#naysasaoo 


B1900685KKK 
B1 I2MABOK 
BIASA 
B1 260400NX 
#121a0gao0x 


#13b803n00 
B127102100x 
8132251200X 
21an OK 
B125E1BOK 
B1 a7E2O1OKK 
521528D00X 


BIMAITBKXKX Syahdatiah arensamon 
BRA RANK egomeh #5252a061XK 
@nagseraon serr7acaax 
B1ISASBMOOK Mula #ia722000x 
272411001. Fadina Delta, AMD #r2072wox 
SII8TISOOOK Sasis Rochasase Pauntata 
85204177001 Bs209n0n0K 
B52273MNNK mmgnnoo 

ayaeae7ox aretatsaox 8 
8525908 OK BSE ANAKAK 
BEMOIONNN m1 a2ngn 
BS2259NGIOK M Darlis #1217 rangn 
BI2MA61MOOK Luar #r2nsanpx 
B1260871001 Raka SMAN 
BI2RN NN NOOX Edi Rastcra 252230 
81398302001 BE20G2BAKAK 
B1aeg00anax Braanns OK 
#t2MOONK #rasaraax 
#i2sa2mon Bte7onax 
B528210ANAK @12mnaMx 
#E2yaSAMOOK 
#S2R3NTNOK 
23213200001 #138s0snoox 
Iwayanpurnanta B1379379XXX KEMANA, sannyaoo 
Hioakin 207: #naemonox 
Kusdiyono B1210000XXX Gearraoa Hampa 
Romi B1322426XXX 812900600X Yuka Armawati 813891210 
Ciptadi Satyawirawan — 8122562XXX BNBETOOSO. Bekarha. Mada #nza0eon 
Sodrodin B121738XXX #sa6assa9ocx 5043278 
Sutikno B126OBAAXAX ManaTeon, BER ENOO 
Suryawan B1230522XXX || Sepwman B13A7GANAK V #s246070oKx 
Zulmiron BS2375B1XX || FM Yanto masansero #1300201OK 
Bissoog1' Guati Adka Brantakepuma 812956100 sragar3oox 
Masruni B13S00012KX I Rahi Gunawan MAAN 823810100K 
Pancar T91XKX Jarnal Utarna. ir 81 24204XXX 81 35243AX 
eri B527BBOBXXX sesotaron Pan 
8 1ans03) #sacansex 
Alkindi B53GGABAXXX bata pepes 
A. Andalas #12402s2001 852185 18100K 
85251060100 Beriman uoX 
Djafrinialdi #107a7aNA 5 12308SXXX 
Bayu Riangga Wat BISBAINOAK Mansur senansanoN 
awati an 812274700 Patas Be2ar7anox 
Kan anamnenox #tamaenox 
Ngadiyono B1232220XX. EN MBMON 


katugNE simpati bi 


S2M2ODAKAK 
BS22INN ANAK 
anom 
BE2AOOOKAK 
B1270100K 
#1 3Sa2YAKKK 


Pa 
2. Tr 
Pena 
na 
RA 
na 
Hanan 
kaan 
Ba, 
Sara 
Aa 
ena 
anna Haa 
Pat Lana 
SAYA 
Pom! Sean 
2 Aa 
Te Lena 
“cah wan 
LA Ea 
-. Tana 
Dior mma 
pa, an 
Lan sean 
ena 
Ae 
Bana 
ata 
mama Lana 
ha AA | 
NG 9 
Ha PR 
an TE 


terakhir Periode 3 bulan Desember 2012. Cek nb pemenang ega Kai WIN Kim 177. 


Ketik 17 TAHUN xirim ke 777 


INTERNASIONAL 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


RENE L PATTIRADJAWANE 


E-mail: rIp@kompas.com SMS: 081802-KOMPAS 


Meredam Pengaruh 
Aristokrasi PKC 


i China, kerahasiaan adalah bagian dari kehidupan, se- 
Prisa bagi Partai Komunis China (PKC) yang ber- 

kuasa, Minggu (30/9), ada dua pengumuman penting 
dikeluarkan Beijing yang memang ditunggu-tunggu. Masing- ma- 
sing tanggal pelaksanaan Kongres Ke-18 PKC, 8 November, dan 
keputusan pemecatan petinggi PKC, Bo Xilai. 

Bagi pengamat China, sulit menganalisis arah dan tujuan 
negara berpenduduk terbesar di dunia itu. Dari sejumlah sumber 
terbuka, kongres PKC—yang menjadi ajang regenerasi menuju 
generasi kelima sejak berdirinya RRC tahun 1949—sangat pen- 
ting di tengah pergolakan di dalam dan luar negeri. 

Di sisi lain, keputusan menyingkirkan Bo Xilai, mantan Se- 
kretaris PKC Kota Chongging, Provinsi Sichuan—bagian dari 
faksionalisme aristokrasi PKC yang disebut taizi (pangeran)— 
adalah bagian dari gejolak di tubuh partai untuk meredam 
pengaruh aristokrasi dalam kehidupan negara dan berbangsa. 

Bo Xilai akan dibawa ke pengadilan kriminal, menyusul is- 
trinya, Gu Kailai, yang telah divonis bersalah membunuh warga 
Inggris, Neil Heywood. Fakta ini menepis anggapan lama bahwa 
petinggi PKC hanya akan terkena hukuman disiplin partai. 
Keputusan ini lebih spektakuler dari kasus Chen Xitong, mantan 
Sekretaris PKC Beijing (1995), dan mantan Sekretaris PKC 
Shanghai, Chen Liangyu (2006). Keduanya adalah pejabat tinggi 
PKC yang pernah dihukum karena kasus penyalahgunaan ja- 
batan dan skandal korupsi. 

Perbedaan lain, kedua Chen bukan bagian dari aristokrasi 
partai seperti Bo Xilai, putra sesepuh PKC Bo Yibo, yang bi- 
asanya disegani dan menjadi bagian penting memengaruhi ja- 
lannya keputusan partai. Hukuman yang diterapkan kepada Bo 
Xilai mempunyai dua faktor, sebagai peringatan terhadap taizi 
lain beserta keluarga mereka, serta sebagai tahapan baru yang 
disebut zhongguode teshu guoging (kondisi unik nasional China). 

Menjelang Kongres Ke-18 PKC, Sekretaris Jenderal PKC Hu 
Jintao, yang juga Presiden RRC, mencoba memberi rumusan 
baru warisan generasi keempat dalam kekuasaan monolitik di 
daratan China. Renmin Ribao (Harian Rakyat), organ resmi PKC, 
dalam tajuknya sudah menggunakan formulasi baru yang di- 
sebut Zhungguo daolu (jalan China), pergeseran penting dari 
formulasi Zhungguo moshi (model China). 

Hu Jintao memberi makna teoritis apa yang disebut hexue 
Jazhan guan (konsep pembangunan ilmiah). Konsep ini me- 
nekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan, kesejahte- 

I, masyarakat humanistik yang ditetapkan partai, 
ningkatan demokrasi secara relatif, serta pembentukan ma- 
syarakat harmonis yang tidak terelakkan. 

Bisa dipastikan, selain menyerahkan estafet kekuasaan kepada 
Wakil Presiden Xi Jinpin, Kongres Ke-18 PKC akan fokus pada 
pemberian kerangka dan makna teori sosialisme ala China de- 
ngan rumusan yang diajukan Hu Jintao. D' n demikian, 
setiap generasi kepemimpinan China memiliki landasan teori, 
mulai dari Mao Zedong sixiang (pemikiran Mao Zedong), Deng 
Xiaoping lilun (teori Deng Xiaoping), dan san ge daibiao (tiga 
perwakilan) yang dicanangkan Jiang Zemin, yang memung- 
kinkan kelompok borjuasi dan kapitalis menjadi anggota partai. 


Menurut pihak Penjaga Pantai 
Jepang, empat kapal patroli 
pengawas kelautan China me- 
masuki perairan teritorial di se- 
kitar kepulauan, yang disebut 
Senkaku oleh Jepang atau Dia- 
oyu menurut China, beberapa 
saat setelah pukul 12.30 waktu 
setempat (10.30 WIB). 

Kapal-kapal itu kemudian ber- 
layar hilir mudik di kawasan itu 
selama enam jam, mengabaikan 
peringatan dari Penjaga Pantai 
Jepang untuk meninggalkan wi- 
layah itu. ”Kapal-kapal patroli 
dari pihak kami sudah memberi 
tahu mereka agar berlayar keluar 
dari perairan teritorial kami. 
Tidak ada respons dari kapal-ka- 


pal China itu,” ungkap pernya- 
taan resmi Penjaga Pantai Je- 
pang, 

Menteri Luar Negeri (Menlu) 
Jepang Koichiro Gemba lang- 
sung menyampaikan protes res- 
mi kepada China atas insiden 
terbaru ini, "Kami ingin pihak 
China menahan diri,” kata Gem- 
ba kepada para wartawan di Tok- 
yo. 

Ini pertama kali dalam waktu 
sekitar seminggu terakhir kapal- 
kapal China terlihat lagi di per- 
airan sengketa tersebut. China 
sempat mengirim belasan kapal 
patroli kelautan dan perikanan- 
nya ke kawasan itu dua pekan 
lalu setelah hubungan kedua ne- 


gara memanas akibat keputusan 
pemerintah pusat Jepang mem- 
beli tiga pulau di kawasan ter- 
sebut dari seorang pemilik pri- 
badi. 

Insiden itu juga terjadi hanya 
sehari setelah Pemerintah Je- 
pang mengirimkan sinyal untuk 
memperbaiki hubungan dengan 
China. Dalam perombakan ka- 
binetnya, Senin, Perdana Men- 
teri (PM) Jepang Yoshihiko Noda 
menunjuk Makiko Tanaka, putri 
mantan PM Kakuei Tanaka yang 
sangat dihormati di China, se- 
bagai menteri pendidikan, 

Pekan lalu, diplomat dari ke- 
dua negara terlibat perang kata- 
kata di forum Sidang Majelis 
Umum PBB di New York, AS. 


Tak ada mekanisme 


Dalam wawancara khusus de- 
ngan Kompas di Jakarta, Selasa, 
pakar hukum laut internasional, 
Hasjim Djalal, menyayangkan ti- 
dak adanya mekanisme penye- 
lesaian sengketa teritorial di ka- 
wasan Laut China Timur, Hal itu 


berbeda, misalnya, dengan seng- 
keta teritorial di kawasan Laut 
China Selatan, yang melibatkan 
negara-negara anggota ASEAN— 
organisasi regional yang memiliki 
mekanisme penyelesaian seng- 
keta dan pencegahan konflik. 

”Selama bertahun-tahun ma- 
salah ini tidak pernah seles 
Tidak ada upaya untuk met 
bicarakan masalah ini sampai 
tuntas,” tutur Hasjim. 

Masalah itu kemudian diper- 
parah dengan munculnya sen- 
timen nasionalisme yang diman- 
faatkan para poli kedua ne- 
gara di tengah kondisi politik 
dalam negeri mereka yang s 
dang sensitif. China sedang di 
lam proses suksesi kepemimpin- 
an Partai Komunis China yang 
akan resmi dimulai 8 November 
mendatang. Sementara pemerin- 
tahan Noda di Jepang juga makin 
merosot popularitasnya. 

Hasjim mengatakan, China 
dan Jepang harus segera sung- 
guh-sungguh mencari mekanis- 
me penyelesaian tuntas sengketa 


AFP/JAPAN COAST GUARD 


Dalam foto yang diambil pihak Penjaga Pantai Jepang ini terlihat salah satu kapal patroli pengawas kelautan China berlayar di perairan dekat kepulauan sengketa di Laut 
China Timur, Selasa (2/10). Hubungan China-Jepang memanas terkait sengketa teritorial kepulauan, yang dinamakan Senkaku oleh Jepang atau Diaoyu oleh China. 


Kapal-kapal China Datang Lagi 


Jepang dan China Diharapkan Segera Mencari Mekanisme Penyelesaian Sengketa 


TOKYO, SELASA — Setelah sekitar sepekan tidak 
terlihat, kapal-kapal patroli China kembali 
memasuki kawasan perairan di sekitar kepulauan 
yang disengketakan dengan Jepang di Laut China 
Timur, Selasa (2/10). Ketegangan sempat terjadi saat 
mereka mengabaikan peringatan pihak Jepang, 


Senkaku atau Diaoyu. Kedua pi- 
hak harus berbicara dengan 
tenang, dan secara bertahap me- 
nyelesaikan masalah, mulai dari 
hal konkret dan teknis, seperti 
hak-hak nelayan tradisional 
mencari ikan di kawasan itu. 

Selanjutnya, pemerintah ke- 
dua negara juga diharapkan bisa 
mengelola opini publik masing- 
masing agar tidak menjadi faktor 
penghalang perundingan. "Saat 
ini, opini publiklah yang men- 
dominasi sehingga pemerintah 
tidak bisa berbuat banyak,” ujar- 
nya. 

Eric Thomson, Kepala Studi 
Strategis Center for Naval Analy- 
ses di AS, memperingatkan, seng- 
keta teritorial seperti di Senkaku 
atau Diaoyu ini akan makin se- 
ring terjadi di seluruh dunia. Hal 
itu terjadi seiring dengan ke- 
majuan teknologi yang memung- 
kinkan negara-negara mengakses 
kekayaan alam yang selama ini 
tidak diketahui atau sulit dijang- 
kau, seperti di dasar laut. 

(AFP/REUTERS/DHE) 


DISKUSI ASEAN (3) 


Daya Saing Lemah, Hanya Jadi Pasar 


erwujudan Masyarakat 
Pp Ekonomi ASEAN (MEA) 

semakin dekat pada tahun 
2015. Idealnya, MEA akan men- 
jadi wadah dan mencerminkan 
kekuatan ASEAN yang lebih be- 
sar lagi. 

Empat pilar liberalisasi, ma- 
sing-masing liberalisasi arus ba- 
rang, arus inyestasi, arus modal, 
dan pasar tenaga kerja menjadi 
kerangka kerja MEA. Menurut 
pengamat ekonomi Djisman Si- 
mandjuntak, ASEAN terlalu ba- 
nyak berkutat pada masalah li- 
beralisasi, termasuk penghilang- 
an hambatan tarif terhadap per- 
dagangan barang, jasa, dan & 
pekerja profesional. Padahal, jika 
dilihat dari sejarah masyarakat 
ekonomi Eropa, integrasi ada 
dua dimensi, yaitu pasar yang 
dibuka satu sama lain dan pe- 
narikan sejumlah sumber daya. 

Inti dari kedua dimensi in- 
tegrasi ini adalah kerja sama 
fungsional. Dalam hal ini, Djis- 
man berpendapat, program ker- 
ja sama fungsional di ASEAN 
banyak sekali, tetapi pelaksana- 
annya sangat rendah. 

MEA memiliki banyak dam- 
pak positif. ASEAN adalah mitra 
dagang terpenting Indonesia, 
baik perdagangan barang mau- 
pun jasa. ASEAN menjadi pe- 
laku investasi asing penting di 
. Kawasan ini juga me- 
nyerap tenaga kerja Indonesia 
dalam jumlah yang besar. 

Namun, kalangan pebisnis ju- 
ga cemas dengan MEA. Kekha- 
watiran mereka antara lain ten- 
tang minimnya pengusaha muda 
di Indonesia. Hal ini menyebab- 
kan lesunya dunia usaha di da- 
lam negeri, kalah oleh serbuan 
pengusaha ASEAN lainnya. 

Bagi Indonesia, tahun 2015 
adalah saat kita menjawab se- 
jauh mana ASEAN mengun- 
tungkan ekonomi Indonesia. 
MEA bisa jadi ajang pemanfaat- 
an potensi para pelaku usaha di 
seluruh wilayah di Indonesia 
pada ajang pasar ASEAN. 

Dengan penduduk 600 juta 
jiwa, produk domestik bruto se- 
besar 2,2 triliun dollar AS, total 
perdagangan dengan dunia 
mencapai 24 triliun dollar AS, 
dan pertumbuhan ekonomi se- 
besar 5 persen, ASEAN bisa 
menjadi basis produksi dunia. 


Episentrum baru 


Prasetyantoko, ekonom dari 
Universitas Atma Jaya Jakarta, 
menyatakan, dalam konteks 
ekonomi global, penurunan per- 
ekonomian di Uni Eropa dan 
Amerika Serikat justru mem- 


INDEKS DAYA SAING GLOBAL 2012 
NEGARA-NEGARA ASEAN 
x Indeks — Persyaratan 
keseluruhan — dasar Efisiensi — Inovasi 
Negara Pp S "is P S Pp S 
Singapura 2 5,67 1 634 MI Sena Maa! 
Malaysia — 25 5,06 27 538 23 489 23 470 
etiaj Brunei 28 487 21 556 68 405 62 364 
kemal Thailand 38 452 45 489 47 438 55 372 
s2 Indonesia 50 440 58 474 58 420 40 396 
(ES Fiipina 65 423 80 435 61 417 64 3,60 
IE sicoan 75 411 N 422 TM 402 90 3,32 
(ES kamoja 8 401 M7 44 85 384 72 3,53 
P: Peringkat S: Skor (nilai) 
Sumber: World Economic Forum 2012 GUNAWAN 


buat kawasan Asia menjadi epi- 
sentrum baru, Asia, termasuk 
ASEAN, akan secara alamiah 
menerima arus modal. Pemerin- 
tah di Asia tak perlu bekerja 
terlalu keras, modal akan meng- 
alir dengan sendirinya. 

Krisis global dan ketimpang- 
an global justru akan memper- 
kuat integrasi ASEAN. Ekspor 
Indonesia ke ASEAN semakin 
lama semakin tinggi. Selain itu, 
investasi intra-ASEAN juga me- 
ningkat karena dinamikanya 
meningkat. 

Bagi Indonesia, ASEAN se- 
makin penting Indonesia me- 
miliki kinerja ekonomi makro 
yang relatif lebih baik. Daya beli 
masyarakat Indonesia juga luar 
biasa. Bank Dunia memperkira- 
kan, setiap tahun ada 7 juta 
warga yang menjadi kelas me- 
nengah baru dan siap membeli 
barang konsumsi ataupun yang 
ditawarkan sektor produksi. 

Di sisi lain, sektor produksi 
Indonesia lemah. Produk kita 
lemah, ekspor masih sangat ber- 
gantung pada bahan mentah, se- 
perti minyak sawit mentah atau 
batubara. Selain itu, investasi 
sosial juga sangat kurang. 

Pada RAPBN 2013, sebagian 
besar belanja, sekitar 27 persen, 
adalah belanja untuk subsidi. 
Setelah itu baru belanja pega- 
wai, modal, dan seterusnya. 
Struktur pembelanjaan bergan- 
tung pada subsidi, bukan inves- 
tasi sosial. Memang sudah ada 
kenaikan anggaran terhadap 
sektor pendidikan, tetapi dam- 
paknya masih belum terasa. 

Jadi, Indonesia adalah surga 
bagi produsen karena kekuatan 
kelas menengahnya. Peningkat- 
an kelas menengah Indonesia 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


paling tinggi di antara negara 
Asia lainnya, Pola investasi juga 
belum beranjak dan memegang 
dana tunai sehingga sangat mu- 
dah membelanjakan uang untuk 
barang konsumsi. Akibatnya, 
meski kondisi ekonomi makro 
baik, tetap ada korban dari in- 
tegrasi pasar ini, yaitu impor 
yang meningkat signifikan ka- 
rena konsumsi terlalu banyak. 

Dari sisi produksi, indeks da- 
ya saing Indonesia terus menu- 
run, Menurut data terbaru, In- 
deks Daya Saing Global Indo- 
nesia berada pada urutan ke-50, 
dari posisi ke-46 tahun 201. 
Faktor institusi, termasuk biro- 
krasi yang korup, inefisiensi, 
dan buruknya infrastruktur, ma- 
sih menjadi penyebab. Dari in- 
deks tersebut, nilai rapor yang 
hijau hanyalah pasar yang besar. 

Prasetyantoko menegaskan, 
kalau berbicara ASEAN sebagai 
pasar, Indonesia adalah jantung- 
nya. Peran Indonesia menjadi 
sentral. Sebaliknya, jika berbi- 
cara ASEAN sebagai basis pro- 
duksi, banyak sekali pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan. 
Tidak hanya pekerjaan rumah 
dalam jangka pendek, tetapi ju- 
ga jangka menengah dan pan- 
jang. Hal itu termasuk investasi 
sosial untuk meningkatkan fak- 
tor endogen, kemampuan ma- 
nusia, dan birokrasi agar kita 
dapat meningkatkan daya saing, 
atau menangkap peluang lebih 
besar dengan integrasi ASEAN 
yang lebih tinggi. 

Apakah kita lagi-lagi mau ha- 
nya menjadi pasar? 

(A JOICE TAURIS SANTI) 


Besok: Menjadikan ASEAN 
Inklusif dan Multilateral 


Carrefour ( ad 


Lntsak boclagp yptreg los Itik 


Z— 


Selamat Kepada 300 Pelanggan Setia Carrefour 


ARadian S.Sos 
Abdu Manan 

Adalia Evita 

Ad Anyanto 

(hetyanto Harmuya 
Agatha Irma H 

Agnes Mutyatin Kumawan 
Agus Setiya Budi 
Agustian Sumarna 
Agustina 5 

Aden Fikri 

Armad Peryatna K. 

Ay Wisa 

Atty Sutondro 

AI Masyudin 

Amstrong 

Anasruan 

Andre Agunggunard 
Andriani 

Andry Suryanaga 
Anggraini Setawati 
Antony Riza 

Ariantoro Tai Visyatmoro 
Arini Kusuma Dewi 
Armen dapar 

patid 

Atmohadi 

Arini Pratiwi 

Baru Djvadiprono 
Bambang Purdiwoto 
Bantu Pandangan 
Basitus Hari Sampumo 
Budi Lulizoyi 

Budiman Rahardja 
Budmngaih 

Catnenne Tiahdadi 


Dewi Lay 
Dian Wanyuni 

Diana Aryanti 

Dieky. EA 

Distani Byanti Was 
Dari Widiaia 

Oap Anga 

Djaya Saputra 

DR. Sondang 

Drg, Suzin Flendiana 


HI Retno Sugiarti 
Hi. Se Martutik 
Ho Moe Tjoen 


Hondoko Sarvaya 
Ida Ayu Andika Dapi 
Insan Alamayah SE 
Iin Indrawati 

Ike Tanujaya Tan 
Iksan Dairi 

liham Gyatari 
Imelda Ekayant 
Indrawati 

Ina Rostino 


€m Sumartiri 
Endang Wijaya 

Faty Windayani 

Febe Ratnowati 
Febral 

Fobry Nurdah 
Tolcia Nelly Chandra 
Ferdnan Tawdaya 
Fery Anmadin 

Garin Stinta Alimin 
Grace T. Pontoh 
Gunawan Suthodio 
Hanrususwanto 


Isak Azin 
lskandtar Mufono 
Ita Natura 

Ivan Pangadi 


Wargjanto Dojo 
Hariyanto. SE 
Harry Agung F. 


Martono 
Haryani Rahardjo 
tbanerik paryana 
Hendra 

Handa 

Menara 

Manan Tonoto 
Hangky 

#anry Hasibuan 
verv 

Hery Adranto G 


Catv Yony Kusnadi 
Gimora Patrick Mondang 
Dadang Juwara Eta 
Darval Gunarso 

Dedi 

Dedy 

Dai 

Desi Chrswandani 

Dewi Margayani 

Dewi Khasanah 


Periode 1 Juni 


APPLY NOW! ' 


"Teens and conditons appy' Www.bankrnega.com 


Junita Sutanry Ita 
Jurianto Tar 

Ke Centi Kama 
KIki Subaart 
Komarian 

Kong Hontung 
Kristina RK 
Kurniaty Z. A 
Kuswatiningsih 


- 81 Juli 2012 


Hosi Psrohari Musyanto 


LA Civistiana 
inta 

Lakaminarti Wardani 
Lanny Susanti 
Lanny 

Lanny Marina 
Lantari Dow Sumio 
USim 

Lada Kartkawati 
aarti Balau Putri 
Le Bok Tioey 

Ibe Fung Siang 

La Hwi Toe 

(Jo Indrawati 

Lie Mertarja 

La Nia Hui 

Lin Sioe Lan 

Ie Susy Lncwit 
Lmlanawati Gozat 
ui 

Lim Salim 

Unda wijaya 

La Purwaningahn 

M. Taufik 

M. Yovita R. P.Dra, MM 
Magdalena Lucy M 
Maret PKI 

Maria Fangkowati 
Marina 

Martiarya 

Melina Weaal 

Mome Megawati Santa SE 
Marina Yusut 

Mary Hata 

Michaoi Setyo Dwi P 
Mioke Tendean 

Mita Warahari 
WMinurhasanuh 

Mira Amnilia Wonardi 
Mari 

Moh, Art Adningrat 
Mr. Seung Ho Stin 
Mrs. Retno Widowati 
Mulyadi Susanto 
Mustika Endah San 
Nani Andrian 
Nasam Sugianto NK 
Neison Santoso 

NG, Ingrina 

Nieny Wisan 


Novio Juno 


Novina A 
Nunung 


Oei Hoa Lio 


Raharjo 


Siok Gian 


Srwanyuni 
Suhardjo 
Sunawan 
Sunawan 
Sunayan 
Supatma 


Suryadi 
Suryana 


MEGA CALL | 500010 | 60010 melalui ponsel 


Nova Edy 


Otegecrg Ponsaing 
Penny J, Hartono 
Puter Kusnaci 
Pospo Purwoko 


Ratna Djuwita Tjokro 
Ratna Kusuma D 
Ratna Puspita Dewi 
Rekson Manmacs 
Reza Martin Antianto 


Sisca iskandar 
Siti Arum Adnindyah 
Soedarsin Ebyati 

Sri Rahardjo 

Sri Rahayuning P 


Suranngsih 


Suryati 
Susana Honjanto 


Novita Nataska Te 


Nur Budi Astri M 
Nualira Tita Widjaya 


Syamil Actyar 
Syaritah Ipayah Harun 
Tan Sr Siawari 

Teddy Sutrisno 

Tetdy Soeranto 
Tuty 4. Mangulu 
Tien Soemari 

Tinng Jonmen 

Iyan Pang 

Tinaruh Hadi 

Toarng Sioe Fong 
Tioang Lie Tj 


Setan Pantuwati 
Setiawati Sugito 
Sinta Herdiari 
Stinta Susandra 
Singgih Wiyanto 


Wikam Suryaci Putra 
Win Nursuci 

Winarti 

Wnano 

Wiyos Santoro 

Yanne Sninthiana Tjoa 
Yerni Mustamu 
Yuliana Evitasari 
Yuliana Ratu Roti 
Yutana T 

Yunie Pumama 

Yunie Pumama 

Zamal Aripin Susanto 
Zakiyatun 

Zang Carotne 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


INTERNASIONAL 


1 


Pencari kerja antre untuk mendaftarkan diri di kantor tenaga kerj 
80000 orang pada September, saat liburan musim panas berakhir, membuat jumlah penganggur menjadi 4,71 juta orang. Spanyol mengalami 1 


di Madrid, Selasa (2/10). Jumlah pencari kerja yang terdaft: 


KA 
SA 


agai penganggur di Spanyol bertambah 


sesi yang kedua dalam tiga 


tahun terakhir, dengan angka pengangguran mencapai 25 persen. Spanyol diprediksi akan membutuhkan dana talangan, menyusul Yunani, Irlandia, dan Portugal. 


Jerman Hadang Spanyol 


Pengangguran Naik, Beban Madrid Bertambah 


MADRID, SELASA — Penganggur di Spanyol 
bertambah hingga setengah juta orang dalam 
setahun terakhir, menjadi 4,71 juta pada September 
2012. Demikian pengumuman pemerintah di 
Madrid, Selasa (2/10). Hal ini membuat keuangan 
pemerintah semakin berat karena harus membayar 
tunjangan pengangguran lebih banyak. 


Sebagian besar orang kehilang- 
an pekerjaan pada sektor jas 
seiring berakhirnya kedatangan 
turis di masa liburan musim pa- 
nas. Sementara itu, penganggur- 
an pada sektor pertanian, pro- 
perti, dan pabrik hanya turun 
sedikit. Data dari Institut Sta- 
tistik Nasional menunjukkan 
tingkat pengangguran mencapai 
24,63 persen pada kuartal kedua 
201 

Para pejabat Uni Eropa me- 
nyatakan, dengan tambal be- 
ban itu Spanyol sudah bersiap 
meminta dana talangan, pekan 
depan. Namun, Jerman mem- 
berikan sinyal agar Spanyol me- 
nunda dahulu, 


Di tengah krisi 
berkesudahan itu, pelaku pasar 
finansial dan negara lain di Uni 
Eropa mendesak Madrid segera 
meminta dana talangan penuh 
untuk menyelesaikan masalah fi- 
nansialnya. 

Spanyol pada awalnya agak 
enggan, tetapi sekarang mereka 
siap untuk meminta bantuan,” 
kata seorang sumber. 

Menteri Keuangan Jerman 
Wolfgang Schaeuble — menga- 
takan, Spanyol telah mengambil 
semua langkah dengan tepat un- 
tuk menanggulangi masalah fis- 
kal, Schaeuble juga menyatakan 
Spanyol tidak memerlukan dana 
talangan, dengan alasan para in- 


s yang tidak 


n menghai 
Spanyol. 
Sejumlah diplomat Eropa dan 
seo1 jabat Jerman menga- 
takan, elir Jerman Angela 


ai langkah 


Merkel lebih suka menghindari 
pemberian dana talangan kepada 


ja membuat keputusan 
tu per satu terhadap Yunani, 
Siprus, dan mungkin Spanyol ke 
Bundestag (parlemen Jerman). 
Membuat s : 

semua masih lebih masuk akal 
mengingat substansinya dan ke- 
adaan politik,” ujar salah seorang 
pejabat Jerman. 

Schaeuble pernah menga- 
takan, Pemerintah Jerman ke- 
sulitan minta persetujuan par- 
lemen untuk memberi dana ta- 
langan ke Spanyol. Pasalnya, Juli 
lalu parlemen Jerman sudah me- 
nyetujui talangan 100 miliar curo 
untuk perbankan Spanyol. 

Perdana Menteri Ma 
joy melalui juru bi 
mengatakan, dia tidak menge- 
tahui mengenai veto Jerman ten- 


tang permintaan dana talangan 
itu. 

"Saat ini kami fokus pada im- 
plementasi uni-perbankan. Hal 
itu memberikan pesan penting 
dalam memperbaiki kepercayaan 
pas katanya. Uni-perbankan 
adalah ide menyatukan penga- 
an perbankan untuk men- 
h terjadinya krisis yang ber- 
akar dari perbankan. 


Terlalu optimistis 

Wakil Presiden Komisi Eropa 
bidang Ekonomi dan Keuangan 
Olli Rehn menyatakan, Uni Ero- 
pa siap bertindak jika Spanyol 
meminta, Hal ini disampaikan 
setelah bertemu dengan Rajoy 
dan Menteri Perekonomian Spa- 
de Guindos. 

”Komisi Eropa siap membantu 
dan bertindak jika diperlukan, 
dalam hal ini jika ada permintaan 
i Spanyol. Namun, sejauh ini 
belum ada permintaan dari Spa- 
nyol. Kami memiliki instrumen 
a ada permintaan dana talang- 
an dari negara-negara anggota 
zona curo," ujar Rehn, 


e 


Akhir pekan lalu, pemerintah 
memaparkan rancangan ang 
an dan belanja negara, Pada saat 
yang sama, pemerintah juga me- 
lakukan berbagai reformasi, ter- 
masuk membuka pasar untuk ba- 
rang dan jasa. Anggaran itu ter- 
masuk penghematan sebesar 
miliar euro. Namun, banyak pi- 
hak menyi anggaran ini 
terlalu optimistis karena hanya 
memperkirakan kontraksi sebe- 
sar 1,5 persen pada tahun 2012 
dan 0,5 persen (2013) sebelum 
bertumbuh lagi sebesar 1,2 per- 
sen (2014) dan 19 persen 
(2015). 

Adapun Dana Moneter Inter- 
nasional (IMF) memperkirakan 
masih terjadi kontraksi sebesar 
12 persen pada 2013, Lembaga 
pemeringkat Standard and Poor's 
malah memperkirakan pereko- 
nomian terkontraksi hingga 14 
persen pada tahun yang 
Bank Natixis mengeluarkan per- 
kiraan yang lebih pesimistis de- 
ngan memperkirakan kontraksi 
sebesar 2,2 persen tahun ini, 

(AP/AFP/REI 


KEPENDUDUKAN 


Dana Pensiun China Terancam Menipis 


uo Shuhe, seorang petani 
yang berusia 80 tahun, 
menerima tunjangan 


pensiun sebesar 55 yuan atau 
sekitar Rp 85.000 setiap bulan. 
Uang itu tidak cukup untuk 
membeli kebutuhan sehari-hari. 
Untuk menambah penghasil- 
an, Guo yang kulitnya sudah ke- 
riput menghabiskan sebagian 
besar waktunya di ladang. Dia 
adalah salah satu dari 150 juta 
orang China yang mendapatkan 
dana pensiun pemerintah, 
”Uang pensiun 55 yuan se- 
bulan sangat sedikit, tetapi lu- 
aripada tidak dapat 
apa-apa,” katanya. Guo tua ting- 
gal di desa Ledu di ketinggian 
3.000 meter di atas permukaan 
laut, di pegunungan @inghai 
yang berbatasan dengan Tibet. 
Petani tua itu merasa berun- 
tung karena mendapat dukung- 


an finansial dari enam anaknya. 
Namun, bagi generasi muda 
yang pensiun di masa depan, ja- 
ring pengaman keluarga tradi- 
sional China seperti itu sudah 
luntur. Penggantinya adalah ske- 
ma pensiun untuk orang tua. 

Sebelumnya, UNFPA, badan 
dunia yang mengurusi populasi, 
menyerukan kepada pemerintah 
agar memperhatikan kesejahte- 
an orang tua. Jumlah populasi 
arga berusia di atas 6O tahun 
diprediksi meningkat dari 800 
juta saat ini menjadi 2 miliar 
pada 2050. Masalah ini ada di 
banyak negara, termasuk China. 

Politisi dan ekonom sudah la- 
ma mengkhawatirkan beban fi- 
nangial bagi skema pensiun Chi- 
na, Kekhawatiran itu meningkat 
menyusul berkurangnya dana 
pensiun pedesaan selama tiga 
tahun terakhir. 


Defisit dana pensiun pedesa- 
an dapat mencapai 10,8 triliun 
dollar AS dalam 20 tahun ke 
depan, dari 2,6 triliun dollar pz 
da 2010. Jumlah ini melampaui 
cadangan devisa China yang saat 
ini sebesar 3 triliun dollar AS, 
terbesar di seluruh dur 

Peningkatan populasi China 
yang cepat tidak diimbangi de- 
ngan kenaikan kemampuan 
membayar tunjangan pensiun. 
Hal ini antara lain karena ren- 
dahnya imbal hasil instrumen 
investasi dana pensiun. 

Penyebab lain adalah bertam- 
bahnya populasi pensiunan yang 
harus ditanggung dan menurun- 
nya jumlah angkatan kerja. Le- 
bih banyak orang memilih pen- 
siun dini, sedangkan harapan 
hidup bertambah panjang se- 
hingga pemerintah semakin la- 
ma memberi tunjangan pensiun. 


salah pensiun ini tidak da- 
pat diabaikan begitu saja oleh 
China. Xi Jinping, calon presi- 
hina, harus menambah 
usia pensiun sekaligus menam- 
bah dana pensiun yang dibiaya 
dengan aset negar: 
“Ini merupakan isu yang sa- 
ngat penting untuk pemimpin 
yang akan datang, Tidak ada £ 
nyak waktu untuk menyele: 
kan hal ini,” kata Zhao Xijun, 
profesor ekonomi pada Univer- 
as Renmin di Beijing. 
Masalah pensiunan di China 
memang bukan hal yang mudah 
diselesaikan. Namun, jaminan 
pensiun yang baik akan ber- 
dampak positif bagi perekono- 
mian China. Jaminan pensiun 
yang memadai akan meningkat- 
kan konsumsi domestik di ne- 
gara dengan kekuatan ekonomi 
kedua terbesar di dunia itu. 


Dengan demikian, China 
akan dapat melepaskan diri dari 
ketergantungan ekspor dan ti- 
dak terjebak dalam jebakan ne- 
gara kelas menengah. 

Selain itu, memberi kenya- 
manan dan ketenangan bagi pe- 
ja tentang pensiun mereka 
akan meningkatkan daya beli di 
masa depan. Demikian menurut 
ekonom. 

”Tentu tidak cukup jika 
mengandalkan dana pensiun da- 
ri pemerintah. Kami ingin agar 
pemerintah menaikkan uang 
un kami,” ujar Guo, seperti 
n banyak orang tua lain 
ERS/JOF) 


N 


almo 


& Malmo 
@ Berlin 


Orang Swedia tampaknya semakin tidak peduli kepada te- 
tangga. Jangankan berbincang panjang lebar dengan akrab, 
senyum pun tidak. Melihat situasi ini, sebuah perusahaan 


perumahan di 
dollar AS atau « 


judul "Ka- 
takan Hai!” 
diumum- 
kan oleh 
perusahaan 
pengelola 
perumahan 


Kampanye 
ini diwu- 
judkan da- 
lam bentuk 
distribusi 
brosur ke- 
pada para 


penyewa 
mengenai 

bagaimana 

memulai er 
pembicara- KA 


an pendek 


edia melancarkan kampanye seni 
kitar Rp 1,3 mi 
Swedia tersenyum dan menyapa tetanggar 


i 137.000 
untuk menggugah warga 
Kampanye ber- 


Dipu sw 


dengan tetangga. Juru bicara MKB, Margaretha Soderstrom, 


mengatakan, percakapan yang panj 


ng sebenarnya tak selalu 


diperlukan. "Terkadang, cukup dengan seulas senyum, sedikit 
menganggukkan kepa 
kup," kata 


Soderstrom. F 


Bonus peru 
berupa uang, ba 


terbe: 


n terhadap para pegawai berpr 
ang, atau bukan barang. Ergo, per 
ang juga pemilik Munich Re 
r di dunia, beberapa kali tidak mem- 


au gerakan kecil lainnya sudah cu- 
i, tetangga... 


2, per- 


beri bonus uang kepada pegawainya. Hal ini tak menjadi 


lah hingga sebuah 


ur 


kabar Jerman mengab: 
nich Re menyelenggarakan pesi 


eks di Budapest, Hlon, 


tahun 2007, sebagai hadiah bagi para karyawan topnya. Ergo 


memublikasikan mi 
camata Anda sendi 


pun panas dan mengadakan audit internal. Awal pekan ini, 


di Budapest, tern 
Ik ke klub tela 


annya memutuskan memublika 
alanan insentif demi ti 


nsp: 


PENCURIAN MUSEUM 


Raib, Koleksi Permata 
Senilai Dua Juta Dollar AS 


SAN FRANCISCO, SELASA 
a penyidik California, Ame- 
Serikat, Senin (1/10), men- 
cari perampok yang mencuri per- 
mata dan emas senilai 2 juta 
dollar AS dari sebuah museum 
pertambangan di kaki bukit Si- 
erra Nevada, Perampokan nekat 
itu dilakukan pada siang hari. 

Namun, para perampok itu ti- 
dak berhasil mengambil artefak 
yang paling berharga di museum 
tersebut. Koleksi utama museum 
itu adalah Fricot Nugget, bong- 
kahan kristal emas seberat 6,35 
kilogram, yang ditemukan pada 
asa pertambangan emas Ca- 
lifornia abad ke-19, 

Saat para perampok berusaha 
mengambil Fricot Nugget, alarm 
keamanan berbunyi nyaring, Po- 
lisi dan petugas keamanan ber- 
gegas menuju museum itu, tapi 
mereka gagal menangkap para 


perampok. 
Polisi lalu lintas California 
mengatakan, sedikitnya dua 


perampok masuk dan mengan- 
cam pegawai museum dalam per- 
ampokan Jumat lalu di Museum 
Pertambangan dan Mineral Ca- 


lifornia. Mereka mengenakan pa- 
kaian hitam, masker ski, serta 
bersenjatakan beliung. Belum 
ada tersangka yang berhasil di- 
identifikasikan. 

Petugas Departemen Rekr 
dan Pe 
mengatakan, dua k 
seum yang berada di tempat itu 
saat perampokan tidak cedera. 
Namun, mereka masih tergun- 
cang oleh peristiwa itu. 

Otoritas Cal menutup 
museum itu untuk sementara 
waktu guna memperbaiki kotak 
pamer dan barang-barang lain 
yang dirusak para perampok. Me- 
reka juga mengidentifikasi ko- 
leksi museum yang dicuri. Polisi 
mengatakan, benda-benda unik 
yang diambil akan dengan mudah 
diidentifikasi sehingga sulit bagi 
perampok menjualnya. 

Perampokan ini adalah berita 
buruk bagi museum yang men- 
jadi tempat bagi lebih dari 13.000 
artefak tersebut. Sebelumnya, 
museum itu dimasukkan dalam 
daftar sarana yang dipertimbang- 
kan ditutup untuk membantu 
penghematan. (AP/DI) 


| Food ingredients Asia 


man 4 


3-5 October 2012 
al Expo, 
wwe Mania Indone. 


Jakarta Internatic 
Kemayoran, Ji 


and beverage ingredients. 


Countiess new business opportunities in Southeast Asia. 


“ Akses pasar Asia Tenggara yang bertumbuh pesat 


“ Temukan perkembangan baru dan inovatif di industri ini 
“ Kembangkan jaringan, peluang kontak langsung untuk membangun bisnis Anda 


Fi Asia menghadirkan lebih dari 400 peserta pameran lokal, regional dan global, plus: 


Future of Food Factors, k 
Perhimpunan Ahli T 
Teknologi Par 


Seminar 


dan tips rr arkan produk Hi 


vologi Pangan Indone 


n Food 


nai bahan baku pan 
ke pa 


ar global 


Pertemuan Anggota GAPMMI untuk membal 


dan isu 


su hangat industri pangan 


Ingredients In Action oleh Innova Market Insights — Temukan bahan baku terbaru 


dan tren terkini hanya di Tasting Bar. 


Untuk informa lebih lanjut dapal menghubungi Ms. Fitria Tarmizie 081314542945 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


#Patpi @ /ERFAL 


AUG Top Ranked 


AUSTRALIAN Universities Expo 


kal 


Pameran Pendidikan Universitas Ternama AUSTRALIA 


? 6 October 2012 (Sabtu) 


TS Suites Sutos, The Asset Room, Jl Hayam Wuruk, Surabaya 


» 7 October 2012 (Minggu) | 13.00 - 18.00 WIB 


Intercontinental MidPlaza Hotel, Jakarta 
(Jasmine Room, Jl Jend. Sudirman) 


nto lebih Lanjut 


021 - 522 0562 


hubungi AUG Jakarta 


E: jakarta@augstudy.com 


AUG 


STUDENT SERVICES 
www.augstudy.com 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN 


Kirab Budaya Sambut Dies Ke-55 Undip 
Menyambut Dies Natalis Ke-55, Universitas Diponegoro 
menggelar kirab budaya Nusantara di Kampus Undip, Temba- 
lang, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/10). Kirab yang meng- 
usung tema ”Napak Tilas Perjuangan Pangeran Diponegoro” 
dimulai dari gedung rektorat, kemudian mengitari jalan-jalan 
di kampus. Dalam kirab itu Rektor Undip Prof Sudharto 

P Hadi tampil memerankan tokoh Pangeran Diponegoro de- 
ngan menggunakan jubah kebesaran, diikuti para pembantu 
rektor mengelilingi kampus dengan naik andong. Menurut 
Sudharto, kirab budaya tersebut digelar untuk memperke- 
nalkan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro kepada 
civitas academica. (SON) 


Pameran ”Kumbakarna Gugur” 


Dalam dunia pewayangan, tokoh Kumbakarna dikenal sebagai 
sosok prajurit pemberani. Meski begitu, Kumbakarna memiliki 
dua sisi profil yang memancing pro dan kontra, yakni apakah ia 
patriot sejati ataukah satria pengecut yang memilih tidur ber- 
tapa dan hanya melihat pertempuran, meskipun sikap itu 
simbol rasa skeptisnya atas ulah Dasamuka yang menculik 
Dewi Sinta. Cerita kepahlawanan Kumbakarna, adik kandung 
Dasamul i Kerajaan Alengka, ini mer perupa 
Adul Aziz menciptakan karya seni rupa dua dan tiga dimensi 
serta instalasi. Karya-karyanya tentang Kumbakarna dihadirkan 
pada Pameran Tunggal Seni Rupa "Kumbakarna Gugur” di 
Balai Soedjatmoko, Solo, 1-7 Oktober 2012, dan akan dibuka 
oleh dalang Ki Purbo Asmoro. Kurator pameran ini, Gigih 
Wiyono, mengatakan, karya Abdul Aziz berupaya mengha- 
dirkan kearifan lokal yang ditandai pemilihan media kayu waru, 
trembesi, dan nangka. ayu itu selama ini oleh ma- 

at hanya dimanfaatkan sebagai kayu bakar,” kata Gigih, 
Senin (1/10). (EKD) 


Pameran Foto Orangutan 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Pengunjung melihat foto kehidupan orangutan karya 

Regina Satri pada pameran "Orangutan Rhyme and Blues” 

di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Senin (1/10). 
Pameran yang berlangsung hingga 21 Oktober itu menampilkan 
puluhan foto kehidupan orangutan di pusat rehabilitasi yang 
dikelola Yayasan Borneo Orangutan Survival di Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Timur. 


KEBAHASAAN 


Peminat Bahasa Indonesia 


di Australia Terus Turun 


SEMARANG, KOMPAS — Pe- 
Indonesia di Aus- 
2 tahun ke tahun terus 
menurun. Selain dipengaruhi ik- 
lim politik, hal itu disebabkan 
maraknya penggunaan bahasa 
li Indonesia. Akibatnya, 
warga Australia tak lagi meman- 
dang penting bahasa Indonesia. 

George @uinn, pengajar Bu- 

Sejarah, dan Bal dari 
lian National Univ 
mengungkapkan hal itu di 
latiga, Jawa Tengah, Selasa 
(2/10). Guinn ang meru 
Ketua Austr: 
donesian Language “Educators 
datang ke Salatiga menghadiri 
Konferensi Internasional Peng- 
ajar Bahasa Indonesia bagi Pe- 
nutur Asing. 

@uinn menyebut realitas itu 
sebagai permasalahan serius di 
Australia selama 10 tahun ter- 
akhir. "Dari TK hingga setingkat 
SMA di Australia setiap tahun 
kehilangan 10000 (ayang 
memutuskan keluar dari kelas 
Bahasa Indonesia. Di universitas, 
peminat bahasa Indonesia turun 
37 persen dibandingkan 10 tahun 


lalu,” katan 

Di Au 
selama ini masuk dalam kui 
kulum nasional, tetapi 
pilihan. Guinn mengatakan, Ba- 
hasa Indonesia menduduki pe- 
ringkat ketiga 
pang dan Perancis yang banyak 
dipilih siswa. Sejak dulu, Bahasa 
menduduki peringkat 
a, tetapi kini jumlahnya 


na, Amerika Serikat, Jerman, 
Meksiko, Ttalia, 


dan Uzbekis 

Ketua Asosiasi Pengajar Baha- 
ia bagi Penutur Asing 
Nyoman Riasa mengakui, sem 
ngat untuk mempelajari baha 
Inggris di Indonesia lebih tinggi 
ketimbang bahasa Indonesia. Da- 


Bahasa Inggri 
lebih tinggi dibandingkan dengan 
Bahasa Indonesi E 

nyak warga asing yang 
tertarik belajar bahasa Indone- 
sia,” tutur Nyoman. (UTI) 


SENI TRADISI 


Musik Etnik Menjadi Tren Dunia 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia berpotensi menjadi pu- 
sat seni musik dunia karena me- 
miliki keragaman budaya yang 
begitu banyak dibandingkan de- 
ngan negara lain, Hanya 
genre musik yang berakar dai 
musik tradisi itu belum banyak 
li sehingga belum dikenal 


Saat ini, tren musik dunia 
tengah kembali ke akar musik 
tradisi. Negara-negara modern, 
seperti Jepang, Korea, dan ne- 
gara-negara Eropa, berupaya 
keras menjelajahi musik yang 
menjadi akar kebudayaan me- 
reka, lalu menampilkannya ke 
pentas, 

"Tren semacam ini seharusnya 
menjadi peluang bagi Indonesia 
untuk membangkitkan musik ct- 
nik yang jumlahnya sangat ba- 
”" kata Rahayu Supanggah, 
juri pada Festival Nasional Musik 
Nusantara untuk Remaja, di Ja- 
karta, Selasa (2/10). 

Ta menambahkan, pergerakan 
kebudayaan dunia yang meng- 
si telah me- 
rian n bentuk baru 
an, yaitu iden- 
titas lokal. Identitas kelokalan 
kembali dicari karena globali: 
membuat segalanya menjadi 
ragam, 

Melalui festival yang digelar 
2-4 Oktober ini diharapkan mun- 


lahirkan pen 
dalam berkese 


KOMPAS/IWAN SETIYAWAN 


Penampilan perwakilan Kalimantan Barat mendapat sambutan meriah pada Festival Nasional Musik Nusantara untuk Remaja 2012 


di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa (2/10). Festival ini untuk menumbuhkan kreativitas remaja dalam mele: 


cul bakat-bakat baru dalam men- 
ciptakan komposisi mi yang 
berakar pada musik tradisi atau 
musik etnik. Pada festival itu 
tampil 20 grup musik dari 19 
provinsi di Indonesia. Mereka 
menampilkan komposisi musik 


yang digali dari akar budaya etnik 


di daerah masing-masing. 
Grup Talu Binuang dari Ka- 
limantan Barat, misalnya, mem- 


bawakan komposisi musik yang 
diadaptasi dari ritual terhadz 
alam semesta, Adapun musisi 


Petuah menampilkan 
musik yang digali dari 


Sanggar 
kompos 
musik 


baru pertama kali diadakan. Di- 
rektur Jenderal Ekonomi Kreatif 
Berbasis Seni Budaya Ukus 


arikan musik-musik tradisi. 


Kuswara mengatakan, festival ka- 
li ini baru sebatas memberi tem- 

i anak muda untuk ber- 
Nantinya diharapkan 
muncul bakat baru yang bisa di- 
kemas masuk dalam industri mu- 
sik. (IND) 


UKG Baru di 15 Provinsi 


Kesulitan Mencari Pembuat Soal untuk Muatan Lokal 


JAKARTA, KOMPAS — Uji kompetensi guru 
gelombang kedua yang dilakukan secara online 
mulai Selasa (2/10) baru dilaksanakan di 98 
kabupaten/kota di 15 provinsi. Rencananya, UKG 
tersebut akan dilaksanakan di 437 kabupaten/kota 
hingga awal November mendatang, 


Pelaksanaan uji kompetensi 
guru (UKG) online gelombang ke- 
dua ini relatif lancar. Pada UKG 
gelombang pertama, Juli lalu, ba- 
keluhan soal buruknya ko- 
neksi internet ke server pusat 
sehingga UKG di beberapa dae- 
rah sempat kacau. 

Syawal Gultom, Kepala Badan 


Pengembangan Sumber Daya 
Manusia Pendidikan dan Pen- 
minan Mutu Pendidikan Kem- 
kbud, mengatakan, pelaksana- 
an UKG online gelombang kedua 
ini dilakukan sesuai apan da- 
erah dan tempat uji kompetensi, 
termasuk kesiapan jaringan in- 
ternet. Daerah dapat mengatur 


jadwal ujian guru secara fleksibel 
antara 2 Oktober dan 2 Novem- 
ber 2012. 


139 mata pelajaran 
Tercatat 283.919 guru akan 
akan mengikuti UKG online ge- 
lombang kedua di 437 kabupa- 
ten/kota, Mereka akan ujian di 
1.649 tempat uji kompetensi. Ada 
1s 
untuk jenjang TK-SMA/SMK se- 
derajat. Guru mengerjakan 100 
soal, yang hasilnya akan segera 
terlihat 
Program UKG yang digelar 
Kemdikbud tahun ini difokuskan 
bagi guru-guru bersertifik: 
lain menguji guru ses 


tifikatnya, digelar juga ujian un- 
tuk memetakan kompetensi ke- 
pala sekolah dan pengawas. 

Unifah Rosyidi, Kepala Pusat 
Pengembangan Profesi Pendidik 
Kemdikbud, menyatakan, selain 
untuk pemetaan kompetensi gu- 
ru, pelaksanaan UKG ini seka- 
ligus untuk pemutakhiran data 
yang diisi guru sendiri. "Saat log 
in, guru sekaligus mengisi data 
sendiri tentang profilnya,” ujar 
Unifah. 

Terkait dengan soal UKG, lan- 
jutnya, memang belum semua 
tersedia. Kesulitan menyiapkan 
soal disebabkan tidak menemu- 
kan penulis soal yang tepat, khu- 
susnya untuk guru muatan lokal 


sejumlah bahasa daerah dan 
kompetensi di SMK yang sangat 


spesifik. "Nanti 15 Oktober sudah 
kami pastikan siap soalnya,” ka- 
tanya. 


Menurut Unifah, dari pantau- 
an pada pelaksanaan UKG online, 
para guru menyampaikan ke- 
inginan supaya mereka tidak hz 
nya diuji, tetapi juga mendapat 
pembinaan setelah UKG. 

Meskipun pelaksanaan UKG 
online gelombang kedua sudah 
dimulai, guru-guru SMK berser- 
tifikat di Bandung belum men- 
dapat panggilan. "Saya tidak tahu 
kapan jadwal UKG online” ujar 
Asep Tapip, Kepala SMKN 2 Ban- 
dung. (LN) 


REVISI KURIKULUM 


Guru Kesulitan Buat KTSP 


JAKARTA, KOMPAS — Per- 
ubahan kurikulum tidak berarti 
tanpa menyiapkan implementa- 
sinya, terutama di kalangan guru. 
Para guru merasa kebingungan 
menyongsong perubahan kuri- 
kulum baru yang diwacanakan 
pemerintah karena pembuatan 
Kurikulum Tingkat Satuan Pen- 
didikan yang diberlakukan sejak 
2006 tidak berjalan baik. 

s kurikulum  diubah- 
ubah, itu bisa tidak berdampak 
jika guru tidak pandai mener- 
jemahkannya dalam pembelajar- 
an di dalam kelas,” kata Itje Cho- 
dijah, pendidik dan pelatih guru, 
di Jakarta, Selasa (2/10). 


Menurut Itje, Kurikulum 
Tingkat Satuan — Pendidikan 
(KTSP) tidak bisa dikembangkan 


olah, Ini karena guru tidak 
atih menerjemahkan standar 
isi yang ditetapkan pemerintah 
menjadi KTSP sesuai kondisi dan 
kebutuhan di tiap sekolah. 


Turman, guru di salah satu 
SDN di ang, Banten, menga- 
takan, para guru butuh dibantu 
untuk bisa memahami kuriku- 
lum. Seharusnya hal ini bisa di- 
pelajari dalam kelompok kerja 
guru, tetapi kenyataannya tidak 
bet 


ana pelaksan: 
atau RPP masih sekadar untuk 
memenuhi administrasi doku- 
men,” kata Turman, "KTSP yang 
dibuat sekolah i 
dak berjalan,” 


Pola tak berubah 


Ttje menambahkan, meski ku- 
rikulum sering berubah, kenyata- 
annya pola mengajar guru di de- 
pan kelas tak banyak berubah. 

“Dari dulu sampai sekarang, 
guru masih dominan menggu- 
nakan cara mengajar menerang- 
kan. Mereka sangat mengandal- 
kan buku teks. Kelemahan inilah 


n pembela 


yang jadi celah penerbit buku 
mengedarkan lembar kerja sis- 
wa," ungkap Itje. 

Itje mengatakan, pelatihan ba- 

gi guru memang ng dilaku- 
kan, tetapi lebih pada sosialisasi 
atau konsep. "Padahal, guru bu- 
tuh contoh dan cara-cara 
diterapkan di 
nya. 
mid Hasan, Ketua Umum 
Himpunan Pengembang Kuriku- 
lum Indonesia, mengemukakan, 
pengembangan kurikulum harus 
dilakukan a total, mulai dari 
penyiapan dokumen hingga pe- 
nerapan di lapangan. Berda 
kan pengalaman, pemerintah se- 
ring kali sibuk mengubah ku- 
rikulum yang dianggap lebih ba- 
ik, teatpi melupakan pelaksanaan 
dan evaluasinya. "Para guru ha- 
rus diberdayakan secara serius 
agar mampu mengimplementa- 
n perubahan kurikulum ba- 
ru,” tutur Hamid. (ELN) 


TEROKA 


Kopi Media Sosial dan Kolonial 


Oleh MUNAWIR AZIZ 
ah kopi di Nusantara 
ak bisa dilepaskan dari 


K jarah kolonialisme. Ke- 


hadiran maskapai dagang VOC 
di tanah Jawa menjadi titik awal 
biji kopi sebagai komoditas per- 
kebunan utama, Di balik harum 
kopi, terselip kisah keringat dan 
darah penduduk negeri saat ker- 
ja paksa di bawah Herman 
Willem Daendels. 

Di beberapa daerah di Indo- 
nesia, biji kopi dan warung kopi 
menjadi satu kesatuan pemben- 
tuk ritus sosial. Pertemuan an- 
tarwarga di warung kopi mem- 
bentuk tradisi berupa jejaring 
komunikasi yang mengetengah- 
kan persamaan derajat hingga 
menjelaskan identitas komunal. 

Lepau di Aceh, warung (kopi) 
di pesisir Jawa, dan angkringan 
di Yogyakarta merupakan ruang 
publik. Orang-orang bebas ma- 
suk-keluar: membincang isu apa 
pun serta merespons pertanya- 
an dengan kritik atau humor. 


Kopi kolonial 

Kopi ditanam pada awal abad 
ke-18, Sebelum tahun 1808, per- 
kebunan kopi hanya di dataran 
Sunda. Di bawah pemerintahan 
Daendels, kopi menjadi komo- 
ditas perkebunan utama. Di dis- 
trik Sunda, tiap keluarga waj 
menanam 1000 pohon kopi. 

Di daerah ini ada tiga depot 
utama penyimpanan kopi dari 
para petani, yaitu di Buitenzorg 
(Bogor), Chikan, dan Karang- 
sambang. Dari Buitenzorg diba- 
wa ke Batavia (Jakarta) dengan 
kereta atau linkong, yaitu pe- 
rahu di Sungai Cidani. Dari Chi- 
kan, kopi dikirim dengan perahu 
lewat Sungai Citarum menuju 
laut Batavia. Dari Karangsam- 
bang dikirim lewat Cimanok ke 
Indramayu (Raffles, 2008:82-4). 

Raffles mencatat, keuntungan 
yang didapat Pemerintah Belan- 
da dari kopi Jawa adalah 
300.000 pikul atau senilai 4,5 
juta gulden dari keuntungan se- 
luruh komoditas pertanian se- 
nilai 10,7 juta gulden. Artinya, 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


hasil kebun kopi menyumbang 
hampir separuh dari keuntung- 
an bisnis perkebunan Belanda 
di Jawa. 

Kopi menjadi titian ekonomi 
orang-orang Eropa untuk ber- 
jaya di bisnis perkebunan dan 
komoditas rempah. Abad ke-18 
merupakan periode orang-orang 
Eropa tak lagi hanya bermaksud 
berdagang ketika keliling Nu- 
santara, tetapi juga menggarap 
lahan-lahan. 

Hasil kebun berupa kopi, nila, 
gula, teh, kopra, karet, temba- 
kau, dan minyak kelapa meru- 
pakan bahan penting bisnis 
VOC di pasar Eropa (Lombard, 
2008:68). Arus perdagangan ini 
tak hanya menjadikan kerja 
paksa makin keras, tetapi juga 
berdampak sibuknya arus trans- 
portasi di bandar-bandar pen- 
ting di Jawa, semisal Batavia, 
Semarang, Lasem, dan Gresik. 


Media sosial 


Kisah kopi bukan hanya frag- 
men tentang penindasan kolo- 


nial dan utang dagang VOC. Pa- 
da beberapa sejarah lokal Nu- 
santara, kopi komoditas penting 
penyangga media sosial di mana 
pergaulan dan keakraban ter- 
bentuk-terpelihara. Warung kopi 
jadi media berkumpul warga 
lintas agama, etnis, dan tradis 
Di Lasem, warung kopi mem- 
pertemukan or ng-orang Tiong- 


non-Muslim, Harum kopi La- 
sem tak hanya meluruhkan se- 
kat etnis dan tembok agama, 
tetapi juga mengingatkan kita 
pada heroisme Panji Margana, 
Kiai Baidlawi, dan Oei Ing Kiat 
pada Perang Kuning 1740-1743. 
Perang Kuning adalah perla- 
wanan orang Tionghoa, priayi 
Jawa, dan kiai di Lasem pas- 
catragedi Muara Angke di Ba- 
tavia. Perbincangan di warung 
kopi dibungkus humor pesisiran. 
di Lasem jadi modal utama me- 
rekatkan harmoni antarwarga. 
Warung-warung kopi menjadi 
simpul komunikasi efektif mem- 
bangun toleransi, seperti di La- 


sem. Namun, ketika membentur 
kepentingan pemodal, warung 
kopi dipadati nafsu kapital ke- 
timbang hasrat sosial. 

Tak ada guyon maton antar- 
pengunjung di warung kopi ce- 
pat saji modern, Tujuan/peran 
warung kopi sebagai media so- 
sial pun digeser, bahkan disub- 
stitusi oleh perannya sebagai 
penanda kelas, prestise, bahkan 
sukses kapital di baliknya. 

Maka, ketika kapital—dalam 
hal ini asing—memainkan peran 
berlebih, dalam arti hanya ber- 
kepentingan profit, dan antara 
lain menggusur peran serta po- 
sisi warung kopi tradisional, ia 
dapat dikatakan menjadi alat 
kolonialisme baru. 

Kondisi tragis itu harus di- 
terima lembaga sosial-informal, 
yang ratusan tahun memben- 
tengi tradisi dan perlawanan ku- 
at dalam sejarah negeri. 

MUNAWIR AZIZ 

Alumnus Center for Religious 
and Cross-Culture Studies, 
Pascasarjana UGM, Yogyakarta 


SME TOP HOTEL SCHOOL 


“A World Leader In Hotel Management “ 


Diploma, BA (Hons), MA, 
Postgraduate Diploma 
FREE SEMINAR Hospitality - Events - Culinary 
& INFO SHARING Salah Satu Sekolah Perhotelan 
Saturday, October 6, 2012 
03:00 pm 


Terbesar di Swiss 
itas Setara Hotel Bintang 
Shangri-La Hotel, 3rd Floor 


Internship bergaji min. Rp 
20juta/bln. dan bantuan 
penempatan kerja setetah lulus 


021 572 1018 - 2555 8501 
HOTLINE 7049 5555 


in : 22402306 | www.sekolahperhotelan.net 


Belajar & Tinggal dengan 
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 - Jakarta 


Limited Seat, Laki 


BEST EDUCATION SYSTEM 


Sudah 18 tahun Kursus Matematika Metode KUMON 
berkembang di Indonesia, dan terbukti sukses. 
Anda pun bisa menjadi bagian kesuksesan tersebut. 


Kumon adalah metode 
pendidikan dengan sistem 
belajar "perseorangan" yang 
telah berkembang di 47 negara 
Saat ini sudah berdiri lebih dari 
500 kelas Kumon di Indonesia 
dengan jumlah siswa mencapai 
100 ribu anak. 


KESEMPATAN MEMBUKA KURSUS METODE KUMON 
DI WILAYAH JABODETABEK 


Bila Anda seorang wanita usia 25-45 tahun, pendidikan minimal 
D3/Akademi, menyukai pendidikan dan berminat membuka Kursus 
Kumon, silahkan hadir pada Seminar Pengenalan Metode Kumon 
berikut ini 


Waktu : Selasa, 16 Oktobar 2012 Pukul 10:00 - 12:30 WIB 
Kamis, 18 Oktober 2012 Pukul 10:00 - 12:30 WIB 
PT KIE INDONESIA 

Piaza 89, lantai dasar 

Jin. HR. Rasuna Said Kav X-7 No. 6 

Jakarta 12940 


Tempat 


Pendaftaran dapat melalui telepon (021) 521 3851 
atau melalui website www.id.kumonglobal.com 


SEMINAR GRATIS, TEMPAT TERBATAS 


KUMON 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Pemanfaatan Energi Surya di Perkotaan 


'KOMPAS/WAWAN H PRAHOWO, 


Potensi energi terbarukan, dalam hal ini energi surya, mulai banyak dimanfaatkan di perkotaan. Energi surya, antara lain, digunakan 
untuk menerangi jalan tol dalam kota, seperti di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Senin (1/10). 


Pemasangan Label 
Transgenik Diperlukan 


Jika Perlu, Lakukan Kajian pada Semua Produk 


JAKARTA, KOMPAS — Keterbukaan dalam dunia 
konsumsi, di antaranya, menuntut pelabelan produk 
makanan, termasuk produk turunan dari produk 
rekayasa genetika. Pelabelan demi kejujuran juga 
disyaratkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 


tentang Pangan. 


"Intinya, yang harus didesak- 
kan adalah pendekatan keha- 
ti-hatian,” kata Ketua Aliansi De- 
sa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko 
di Jakarta, Selasa (2/10). Keha- 
ti-hatian juga ditegaskan pada 
Undang-Undang Nomor 32 Ta- 
hun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hi- 
dup serta Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2005 tentang 
Keamanan Hayati Produk Re- 
kayasa Genetika. 

Pada peraturan pemerintah itu 
secara jelas diungkapkan, pemo- 
hon diwajibkan melakukan uji 
keamanan lingkungan, keaman- 
an pangan, dan keamanan pakan 
di laboratorium. Kedua produk 
hukum itu, lanjut Tejo, memberi 
jaminan perdagangan pangan 
yang jujur dan bertanggung 
wab serta keterbukaan informasi 
pangan bagi konsumen. 


formasi di mana mi 
mengakses, Kalau produk itu 
aman-aman saja, pasti informa- 
sinya terbuka ke publik tentang 
proses bagaimana cara membuat 
produk transgenik,” ujarnya. 

Contoh jelas adalah tempe 
yang disebutkan aman-aman sa- 
ja. Padahal, UU No 82/2009 itu 
mewajibkan pemilahan antara 
produk yang mengandung bahan 
transgenik dan tidak. 

Di Amerika Serikat (AS), saat 
ini, sejumlah kalangan di Ca- 
lifornia mendesak adanya produk 
hukum yang mewajibkan pela- 
belan produk yang mengandung 
bahan transgenik. 

Peneliti tanaman transgenik 
pada Pusat Penelitian Biotekno- 
logi Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), Enny Sudar- 
monowati, mengatakan, produk 


transgenik yang diimpor ke In- 
donesia selama ini tak diberi la- 
bel. Untuk menjaga keamanan 
pangan, semestinya diberi label. 
"Produk transgenik impor dari 
AS, seperti kedelai, tidak diberi 
label karena mungkin dianggap 
aman dan sudah biasa dikon- 
sumsi,” kata Enny. 
iat ini, Indonesia mengimpor 
sekitar 60 persen dari 2 juta ton 
kekurangan suplai kedelai dari 
AS. "Impor dari AS sudah pasti 
kedelai transgenik,” ujar Tejo, 
Produk kedelai dalam negeri sen- 
diri hanya sekitar 700000 ton, 
sedangkan kebutuhan konsumsi 
Indonesia mencapai 2,7 juta ton. 


Tugas negara 


Pelabelan, menurut anggota 
Pengurus Harian Yayasan Lem- 
baga Konsumen Indonesia, Hus- 
na Zahir, diperlukan sebagai ben- 
tuk perlindungan terhadap warga 
negara, Itu penting karena ma- 
syarakat tidak memiliki kemam- 
puan melindungi diri sendiri dari 
keamanan pangan. 

"Melindungi masyarakat dari 
produk pangan berbahaya bagi 
kesehatan menjadi tugas negara,” 
kata Husna. Masyarakat, sebagai 
konsumen berhak memperoleh 


informasi yang benar tentang 
produk yang mereka konsumsi. 

"Keamanan pangan itu mut- 
lak. Tanpa diminta masyarakat, 
seharusnya pemerintah sudah 
melakukan uji keamanan pangan 
aktif," lanjutnya. 

Produk rekayasa genetika yang 
umumnya produk impor perlu 
wasan ketat negara. Peme- 
rintah perlu melakukan cek 
ulang terhadap dokumen impor 
yang masuk agar produk itu tak 
bercampur produk non-transge- 
nik lain. 

"Kalau perlu, lakukan peng- 
kajian terhadap semua produk 
yang masuk,” kata Husna. Ta 
mengaku tak tahu sejauh mana 
Kementerian Pertanian mewa- 
dibkan pelabelan yang memberi 
informasi tentang produk reka- 
yasa genetika. 

Menurut Enny, LIPI sebenar- 
nya juga sudah memproduksi 
produk transgenik untuk tanam- 
an singkong dan beberapa jenis 
tanaman kehutanan. Singkong 
transgenik diupayakan lebih ta- 
han terhadap kondisi kekeringan. 
Beberapa jenis tanaman kehu- 
tanan sebagai produk transgenik 
adalah sengon, akasia, dan cu- 
kaliptus, (ISW/NAW/IND) 


DAMPAK TEMBAKAU 


Jutaan Perokok Pasif Ikut Tanggung Risiko Kesehatan 


JAKARTA, KOMPAS — Juta- 
an perokok pasif ikut menang- 
gung risiko kesehatan akibat em- 
busan asap rokok orang lain. Di 
rumah tangga, setidaknya 62 juta 
perempuan bukan perokok beri- 
siko terkena penyakit karena pa- 
paran asap rokok orang lain. 
”Asap rokok sama bahayanya 
dika terhirup orang yang tak me- 
rokok. Perempuan dan anak yang 
sering terpapar asap rokok di 
rumah menanggung 0 besar 
terkena penyakit,” kata dokter 
spesialis paru dari Departemen 
Pulmonologi dan Ilmu Kedokter- 
an Respirasi Fakultas Kedokter- 
an Universitas Indonesia dan RS 
Persahabatan, Agus Dwi Susanto, 
dalam Seminar Nicotine Addi- 
ction 101: Rokok Dampak Medis, 
Tatalaksana dan Pencegahan di 
RS Ketergantungan Obat Jakarta, 


Selasa (2/10). 

Menurut Global Adult Tobacco 
Survey (GATS) 2011, jumlah pe- 
rokok laki-laki di Indonesia men- 
capai 67 persen atau tertinggi di 
dunia dan perokok perempuan 
2,7 persen. Prevalensi paparan 
yang dialami second hand smoke 
(perokok pasif) di rumah adalah 
71,7 persen (79,3 juta orang). 

Hakim Sorimuda Pohan 
Komisi Nasional Pengendalian 
Tembakau, yang juga dokter spe- 
sialis kandungan, mengatakan, 
asap rokok berdampak besar ter- 
hadap kesehatan perempuan, 
terutama perempuan hamil. "Pe- 
rempuan hamil yang terpapar 
asap rokok, elastisitas pembuluh 
darah menuju plasenta berku- 
rang, akibatnya berat badan lahir 
bayi rendah,” ujarnya. 

Batuk pada ibu juga meng- 


ganggu proses persalinan, Di 
samping itu, ada risiko cacat ba- 
waan pada anak, kematian bayi 
mendadak, kecenderungan anak 
menjadi perokok dini, dan kan- 
ker pada alat reproduksi. 

Paparan nikotin dalam jangka 
panjang, 10-15 tahun, mengubah 
sistem pembuluh darah dan sis- 
tem pernapasan. Pada perokok 
pasif, saluran nap: 
dan mudah terganggu. 

Agus menambahkan, di RS 
Persahabatan, perempuan pasien 
kanker paru bukan perokok bia- 
sanya hidup dekat dengan pero- 
kok. ”Bagi perokok, risikonya le- 
bih besar, ujarnya. 

Ketua Ikatan Dokter Indone- 
sia Prijo Sidipratomo menam- 
bahkan, tembakau adalah penye- 
bab kematian yang dapat dicegah. 
”Kematian prematur karena kon- 


sumsi tembakau terjadi rata-rata 
15 tahun sebelum umur harapan 
hidup tercapai,” katanya. 

Mengutip perhitungan Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Kesehatan, Prijo 
menuturkan, biaya medis 629.017 
kasus yang terkait penggunaan 
tembakau di Indonesia tahun 
2010 Rp 1,85 triliun. Kasus terka- 
it itu, misalnya, penyakit perna- 
pasan, gangguan jantung dan 
pembuluh darah, neoplasma/ 
kanker, dan gangguan perinatal. 

Hakim mengatakan, tiga cara 
dengan cakupan luas dan biaya 
rendah untuk melindungi ma- 
syarakat Indonesia adalah me- 
naikkan harga rokok, peringatan 
bergambar bahaya kesehatan da- 
ri rokok pada kemasan, dan 
memperbanyak kawasan dila- 
rang merokok. (INE) 


METEOROLOGI 


Dua Siklon Tropis Tumbuh Bersama 


JAKARTA, KOMPAS — Siklon 
tropis Gaemi dan Maliksi tum- 
buh hampir bersamaan di per- 
airan sebelah barat dan timur 
Filipina. Gaemi memberi dam- 
pak pada tingginya gelombang 
laut dan hujan di wilayah Vi- 
ctnam, Taiwan, serta China ba- 
gian selatan. Adapun Maliksi 
memberi dampak di sejumlah 
wilayah Indone 

”Siklon tropis Gaemi mulai 
tumbuh Senin, sedangkan M: 
si baru Selasa pagi,” kata Kepala 
Pusat Meteorologi Publik pada 
Badan Meteorologi, Klimatologi, 
dan Geofisika Mulyono Prabowo, 
Selasa (2/10), di Jakarta, 

Siklon Gaemi, kemarin, berada 
di koordinat 16,7 Lintang Utara 
dan 15, Bujur Timur, Maliksi di 
koordinat 20,3 Lintang Utara dan 
143,6 Bujur Timur, Maliksi me- 
nimbulkan hujan di Sulawesi B: 
rat, Maluku Utara bagian utara, 
Papua Barat bagian timur, serta 
Papua bagian utara dan tengah. 

Gelombang laut tinggi berpe- 
luang terjadi hingga 5 meter di 
perairan sebelah utara Papua. 


Gelombang sampai 8 meter ber- 
peluang terjadi di perairan Ke- 
pulauan Talaud, Laut Maluku ba- 
gian utara, perairan utara Hal- 
mahera, Laut Halmahera, dan 
Laut Seram bagian timur, 

Menurut Mulyono, sebagian 
Sumatera dan Jawa memasuki 
musim transisi dari kemarau me- 
nuju hujan. Di wilayah Jakarta 
dan sekitarnya, misalnya, terjadi 
hujan lokal dan sporadis. 

Siklon Maliksi menarik massa 
udara dari wilayah Indonesia, 
termasuk Sumatera dan Jawa 
yang masih dipengaruhi angin 
tenggara, Pembelokan angin bi- 
asanya menimbulkan penum- 
pukan awan hujan sehingga be- 
berapa wilayah di Sumatera dan 
Jawa banyak awan hujan. 

”Kedua siklon itu masih meng- 
alami pertumbuhan, Siklon G: 
mi berpeluang lebih cepat me- 
masuki daratan di Vietnam, Tai- 
wan, atau China selatan. Adapun 
Maliksi masih bertahan di per- 
airan Samudra Pasifik bagian ba- 
rat” kata Mulyono. 

Kecepatan angin maksimum 


dari siklon Gaemi berkisar 65 
kilometer per jam, sedangkan 
Maliksi 75 kilometer per jam. 
Mulyono menjelaskan, siklon 
tropis dipengaruhi naiknya tem- 
peratur muka laut akibat pema- 
nasan matahari, Padahal, mata- 
hari berada di selatan ekuator 
sejak 23 September 2012, 

Kepala Pusat Data, Informasi, 
dan Humas pada Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Sutopo 
Purwo Nugroho mengatakan, 
berdasarkan data selama 56 ta- 
hun, siklon tropis di utara ekua- 
tor paling banyak terjadi pada 
Agustus (20 persen), September 
(18 persen), Juli (15 persen), dan 
Oktober (15 persen). Di selatan 
ekuator paling banyak pada Peb- 
ruari (28 persen), Maret (22 per- 
sen), Januari (21 persen), De- 
sember (14 persen), dan April (1 
persen). 
iklon tropis tidak pernah 
terbentuk di wilayah Indone 
Tetapi, siklon tropis berimbas p: 
da cuaca buruk di sejumlah wi- 
layah Indonesia,” ujar Sutopo. 

(NAW) 


PENGELOLAAN HUTAN 


Tekan Kerusakan dengan 120 KPH 


JAKARTA, KOMPAS — Pada 
tahun 2014, pemerintah menar- 
getkan pembentukan 120 kesi 
tuan pengelolaan hutan yang me- 
ngelola kawasan hutan hingga 
tingkat tapak atau terkecil, Hal 
ini diharapkan memperkecil 
konflik pemanfaatan hutan, de- 
gradasi kawasan, dan mening- 
katkan pengawasan pemakaian 
izin-izin kehutanan. 

Target ini kurang dari seper- 
tiga dari total 440 KPIT yang 
dibutuhkan untuk mengelola wi- 
layah hutan Indonesia seluas 130 
juta hektar, Sesuai ketentuan, 
pembentukan KPH untuk ka- 
wasan lindung dan produksi me- 
rupakan wewenang pemerintah 
provinsi. Sementara KPH kawas- 
an konservasi menjadi wewe- 
nang pemerintah pusat. 

"Sampai sekarang, perekrutan 
tenaga di KPH berada di pusat. 
Ini karena provinsi hanya mau 
pemanfaatan yang mendatang- 
kan pendapatan, Padahal, diper- 
lukan pengelolaan yang bertang- 
gung jawab atas perencanaan, 


perlindungan, dan rehabilitasi 
atas pemanfaatan hutan,” kata 
Agus Justianto, Kepala Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Ke- 
menterian Kehutanan, Selasa 
(2/10), di Jakarta. 

Meski direkrut pemerintah 
pusat, pada masa mendatang, 
lanjut Agus, KPIT di kawasan 
lindung dan produksi akan di- 
serahkan ke pemerintah daerah. 

Terkait pembentukan KPH, 
Kementerian Kehutanan hingga 
Agustus 2011 telah mengeluarkan 
23 keputusan Menteri Kehutan- 
an (kepmenhut) tentang pene- 
tapan wilayah KPH provinsi pada 
28 provinsi yang meliputi 414 
unit, Luasannya 579 juta hektar, 

Selain itu, ada 41 kepmenhut 
tentang penetapan KPH model 
seluas 49 juta hektar di 25 pro- 
vinsi. Untuk kawasan konservasi 
telah ditetapkan 20 kepmenhut 
pada luasan 2,07 juta hektar di 20 
taman nasional. 

Menurut Agus, tiap KPH ber- 
anggotakan sekitar 30 orang. Di 
lapangan, baru 60 KPFI terben- 


tuk. "Kami kesulitan mendapat 
tenaga kehutanan terlatih untuk 
berada di KPH,” ujarnya. 


Partisipasi warga 

Secara terpisah, Christian Pur- 
ba dari Forest Watch menga- 
takan, KPH harus mampu me- 
nyelesaikan permasalahan tenu- 
rial di tingkat tapak, seperti tum- 
pang tindih izin dan kepastian 
bak kelola. Selain itu, KPH juga 
harus bertanggung jawab atas ke- 
bakaran hutan/gambut yang 
menjadi area kewenangannya 
Partisipasi masyarakat harus 
dilibatkan KPH, mulai dari pe- 
rencanaan hingga pengawasan,” 
ungkapnya. 

Menurut Purba, KPH juga ha- 
rus mampu memfasilitasi akses 
kepada masyarakat sekitar hutan 
untuk pengelolaan hutan. Dicon- 
tohkan pemberian izin hutan ke- 
masyarakatan yang memboleh- 
kan warga memasuki hutan lin- 
dung/produksi (bukan hutan 
konservasi) mengambil berbagai 
hasil hutan nonkayu. (ICH) 


KONTRASEPSI JANGKA PANJANG 


Jumlah Pengguna Masih Rendah 


SEMARANG, KOMPAS — 
Pengguna metode kontrasepsi 
jangka panjang di Jawa Tengah 
baru 26 persen dari akseptor Ke- 
luarga Berencana. Kondisi ini 
akibat masih banyaknya anggap- 


an memasang kontrasepsi jangka 
panjang lebih sulit. Di sisi lain, 
tenaga — penyuluh — Keluarga 
Berencana terbatas. 

Kepala — Bidang — Keluarga 
Berencana — dan — Kesehatan 


Reproduksi Badan Koordi 
Keluarga Berencana Nasi 
(BKKBN) Jateng Erna Sulisi 
wati, Selasa (2/10), di Kabupaten 
Semarang, mengatakan, lebih ba- 
nyak pasangan memilih meng- 
gunakan alat kontrasepsi jangka 
pendek, seperti suntik. Jumlah- 
nya mencapai 56 persen. 

Erna menyebutkan, dari 67 
juta pasangan usia subur di Ja 
teng, 80 persen (54 juta) pa- 
sangan menjadi akseptor KB. 
Angka itu tergolong cukup baik. 

”Kini, fokus kami adalah ak- 
septor yang menggunakan kon- 
trasepsi jangka panjang, seperti 
kontrasepsi mantap (sterilisasi), 
TUD (intrauterine device), dan im- 
plan. Ini masih perlu sosialis: 


5 


Untuk menjangkau 
daerah-daerah yang 
selama ini tidak 
terlayani, 35 mobil unit 
pelayanan KB tersebar 
di 35 kabupaten/kota 
di Jawa Tengah. 


papar Erna dalam rangkaian 
peringatan Hari Ulang Tahun 
Ke-67 TNI Kodam TV/Dipone- 
goro di Batalyon Kavaleri 2 Am- 
barawa. 

Di sisi lain, tenaga penyuluh 
lapangan KB di Jateng masih 
terbatas, yaitu 2.500 orang. Ide- 
alnya satu penyuluh menangani 


satu sampai dua desa. Jumlah 
desa di Jateng lebih dari 8.000 
desa sehingga jumlah penyuluh 
masih sangat kurang. 

Untuk menyiasati hal itu, 
BKKBN Jateng mengadakan pe- 
latihan-pelatihan untuk bidan 
dan dokter. Sejauh ini sudah ada 
6254 bidan dan 1.825 dokter 
yang mengikuti pelatil 
pemasangan kontrase 
panjang, termasuk kontrasepsi 
mantap. 

Selain itu, untuk menjangkau 
daerah-daerah yang selama ini 
tidak terlayani, 35 mobil unit 
pelayanan KB tersebar di 35 ka- 
bupaten/kota di Jateng, ditam- 
bah dua mobil dari provinsi yang 
berkeliling ke kabupaten/kota. 

BKKBN juga bekerja sama de- 
ngan TNI dalam menyc 
sikan program KB. Kepala Staf 
Kodam IV/Diponegoro Brigadir 
Jenderal Agus Kriswanto menye- 
butkan, TNI juga memiliki peran 
dalam sosial dan budaya, salah 
satunya membantu program KB. 

UT) 


Why is efficiency important for you? 


The more efficient your IT infrastructure, the less it will cost you. 


Fujitsu provides end to end solutions to improve efficiency and reduce cost 


With Fujitsu PRIMEOUEST 1800E2 : 


1, Minimizes downtime with fully redundant and hot replaceable system 

2. The CPUs and Memory's failure protection with multi-level data protection mechanism 
3. Maximize uptime by self-healing mechanism for system interface 
4, Cables-les design removes cable fault and human cabling errors 
5. Reduce server operation & administration cost 


Facts and Figures: 


« Up to 8x Intel Xeon E7 CPU & 80 cores / Max. 2TB DDR3 Memory 
" Up to 4 Hardware Partitioning, Flexible Partitioning with Flexible 1/0 and Reserved System Board 

« Onboard 16x GbE and Bx USB Posts, extendable to 16x PCle 2.0 and up to 40 with PCI Boxes 

- OS Supports: Windows Server 2008/2008R2, Red Hat Enterprise Linux 5 and 6, VMwate vSphere 4 and 5 
« Virtualization Support: VMware VSphere, Microsoft Hyper-V, Red Hat Enterprise Linux 6 (KVM) 


For more information please contact : 
@ 021 - 5293112 WM info@id.fujitsu.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PRIMEOUEST 


-SSEREMONIA — 


PT Indonesia Power Raih Penghargaan 
dalam Ajang GKPM Award 2012 


Awards 2012 


Direktur Utama PT Indonesia Power Djoko 
menerima piagam penghargaan 
Kesejahteraan 
Rakyat Republik Indonesia Indroyono Soesilo 


Hastowo 


Platinum dari Kementerian 


pada ajang GKPM Award 2012 


T Indonesia 
Power (IP) 
kembali 


menerima penghar- 
gaan dari Menteri 
Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat 
Republik Indonesia 
HR Agung Laksono 
padaajang Gelar 
Karya Pemberdayaan 
Masyarakat (GKPM) 
Award 2012 di Jakarta 
(28/9). PT IP men- 
dapat penghargaan 
Platinum untuk kate- 
gori MDGs Tujuan-3, 
penghargaan Terbaik-1 


untuk kategori tingkat manajemen (Luthfi Hani), penghargaan 
Gold untuk MDGs Tujuan-5, Terbaik 2 tingkat lapangan 

(M Syuhada), Silver untuk kategori MDGs, dan Terbaik 8 untuk 
tingkat pelaku mitra perusahaan (dr Langgeng). '/GPW) 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


ILMU PENGETAHUAN & TEKNOLOGI 


KILAS IPTEK 


Fitoplankton Bisa Lari dari Predator 
Sejenis fitoplankton, tumbuhan kecil yang hidup di perairan 
laut, Heterosigma akashiwo, mampu bergerak menjauhi pre- 
. Per skopik ini ditemukan Susanne 
utan dari Univesitas Rhode 
Island. "Studi awal menunjukkan, fitoplankton dapat mengen- 
dalikan pergerakannya di perairan dan bergerak menuju cahaya 
isi, Kami menemukan fitoplankton bisa merespo: 
keberadaan predator dengan berenang menjauhi. Tidak ada 
tumbuhan lain yang melakukan,” katanya dalam Livescience, 
Jumat (28/9). Dalam percobaan di laboratorium, Menden- 
Deuer dan tim meneliti sekelompok H akashiwo dalam wadah 
berisi zooplankton yang merupakan predatornya. H akashiwo 
ternyata menjauhi predator: "Fitoplankton mampu merasakan 
aroma kimia dari pre nya, Pada uji itu diketahui, 
fitoplankton tak memiliki tempat bersembunyi. Mereka akan 
dimakan predator. Namun, jika mampu melarikan diri dan 
aman, jumlahnya bisa meningkat dua kali lipat dalam dua hari, 
Hal ini diduga menjadi faktor terjadinya kelimpahan alga. 


Robot Pelukis 


Anp/arat pmsssi 


”Associate professor” Seiichiro Katsura dari Universitas 
Keio, Jepang, memperagakan sebuah robot (kanan) yang dapat 
meniru sapuan kuas peluki: atau Ali i, di pameran 
dagang elektronik terbesa an teknologi 
terkini (Ceatec) di Chiba, pinggiran Tokyo, Selasa (2/10). Tiruan 
sempurna d seniman yang telah meninggal, seperti 
Monet dan Picasso, sangat mungkin didapatkan. Namun, 
robot tetap memerlukan contoh untuk ditiru tekanan sa 


uan 


kuasnya. 


MOBIL LISTRIK 


Dipantau dengan “Smartphone” 


Pada mobil yang dinamai e@4 Toyota 
mengombinasikan teknologi mobil listrik dengan 
teknologi informatika. Energinya dapat dipantau 


dengan “smartphone” 


alias telepon seluler pintar. 


Mobil ini siap dipasarkan secara terbatas mulai 
Desember 2012 di Jepang dan Amerika Serikat, 


Oleh NAWA TUNGGAL 


eknologi terbaru ini ma- 
| sih tergolong mahal. 

Penggunaan teknologi 
transportasi ramah lingkungan 
seharusnya mendapat insentif 
dari tiap pemerintah,” kata Vice 
Chairman of the Board Toyota 
Motor Corporation Takeshi 
Uchimayada dalam konferensi 
pers, Senin (24/9), di Tokyo, Je- 
pang. 

Wartawan lokal dan dari 
sejumlah negara yang diundang 
mendapat kesempatan untuk 
tes mengendarai mobil e@, Ke- 
tika mesin menyala, tetap saja 
hening. Hanya kedip lampu in- 
dikator mesin menjadi tanda 
mesin mobil sudah hidup. 

Setelah memindahkan trans- 
misi netral ke transmisi berjalan 
dan menginjak pedal g 
benar-benar tera: 
mobil itu. Tanpa 
melaju. Toyota akan mema 
kan mobil tersebut dengan har- 
ga 36 juta yen (sekitar Rp 440 
juta). 

Uchimayada diker 
tahun 1990-an memimpin re 
yasa penggunaan sumber energi 
alternatif untuk kendaraan To- 
dilah beberapa tipe yang 


diberi nama Prius dengan 
menggunakan sumber energi 


dan bahan bakar bensin. 

Mobil e@ dirancang sebagai 
mobil kota (city car ) yang ram- 
ping dengan empat kursi pe- 
numpang. Mobil itu « 
menggunakan bahan b: 
trik meskipun e() merupal 
pengembangan city car i(9 se- 
belumnya yang menggunakan 
bahan bakar bensin, 


Isi listrik 

Telepon seluler (ponsel) pin- 
tar untuk memantau cadangan 
energi mobil listrik e9 meru- 
pakan pengembangan yang pen- 
ting Namun, peningkatan tek- 
nologi pengisian energi listrik- 
nya juga tidak kalah penting. 
Untuk memenuhi 80 persen 
kapasitas energinya hanya di- 
perlukan waktu 15 menit. 

Shamoto Sumikazu sebagai 
General Manager Proyek Mobil 
Listrik Toyota menjelaskan, ke- 
mampuan mengisi listrik 15 me- 
nit itu menggunakan aliran lis 
trik DC rapid charging. 
normal, aliran listrik rumah 
tangga umumnya menggunakan 
kisaran AC 110 volt dan 220 
volt. 

Saat menggunakan listrik AC 
100 volt, waktu pengis 
(charging) yang dibutuhkan ada- 
lah delapan jam. Adapun de- 
ngan. listrik AC 200 volt, waktu 
peng n hanya tiga jam. 

Pemantauan cadangan energi 
dengan ponsel pintar 
menunjang penggunaan jeni 
mobil ini. Kapasitas baterai pe- 
nuh hanya mampu menempuh 
jarak maksimum 100 kilometer, 
dikan mobil e@ tidak un- 
jarak jauh, 

Motor penggerak yang digu- 
nakan pada mesin mobil eg 
membutuhkan daya 47 kilowatt. 
stika uji mengendarai mobil 
idak terasa bedanya dengan 
il sejenis lain yang berba 
bensin, Toyota meng- 
klaim mobil tersebut bisa dipa- 
su sampai kecepatan maksimum 
125 kilometer per jam. 


a 


SPESIFIKASI MOBIL 
Panjang/Iebar/tinggi (mm) 


3.115/1.860/1.535 
Jarak sumbu roda (mm): 2.000 


11475/1.460 
4d 
4 


Trek depan dan belakang (mm) 
Radius putar (m) 

Penumpan 

Sistem geral 

Berat kendaraan (kg) 

Bai 

Konsumsi tenaga listril 

Jarak tempuh sekali 

Kecepatan maksimum. 

Tipe motor 


Roda depan 


125 km/jam 
Magnet permanen 


FOTOJFOTO KOMPAS/NAWA TUNGGAH 


3,115 meter, lebar 1,68 meter, 
dan tinggi 1,535 meter itu terasa 
stabil ketika dicoba dengan ke- 
cepatan di atas 60 kilometer per 
jam, Baterai litium-ion yang di 
gunakan pun kompak, tidak m 
menuhi ruang. K: as baterai 
ini 12 kilowatt j 
Hasil uji konsumsi listrik 
n hal konsumsi 


per kilometer. Ini term 
ling irit konsumsi 1 
jenis kendaraan di dunia. De- 
ngan 100 persen cadangan lis- 
trik tersimpan dalam batera 
mobil cg bisa menempuh per- 
jalanan normal dan bidang datar 
hingga 100 kilometer, 


Masih fokus di hibrid 


Uchimayada me 
mobil listrik digu 


terbatas untuk satu wilayah per- 
kotaan. Pengembangan mobil 


47 KW 

163 N-m 
2I1SN 
12 kWh 


Tenaga maksimum 
Torsi maksimum 
Total tegangai 
Kapasitas baterai 
Lama pengisian normal 
200 volt, AC: 
Lama pengisian normal 
100 volt, AC: 
Lama pengisian 
cepat DC: 


3jam 
8jam 


80 persen, 
sekitar 15 menit 
Harga: 3,6 juta yen 


Sumber: Toyota 


DIcKY 


lingkungan memberikan insentif 
bagi konsumennya,” ujarnya. 
Menurut Uchimayada, masih 
ada peluang meningkatkan efi- 
iensi penggunaan bahan bakar 
fosil untuk berbagai jenis ken- 


(panas) dari hasil daraan. Misalnya, masih ada 
energi kalor (panas) dari hi 


pembakaran yang pembakaran yang belum dimai 
belum dimanfaatkan —f: bagai energi altern 
sebagai energi in itu, inovasi mesin ber 
alternatif. 


3 


Masih ada energi kalor 


miliki peluang untuk ditingkat- 

iensinya. Energi kinetik 

roda yang berputar) 
sih memungkinkan diolah 


ditekankan. Hingga tahun 2015, 
Toyota menargetkan 21 model 
mobil hibrid dipasarkan di ting- 
kat internasional. 

"Di Indonesia, saya melihat 
yang lebih diminati adalah To- 
yota Kijang. Untuk penggunaan 
jenis hibrid akan jauh lebih ma- 
hal, Diharapkan pemerintah 


lebih optimal sebagai sumber 
gerak yang menghasilkan list 
Pemerintah Indonesia yang 
ru-baru ini mengampanyekan 
produk mobil listrik bisa mem- 
pelajari betapa tidak mudah 
membuat lompatan menuju 
penggunaan mobil listrik. Peng- 
gunaan metode hibrid untuk sa- 


k. 


Mobil eg dengan panjang 


yang berkomitmen terhadap at ini lebih re 


KEANEKARAGAMAN HAYATI 


Pinang Temuan Baru Endemik Biak 


ukan di pedalaman hutan 
B Papua peneliti Charlie D 
Heatubun menemukan 
dua tumbuhan pinang jenis ba- 
ru, Pinang atau palem-paleman 
Adonidia maturbongsii dan 
Hydriastele bial itu diper- 
oleh di kebun masyarakat di ka- 
Biak, Papua. 
sik, kedua jenis flora 
lengan pinang pada 
umumnya (Areca catechu) yang 
digunakan sebagian orang Papua 
untuk menyirih. Di Papua, ter- 
utama daerah pe: mengu- 
nyah buah pinang dicampur bu- 
buk kapur dan buah sirih sangat 
jamak. Di tepian jalan hing 
sudut permukiman, buah pi- 
nang di atas lapak adalah pe- 
mandangan sehai 
jumlah penelitian menun- 
jukkan, ekstrak buah pinang 
punya khasiat kesehatan. Menu- 
rut penelitian Edy Meiyanto 
dan kawan-kawan pada Majalah 
Farmasi Indonesia 2008, aktivi- 
tas antiproliferatif (menghambat 
pembiakan) sel kanker payuda- 
ra. 

Charlie dan rekannya, Willi- 
am J Baker (peneliti Royal Bo- 
tanic Garden di Inggris), sudah 
mendaftarkan pada jurnal Inter- 
national Palm Society di Law- 
rance, Kansas, Amerika Serikat, 
yang terbit akhir September 
2012, Di jurnal itu juga dise- 
butkan, saat mengeksplorasi Su- 
piori di Pulau Numfor, barat la- 
ak, mereka menemukan 
(es pinang baru lain, 


hari. 


Heterospathe porcata. 
Temuan ini bukan pertama 
kalinya bagi Charlie, Setahun la- 
lu, ia memublika 


kan temuan 
baru, Areca ba- 
i, A dransfieldi 
A gurita, A mogeana, A trigin- 
ticollina, dan A riparia, dimuat 
dalam Journal Phytotaxa pada 
14 September 2011. 

Terkait temuannya di Biak 
dan Supiori, Charlie menga- 
takan, buah Adonidia matur- 
bongsii dapat dikonsumsi. Se- 
mentara ukuran pinang Hydri- 
astele biakensis dan Heterospa- 
the porcata terlalu kecil. Apalagi 
tempurung biji Heterospathe 
porcata juga terlalu kei 
diremukkan gigi manusia. 

”Untuk burung, biji Hetero: 
spathe porcata yang keras ada- 
lah ciri khas yang dimakan bu- 
rung sebagai agen penyebar je- 
nis palem ini,” ungkap pria yang 
juga Kepala Laboratorium Bio- 
logi Kehutanan dan Perlindung- 
an Hutan Fakultas Kehutanan 
Universitas Negeri Papua i 
di Manokwari, Papua Barat. 


Bunga pinang atau palem jenis baru, Adonidia maturbone 


Penemuan tiga jenis palem 
baru ini hasil kombinasi pene- 
litian lapangan, analisis karakter 
morfologi di herbarium, dan 
analisis filogenetika molekuler 
di laboratorium. Tujuan tahapan 
ini untuk menentukan taksono- 
mi atau sistematika tumbuhan. 
Selain itu, kepentingan pe- 
mahaman akan asal-usul dan 
sebaran tumbuh-tumbuhan di 
kawasan Malesia,” paparnya. 
Kawasan Malesia merupakan 
wilayah geografi tumbuhan dari 
perbatasan Thailand dan Malay- 
di sisi barat, melalui kepu- 
lauan Indonesia sampai ke kc 
pulauan Solomon di Pa 
sisi timur dan Filipina di se- 
belah utara, sampai perbatasan 
dengan Australia di sisi selatan. 
Analisis filogenetika, Hetero- 
spathe porcata jadi satu-satunya 
jenis di dalam marga palem He 
terospathe yang dijumpai di da- 
taran rendah pada pulau lepas 
pantai di tanah Papua. Berda- 
sarkan karakter morfologinya, 
jenis ini punya kekerabatan sa- 
ngat dekat dengan Heterospathe 
elegans (Papua Niugini) dan 
Heterospathe longipes (Fiji). 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


WILLIAM 3 BAKER 


akensis punya kekerabatan sa- 
ngat dekat dengan Hydriastele 
palauensis dari Pulau Palau di 

Samudra Pasifik, yang berjarak 
1000 km dari Pulau Biak. 

Menurut Charlie, fung 
logis pinang-pinangan 
pasti belum dipahami bena 
terutama di hutan alam. N: 
mun, seperti tumbuhan lain, 
tumbuhan ini berperan menyu- 
sun ekosistem hutan serta fung- 
si-fungsi lain bagi kesuburan 
dan kestabilan tanah dan air, 
serta menciptakan iklim mikro, 
Biji pinang juga sumber makan- 
an mamalia kuskus dan tikus 

Di Biak dan Supiori, di ba- 
tuan karang berongga dan la- 
pisan tanah tipis, palem-palem- 
an ini beradaptasi baik. 

Temuan ini menambah kaya 
jenis palem-paleman di dunia, 
mencapai 2.500 jenis. Dari jum- 
lah ini, 500 jenis di Indone 
Meski banyak, pinang jenis baru 
itu endemik Biak dan Supiori. 

Flora Papua amat melimpah 
dan belum tergali. Kini, dampak 
pembangunan mengancamnya. 

(CHWAN SUSANTO) 


Hasiri " WITA 


Travel Fair 


“2012 


0 5-7 Okt 12 


Jakarta : Plaza Indonesia, Lt. Dasar, Pintu Timur - Pk. 10.00 s/d 21.00 


» 5-7 Okt 12 


Semarang : Pentagon Mall - Pk. 10.00 s/d 21.00 


» 12-18 Nov 12 


Bandung : Paris Van Java, Resort Level - Pk. 10.00 s/d 21.00 


FINLAND ROVANIEMI & SANTA CLAU: 


SHOPPING DAN MALAM TAHUN BARU DI PARI 


«« HADIAH LANGSUNG :“-x 


a.l. Tiket Pesawat, Voucher Hotel dil 


S 4 PARIS 111 
IS Waw MN DISNEYSEA 


- Dapatkan sertifikat melewati Garis Kutub Utara (Artic Circie) Bertemu dengan 


ki SAARISELKA dengan IGLOO VILLAGE, menyaksikan 


LERY, ICE BAR, ICE CHAPEL, ICE RESTAURANT, 
: Mencoba DOGSLED 8 REINDEER SLEDGE 
Melihat kota Ur Dec23 


LEISURE HOLIDAY, 
LELSURE WEST BUROPE 4 STRASBOURG 2. 


HT AA 


et 26 Nov 03, 07, 10, 13, 21, 28 


LEISURE WEST EUROPE -- LONDON 


Oet 15,19, 25 Nov 21, 26, 30 


LEISURE TURKEY & DUBAI 


Oct 16, 19, 21, 25 Nov O4, 10, 14, 20, 25 


LEISURE USA WEST COAST -- PALM SPRING 101, 


"02130 
8 LEISURE TAIWAN -- FORMOSA 


07kr 
ABORIGINAL VILLAGE 
“Oct 14, 18, 22, 26 Nov 04, 10, “1190 


| EUROPE | INTLSUPERIOR FIRST,CUASS/ 


Aa laa merta 
JEWELS OF ROMANTIC EUROPE gw 10hr 
'0et25 Nov 09, 14,25 Dec 20,1.25,25 
ROMANTIC SWISS & GLACIER 3000 
Oct 25 Nov 0014 25D0c 212.25 24,25,26 
AMAZING FRANCE & MILAN 130 
'0e1 2 Mov 08:14, 2 Des 12 16,19, 20, 21,22,28,24, 25 
1dHr 
25 Des 05, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 


18/1647 
mur 2780 


12, 
“22090 


20,25 


10Hr 


WITA TOUR Woronlionnkd 


PT WIWATA DEWA TOUR A TRAVEL BERVET, 


To. 021-2812388 Gas 
8 Faant-asooso Nasa 


Satimon 


Kabeporan Bare Telp. (Z1) TAOHESI,72STYAY Fo. PADA 


Te (KR) K22YON, DANA Fa 
tp UBI) 5106489, 5092777 Fan 
Wp RABI) 7252 Fm P2SRNO, 63) 225 


« Pantai Okinawa yang indah 
rlum terbesar didun 
« Belanja di Factory Outlet 
“Oct 21, 26 Nov 10,14 Dec 20, 21, 2221 


FANTASTIC EUROPE « Termasuk LONDON) — 16Hr KOREA K-POP DANCING & SINGING 


Nov TI Des 02, 06, 15, 16,18, 20, 21, 22, 29, 24, 25 Mendapat Sertifikat Belajar menyanyi dan 


RUSIA SCANDINAVIA & FIORD ox z1 xov os Derdo Nov 10, 24 Doc 08, 22 


GI KOREA SARANGHAE | LOVE 


You 
Jumpa arti & mengunjungi tempat ihooting im 
CHINA HARBIN oec 22, 25 


You 
SHAOLIN TEMPLE & LI HUASHAN 


IANGHAI 
Ber O7. Pi Nov Ii 25 Deco, 
Oct 12, 20, 25 Nov: 


PROMO BENUTIFUL KOREN 
FASCINATING YUNNAN & SHANGRILA 


WELLO KITTY FLIGHT oct 22, 25 Nov 15 
Oct 14, 18, 21, 25, 30 Nov 06, 10, 15, 20, 25 


CHINA SILK ROAD 


Oct 14, 19, 20, 25, 31 Nov O7, 1,14, 20, 25,30 
CHINA SHANDONG, LIAONING & 
HUANGGUOSHU 


Oct 14, 17, 20, 25, 31 Nov O7, , 14, 20, 25, 30 


JAPAN & KOREA 


JAPAN SAPPORO 3Hr Hong Kong USD. 465 


AAN um, Superstar Tayo megganns | 
OC123 01 05:10,1414,2400x10015,20,712215,20.2,28 
KOREA TAIWAN « MELLO KITTY FLIGHT” tone — “elebrate Christmas & New saia 


15MP 


HTUIS4 


MUSTRALIA -- TANGALOOMA 
(Oct 20, 25 Nov 03, 10, Id, 24 Des 02, 09, 15, 20, 21,22, 23, 24 


MONO NEW ZEALAND -- FIORD O8Mr 


(Oct 20, 25 Nov 05, 10, 14, 24 Des 08, 12, 16,19, 21, 22, 25, 24 


2Hr Javana 


p Rp. 1.300.000,- 
2Hr Mesastila Weliness . 
3Hr Bali 


Dec 24 Dop: Dec 23630 


JAKARTA 
Par Bt (UR) SPWIPA Fax SIVAII9 el 


nyata sawo 
sasa 


tm 
Lonsax 


ba aa 8m 
GUA Kk 
17 fen TRINON 2 Fan 2101  UAMPUNG Mie Sejitura erni aer & awal Kap (0721) 4161 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


'KOMPAS/RINI KUSTIASIH 


Truk semen Tiga Roda Indocement sedang dievakuasi petugas di jalur pantai utara Jawa Barat, di 
Losari, Kabupaten Cirebon, Selasa (2/10). Truk itu pada Senin malam bertabrakan dengan bus Garuda 
Mas jurusan Sragen (Jawa Tengah)-Jakarta, Akibatnya, 42 penumpang menjadi korban. Dari jumlah itu, 


6 orang meninggal. 


Unsur Kesalahan 
Manusia Dominan 


Bus Bertabrakan dengan Truk, 6 Orang Tewas 


CIREBON, KOMPAS — Penyebab tabrakan antara 
bus Garuda Mas dan truk pengangkut semen, Selasa 
(2/10), belum diketahui. Polisi masih menyelidiki- 
nya. Namun, pihak kepolisian menduga, unsur 
kelalaian manusia dominan dalam tabrakan ini. 


Demikian diutarakan Kepala 
Kepolisian Resor Cirebon Ajun 
Komisaris Besar Hero H Bach- 
tiar, di Cirebon, Jawa Barat, Se- 
lasa. "Korban masih belum 
dimintai keterangan karena di- 
rawat di rumah sakit. Sopir truk 
meninggal, sementara sopir bus 
kritis,” ungkapnya. 

Bus Garuda Mas jurusan Sra- 
gen (Jawa Tengah)-Jakarta, Senin 
sekitar pukul 22.30, bertabrakan 
dengan truk semen Tiga Roda 
Indocement di Losari, Cirebon. 
Enam orang tewas dalam kejadian 
itu, terdiri dari lima penumpang 
bus dan pengemudi truk semen. 
i mata, menjelas- 
at kejadian, bus bernomor 
polisi B 7385 IZ itu berusaha 
menyalip bus lain. Ketika itu kon- 
disi penerangan jalan sangat mi- 
nim. Bus Garuda Mas pun me- 
nabrak bagian belakang bus itu. 


”Setelah menabrak, bus Ga- 
ruda Mas oleng dan menerabas 
pembatas jalan di lajur kanan,” 
kata Sopah, yang saat kejadian 
sedang duduk di beranda warung 
bersama kakaknya. Warung itu 
berada di depan lokasi kejadian. 

Tak berselang lama, bus yang 
melewati jalur itu dihantam truk 
semen berkecepatan tinggi dari 
arah berlawanan. Truk bernomor 
polisi HF 1938 AF itu dikemudikan 
Sunardi (37). Sopir truk, warga 
Sirebon, itu tewas di lokasi 
jadian. 

Tabrakan mengakibatkan ke- 
macetan di jalur pantai utara 
Cirebon, Evakuasi kedua kenda- 
raan naas itu baru selesai dilaku- 
kan pada Selasa sore. Upaya itu 
terkendala beratnya bobot muat- 
an truk yang mencapai 35 ton. 
Polisi harus mengerahkan tiga 
trailer untuk menarik truk st 


men itu. 


42 penumpang bus 

Korban tabrakan lainnya, seba- 
nyak 42 penumpang bus, dibawa 
ke Rumah Sakit Umum Daerah 
Waled, Cirebon. Dari jumlah itu, 
lima korban meninggal. Korban 
yang tewas adalah Joyo (30) dari 
Tegal, Sugiman (42) dari Boyolali, 
Bowo Santoso (27) dari Sragen, 
dan seorang perempuan yang be- 
lum dikenali identitasnya. Se- 
orang perempuan korban me- 
ninggal lainnya juga belum dike- 
tahui identitasnya. Jenazah kor- 
ban berada di Rumah Sakit Gu- 
nung Jati, Cirebon. 

Sebagian besar penumpang 
bus yang dirawat menderita luka 
parah. Sejumlah korban meng- 
aku tidak mengetahui kronologi 
kecelakaan itu. Umumnya me- 
reka tertidur di bus. "Tahu-tahu 
bus tabrakan. Kaki saya terjepit 
jok. Penumpang pun berteriak,” 
kata Sunaryo, penumpang bus 
asal Sragen. 

Sopir bus Garuda Mas, Nur 
Khamid, asal Kabupaten Kendal, 
Jawa Tengah, mengalami luka 
berat. (REK) 


Masyarakat Tidak Punya Pilihan Lain 


(Sambungan dari halaman 1) 


Penumpang lain, Ade (40), 
menambahkan, penumpang CL 
harus menunggu KA jurusan De- 
pok atau Bogor yang ke Jati: 
negara lebih dulu melintas di 
iun Duri. Penumpang yang 
ingin turun di iun Jakarta 
Kota harus turun di Stasiun 
Kampung Bandan, Kota Tua. Se- 
benarnya, ada kereta api khusus 
yang akan membawa penum- 
pang di Kampung Bandan ke 
Stasiun Jakarta Kota. Kereta 
khusus ini tiba sekitar setiap 10 
menit. Namun, demi mengejar 
waktu, banyak penumpang CL 
yang melanjutkan perjalanan de- 
ngan kendaraan umum lainnya 
menuju lokasi tujuan di sekitar 
kawasan Jakarta Kota. 

Selain masalah waktu tem- 
puh, Dany (25), penumpang la- 
in, mengeluhkan jumlah bangku 
yang hanya 30 di Stasiun Duri. 
"Bangku sebanyak itu jauh dari 
cukup bagi ratusan calon pe- 
numpang yang sudah menunggu 
di stasiun,” katanya. 

Tidak punya pilihan 
Keluhan dan kritik para ko- 
muter terhadap kualitas layanan 

CL makin menguat sejak Senin 
(10), hari pertama tarif CL na- 
ik. Namun, komunitas pengguna 
CL berupaya meredam emosi 
agar tidak sampai terpancing dan 
berujung rusuh. Baru di Rawa 
Buaya unjuk rasa terjadi. Itu pun: 
unjuk rasa damai. 

"Konsumen yang terkesan 
menerima saja atas kenaikan ta- 
rif ini bukan berarti tidak me- 


pribadi, bisa berjam-jam macet 
di jalan,” kata Yayat Supriyatna, 
pengguna CL yang juga peng- 
amat perkotaan. 


fikan kualitas layanan CL pa: 
kenaikan tarif, Yayat yang biasa 
membayar Rp 7000 dari Bogor 
menuju Cawang, Jakarta Timur, 
kini harus membayar Rp 9000 
sekali jalan. 

”Yang bagus announcer-nya 
saja. AC di dalam gerbong tidak 
dingin. Seperti biasanya terjadi 
pada hari Senin, jadwal keda- 
tangan dan keberangkatan KRL 
AC ini juga kacau," katanya. 

Namun, Indira (18), warga Ka- 
libata, Jakarta Selatan, menga- 
takan, ia tidak akan rutin lagi 
menggunakan CL setelah tarif- 
nya naik. "Kalau jadwal kuliah 
pas agak siang, kan tidak terlalu 
macet, mungkin bisa naik angkot 
saja. Naik angkot dua kali ganti 
paling mahal habis Rp 5000 se- 
kali jalan ke Depok,” ujarnya. 

Menurut Indira, meski lebih 
nyaman di CL, dengan tarif Rp 
8.000 sekali jalan, jika dikalikan 
dua untuk pergi-pulang selama 
30 hari, bisa membuat kantong- 
nya jebol. 

Di dalam gerbong CL yang 
cukup nyaman dengan segala 
kekurangannya, Yayat bisa me- 
lihat bagaimana KRL ekonomi 
bertarif Rp 2.000 per orang jauh 
dari manusiawi. KRL ekonomi 
ini melaju di rel yang sama de- 
ngan CL, tetapi penumpangnya 
berjubel seakan membuat ger- 
bong mau meledak, baik di atap 
maupun di pintu. 


bahwa kereta yang mereka tum- 
pangi dikelola PT Kereta Api In- 
donesia. Padahal, sudah cukup 
lama ada PT KAI Commuter Ja- 
bodetabek, anak perusahaan PT 
KAI, operator swasta yang mur- 
ni mengejar profit. Kesannya, 
PT KCJ hanya mengurus CL, 
sementara KRL ekonomi urusan 
PT KAI. 

KRL ekonomi terus dipaksa 
melayani begitu banyak penum- 
pang dengan subsidi pemerintah 
yang tidak sepenuhnya bisa me- 
nutup biaya operasional sehari- 
hari. Akibatnya, KRL ekonomi 
makin tak terurus. "Padahal, 
meskipun hanya membayar Rp 
2000, pengguna KRL, ekonomi 
adalah sesama warga dan juga 
pembayar pajak yang harus di- 
layani sebaik-baiknya oleh pe- 
merintah," kata Yayat, 

Dengan melihat ketidakber- 
imbangan antara KRL AC dan 
ekonomi itu, Darmaningtyas, 
Direktur Institut Studi Trans- 
portasi, berharap adanya peran 
pemerintah. "Pemerintah bisa 
mendorong dengan memenuhi 
kebutuhan PT KAI untuk bisa 
mewujudkan layanan berkuali- 
tas bagi semua pihak,” katanya. 

Bagaimana caranya? Darma- 
ningtyas berupaya mendorong 
agar ada subsidi bagi CL. Selain 
itu, baik Darmaningtyas mau- 
pun Yayat setuju jika ada satu 
standar layanan KRI, tetapi ta- 
rif bisa berbeda-beda berdas 
kan jauh dekat tujuan. Sistem 
itu lebih bisa diterima masya- 
rakat. Selain itu, tanpa perbe- 
daan fasilitas di dalam gerbong 
juga berarti menghargai setiap 


Umpan Balik dan Ulah Manusia 


"Konsep sentral filsafat ekologi adalah 'Dunia se- 
bagai Suaka". Pandangan baru ini menekankan ke- 
unikan, nilai tinggi, dan kesucian alam kita." 


kibat ulah manusia yang mengaki- 

kan peningkatan gas rumah kaca, 
L Ai bumi terjebak pada situasi "tak 
bisa kembali” 

Model yang dibuat oleh Panel Antar-pe- 
merintah tentang Perubahan Iklim untuk 
memprediksi penipisan lapisan es di Arktik 
ternyata tidak memadai. Kecepatan peni- 
pisan dan peningkatan kinematika lapisan 
kurang diberi bobot cukup pada model yang 
dibuat. 

Model menjadi dasar bagi proyeksi kon- 
disi iklim pada masa depan. Model iklim 
merupakan representasi matematis sistem 
iklim (Climate Change 2007, The Physical 
Science Basis). 

Model-model tersebut berbasis pada hu- 
kum-hukum ilmu fisika, seperti hukum ke- 
kekalan massa, energi, dan momentum, 
yang disertai pengamatan yang kaya data, 
Model seperti ini valid, terutama untuk 
skala-skala besar di atas skala kontinental. 

Mengecek ketepatan pemodelan dilaku- 
kan dengan melakukan simulasi untuk 
siklus iklim yang sedang berlangsung. Se- 
mentara simulasi juga dilakukan dengan 
melakukan pengamatan-pengamatan pada 
daratan, permukaan yang tertutup es 
(cryosphere), atmosfer, dan laut. 

Model-model iklim demikian dinamis se- 
hingga sering kali harus dicoba membuat 
berbagai model lain. Model-model tersebut 
kemudian juga harus diuji lagi dengan ber- 
bagai pendekatan. 

Misalnya pengujian dengan mengguna- 
kan berbagai unsur yang memengaruhi 
iklim seperti arus laut, angin, radiasi ma- 
tahari, suhu atmosfer, juga memperban- 
dingkan iklim lintas waktu hingga 
rentang jutaan tahun. 

Sementara dalam interaksi nyata yang 
terjadi di alam, sistem iklim bukanlah se- 
buah sistem tertutup. Selain itu banyak ele- 
men di dalam sistem yang tidak bekerja 
atu arah”: suatu aksi atau kondisi akan 
berakhir sebagai sebuah dampak. 

Fenomena alam seperti banjir bekerja 
seperti itu: hujan deras menyebabkan air 
sungai meluap, dam atau bendungan jebol, 
dan terjadilah banjir. Proses alam tersebut 


LAPORAN IPTEK 


BRIGITTA ISWORO LAKSMI 


berujung pada banjir. 

Tinggallah manusia yang menjadi korban 
banjir berbenah lagi. Berbenah dengan mem- 
bangun dam yang lebih besar daya tampung- 
nya, menanam pohon di daerah tangkapan di 
hulu, atau meninggikan rumah. Banjir akan 
terjadi ketika volume air hujan lebih besar 
dari volume "penampung air”. 

Pemanasan global yang sekarang berlang- 
sung menunjukkan fenomena yang berbeda. 
Tak ada bandingannya sepanjang sejarah. 

Meneliti sedimen pada inti es hingga ju- 
taan tahun ke belakang dan menengok data 
arsip (iklim) lainnya, tak ada catatan yang 
menyebutkan terjadinya pemanasan atmos- 
fer yang secepat saat ini. Dalam sekitar 100 
tahun terakhir, suhu bumi meningkat ra- 
ta-rata 0,74 derajat celsius. 


Umpan balik positif 

Filsuf lingkungan Henryk Skolimowski 
menegaskan, segala narasi tentang ekologi 
mesti berpusat pada konsep "Dunia sebagai 
Suaka”-manusia adalah merupakan bagian 
dari alam dan menjadi bagian integral dari 
suatu proses panjang evolusi yang membawa 
alam raya pada kehidupan, kesadaran, dan 
pada sesuatu yang ilahi. 

Pemanasan global sebagai sebuah feno- 
mena alam yang bersifat antropogenik-ter- 
picu oleh aktivitas manusia-telah meluncur 
ke arah "posisi tanpa titik balik” (point af no 
return). 

Penyebabnya antara lain, banyaknya sub- 
sistem dari sistem iklim yang merupakan 
"umpan balik positif”, serta meningkatnya 
aktivitas pemanfaatan sumber daya bumi 
yang juga merupakan "umpan balik positif” 
bagi proses pemanasan global. Dengan ba- 
nyaknya proses yang merupakan "umpan ba- 
lik positiP” pada proses pemanasan global, 
manusia kini seakan tertatih menuju jurang 
kemusnahan. 

”Umpan balik positif” merupakan suatu 
proses di mana akibat menjadi faktor pe- 
nguat dari penyebab. Dalam perbendaharaan 
narasi iklim, merujuk Climate Change 2007, 


The Physical Science Basis, umpan balik ik- 
lim bermakna serupa dengan umpan balik 
positif. 

Contoh umpan balik positif tampak: ke- 
tika gas rumah kaca (GRK) meningkat ma- 
ka atmosfer semakin panas sehingga salju 
dan es mencair. 

Hilangnya es membuat permukaan laut 
makin gelap sehingga menyerap panas ma- 
tahari lebih banyak. Akibatnya, pemanasan 
bertambah-es mencair lebih banyak dan se- 
terusnya, Ini disebut sebagai "umpan balik 
es-albedo”. Dengan memasukkan faktor 
umpan balik ini, diperhitungkan naiknya 
suhu global menjadi 15-78 persen lebih 
tinggi dari yang terukur sekarang 

Umpan balik positif menjadikan proses 
tersebut bergulir terus dengan akibat yang 
terus membesar-semacam proses bola salju. 

Aktivitas manusia membuat lingkaran 
proses tersebut semakin buruk. Contoh ter- 
dekat, mencairnya lapisan es di Arktik yang 
telah membuat negara-negara utara meng- 
incar kawasan itu untuk berbagai aktivitas 
yang akan menginisiasi emisi GRK. Mereka 
ingin menambah jalur pelayaran guna 
memperpendek jalur yang sudah ada, serta 
menambah aktivitas pengeboran minyak 
dan gas lepas pantai. 

Fokus perhatian para ilmuwan sekarang 
adalah bagaimana membuat model yang bi- 
sa memprediksi seberapa kuat efek sistem 
iklim tersebut terhadap peningkatan pema- 
nasan global, Perhitungan masih serba tak 
pasti karena tingginya ketidakpastian dalam 
proses-proses dalam sistem iklim. 

Prediksi iklim di masa depan ditum- 
pukan pada kepiawaian para ilmuwan un- 
tuk menemukan model yang mampu me- 
masukkan faktor umpan balik positif ke 
dalam prediksi yang bertumpu pada ak- 
tivitas manusi: 

Padahal, aktivitas manusia adalah faktor 
yang demikian sulit dikuantifikasi ketika dia 
terus menunggangi "nafsu” yang menghen- 
s pembentukan "Dunia sebagai 


Koruptor, Musuh Bersama 


(Sambungan dari halaman 1) 


bertugas memberantas korupsi 
serta mengambil alih penyidikan 
dari aparat lain. 

Menurut Rektor Universitas 
Islam Negeri Syarif Hidayatullah 
Komaruddin Hidayat, upaya me- 
mereteli kewenangan KPK mela- 
lui revisi UU itu menggambarkan 
psikologis orang yang merasa ter- 
ancam oleh KPK. "Bisa juga so- 
lidaritas orang tersebut pada par- 
tainya yang terganggu karena 
KPK," kata Komaruddi' 

Selain itu juga ada arogansi 
kekuasaan dari DPR karena me- 
rasa DPR-lah yang melahirkan 
UU. "Saya khawatir untuk Pemilu 
2014 mendatang. Partai-partai 
sekarang ini sedang konsolidasi 
menjadi mesin uang yang sangat 
kencang untuk membiayai pe- 
milu yang mahal. Nah, uangnya 
dari mana? Hanya KPK yang bisa 
menjerat koruptor. Kalau KPK 
lemah, korupsi tidak akan ter- 
kontrol," ujar Komarudin. 

Karena itu, KPK tidak percaya 
niat DPR merevisi UU untuk 
memperkuat lembaga pembe- 
rantasan korupsi itu. Ketua KPK 
Abraham Samad, di Jakarta, Se- 
lasa, mengatakan, fakta sekarang 
DPR ramai-ramai berbalik me- 
molak upaya revisi UU KPK, se- 
mentara sebelumnya mereka jus- 
tru mendukung pengurangan ke- 


wenangan KPK, menjadi catatan 
tersendiri. Abraham tak percaya 
DPR punya niat tulus mendu- 
kung KPK. Menurut dia, mereka 
yang sebelumnya mendukung re- 
visi UU KPK dan sekarang ber- 
balik menolak hanya ingin me- 
narik simpati rakyat menjelang 
Pemilu 2014. 

Dalih DPR untuk merevitali- 
sasi KPK, ujar Wakil Ketua KPK 
Busyro Mugoddas, hanya per- 
nyataan untuk menarik simpati 
rakyat. Busyro juga tak percaya 
niat DPR memperkuat KPK. 
"Mereka paham, 2014 kan me- 
reka butuh dukungan. Kalau se- 
karang menggembosi KPK, me- 
reka juga berhitung," katanya. 

Menurut Busyro, KPK sama 
sekali tak memerlukan revisi UU. 
Ta mengatakan, sebenarnya DPR 
bisa menemukan marwah kon- 
stitusionalnya jika mereka mam- 
pu menganalisis manakah per- 
aturan yang sebetulnya mende- 
sak untuk direvisi. 

Meskipun sejumlah fraksi su- 
dah mendorong penghentian 
pembahasan draf RUU itu, Badan 
Legislasi DPR belum juga me- 
nentukan sikap. Hingga kini, ang- 
gota Baleg masih berbeda pan- 
dangan, Ketua Baleg DPR Ign: 
tius Mulyono menjelaskan, pim- 
pinan Baleg sudah meminta frak- 
fraksi agar memberikan pen- 
dapat terkait draf RUU KPK yang 


diajukan Komisi TI. "Artinya, 
tinggal melakukan pleno di Ba- 
leg,” katanya di Senayan, 

Ada beberapa pilihan yang bi- 
sa diambil, yakni penghentian 
pembahasan, pengembalian draf' 
RUU KPK oleh Baleg ke Komisi 
III, atau penarikan draf RUU dari 
Baleg oleh Komisi III. Namun, 
kemarin Baleg belum memutus- 
kan jadwal rapat pleno. Saat di- 
tanya jadwal rapat, Ketua Panitia 
Kerja RUU KPK di Baleg, A 
Dimyati Natakusuma, hanya me- 
ngatakan, dalam waktu dekat Ba- 
leg menggelar rapat panja. 

Pandangan anggota Baleg me- 
ngenai draf RUU KPK masih 
berbeda-beda, Mulyono, mis 
nya, mengusulkan agar Komisi 
III menarik draf RUU KPK un- 
tuk diperbaiki. 

Anggota Baleg dari 
PDI-P, Arif Wibowo, mengi 
kan agar Baleg dan pemerintah 
mencabut RUU KPK dari daftar 
Program Legislasi Nasional (Pro- 
legnas) 2012. RUU KPK juga di- 
usulkan tidak dimasukkan ke da- 
lam Prolegnas tahun 2013. 

Dimyati mengusulkan agar 
draf RUU KPK dikaji ulang di 
Baleg. Sebab, pasal-pasal dalam 
draf RUU KPK buatan Komisi III 
cenderung melemahkan KPK. 
Namun, politikus PPP itu juga 
tidak sependapat jika RUU KPK 
dihilangkan dari daftar Proleg- 


nas. Sebab, UU KPK masih perlu 
direvisi, tetapi untuk memper- 
kuat kewenangan KPK. 

Sekretaris Fraksi Partai Ama- 
nat Nasional Teguh Juwarno juga 
berpendapat RUU KPK tak perlu 
dicabut dari Prolegnas. Perubah- 
an UU KPK masih bisa dilakukan 
sepanjang perubahan itu bertu- 
juan untuk penguatan kewe- 
nangan. Meski demikian, Fraksi 
PAN mengusulkan agar pemba- 
hasan RUU KPK dihentikan. 

Anggota Komisi III DPR dari 
Fraksi PDI-P, Achmad Basarah, 

i atakan, sejum- 
lah fraksi yang kini menolak re- 
visi UU KPK perlu menelusuri 
munculnya sejumlah pasal "kon- 
troversial” yang kini ada dalam 
draf revisi UU KPK. Sebab, se- 
jumlah pasal "kontroversial" itu 
tidak pernah dibahas di rapat 
internal Komisi TIT yang dipim- 
pin Aziz Syamsuddin. 

Rakyat kini juga menunggu 
kehendak politik Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dalam ren- 
cana revisi UU KPK. Namun, 
Juru Bicara Kepresidenan Julian 
Aldrin Pasha membantah jika di- 
katakan posisi Presiden menye- 
tujui pelemahan KPK. Justru 
Presiden berharap KPK, kepoli- 
sian, dan kejaksaan diperkuat 
agar bisa bersinergi. 

(INA/BIL/NTA/LOK/ 
WHY/DIK/NWO) 


Pemerintah Terus Ajak Buruh Berdialog 


(Sambungan dari halaman 1) 


aturan baru ini. Pemerintah juga 
mewajibkan pengusaha penyalur 
atau pengguna jasa alih daya un- 
tuk lima jenis pekerjaan itu se- 
gera mengurus perizinan kepada 
gubernur dan bupati, 

Secara terpisah, Igbal meng- 
apresiasi kesediaan Menko Per- 
ekonomian berdialog dengan bu- 
ruh. Meski menolak menunda 
mogok, Igbal berkomitmen tetap 
berdialog. 

”Kami tak mau retorika. Kami 
ingin moratorium outsourcing 
seminggu setelah kesepakatan. 
Pemerintah harus membatalkan 
semua izin penyalur outsourcing 
yang ada sehingga hubungan ker- 


miliki tiga kelemahan. Kelemah- 
an-kelemahan itu adalah definisi 
"kegiatan pokok” belum diatur, 
ada pasal ambigu yang membuka 
peluang munculnya bisnis alih 
daya baru, dan tidak ada sanksi, 
Ketua Umum KSPSI Sjukur 
Sarto — mengatakan, anggota 
KSPSI, Yorrys Raweyai dan di 
nya, tidak ikut mogok. "Kami 
sudah menyampaikan pernyata- 
an sikap soal outsourcing dan 
upah layak kepada Menakertrans 
di depan 5.000 anggota pada 13 
September 2012,” ujar Sjukur. 
Ketua Asosiasi Pengusaha In- 
donesia Anton J Supit mengata- 
kan, pengusaha setuju dengan 
penertiban pengusaha jasa alih 
daya yang nakal. Menurut Anton, 


"Saat realisasi investasi baru 
meningkat dan lapangan kerja 
tercipta, outsourcing akan mati 
secara alamiah. Tugas pemerin- 
tah sekarang memperbaiki iklim 
investasi dengan tidak membuat 
aturan ketenagakerjaan populis 
yang menghambat investasi ba- 
ru? ujar Anton. 


Kemitraan 


Dwi Idawati, pengajar Sekolah 
Tinggi Manajemen PPM, menga- 
takan bahwa lebih banyak per- 
usahaan mengakali sistem alih 
daya untuk menekan biaya pro- 
duksi. Menurut Dwi, alih daya 
bisa diganti dengan kemitraan 
sehingga perusahaan menyewa. 
tenaga ahli dengan imbalan bagi 


kemarin, mengimbau buruh yang 
berunjuk rasa agar menjaga ke- 
tertiban, Unjuk rasa buruh Rabu 
ini diperkirakan terjadi di 12 pro- 
vinsi dan 37 kabupaten/kota serta 
melibatkan 745 perusahaan. 

"Kita berharap para pengun- 
juk rasa mematuhi aturan dan 
tidak boleh mengganggu keter- 
tiban umum,” katanya, 

Aparat kepolisian, khususnya 
di tingkat wilayah, lanjut Agus, 
siap memfasilitasi komunikasi 
antara buruh dan pihak perusa- 
haan. Dengan demikian, unjuk 
rasa sesuai keinginan bersama. 

Ia menambahkan, Polda Me- 
tro Jaya menyiapkan 15.000 per- 
sonel untuk melayani dan meng- 
amankan unjuk rasa buruh pada 


ngeluh, termasuk saya, Namun, ea penumpang sebagai sesama ja menjadi langsung dengan — tenaga alih daya menjadi pilihan hasil, bukan gaji. Rabu ini. Di wilayah Polda Metro 
kami bisa apa? Masyarakat tak lerasa miris pembayar pajak. pemberi kerja," lanjutnya. selama porsi pekerja informal Sementara itu, Kepala Bagian Jaya, ada 18 titik unjuk rasa. 
punya pilihan lain. Mau pakai Yayat merasa miris, sebagian (WINDORO ADI/ | Igbal menilai, draf peraturan masih mencapai 70,7 juta orang Penerangan Umum Polri Komisa- (HAM/FER/ETA/RAZ/ 
angkutan darat atau kendaraan —— besar pengguna KRL hanya tahu PINGKAN E DUNDU) | Menakertrans soal alih daya me- dari N2,8 juta pekerja. ris Besar Agus Rianto, di Jakarta, GRE/HEI/ARN) 
STAF REDAKSI: Bambang Sukartiono, Taufik Mihardja, S J. Osdat, Chris Pudjiastuti, Pleter P. Gero, Sri Fitrisia Martisasi, M. Suprihadi, Myrna Ratna M., Johnny T, Gunard!, Sri Hartati Samhadi, Banu Asteno, Mohamad Subhan, Try Harijana, P Tri Agung Kristanto, Yunas Santhani Aziz, Johanes Waskita Utara, Jimny S. 
Harianto, Bre Redana. Maria Hartiningsih, Hariadi Saptono, Simon Saragih, Abun Sanda, Yesayas Oktavianus, Julian Sirombing Agnes Aristlarini, Agus Hermaygan, Fandri Yuniarti, Ibrahirnsyah Rahman, Frz artong, Elly Roosita, Atika Walujani, Anton Sanjoyo , R. Adhi Kusummaputra, Rusdi Arnral, Agus Mulyadi, Tjahja 
Gunawan Direda, Kenedi Nurhan, Putu Fajar Arcana, Subur Tjahlona, Yovita Arika, Ida Setyorini, Nasrullah Nara, A. Maryoto, Jannes kudes Wawa, Nasru Alam Az1z, Imam Prihadiyoko, Adi Prinantya, Danu Kusworo, Sutta Dharmasaputra, Dahona Fitrianto, Gesit Ariyanto, Wisnu Nugraha, Maruli Tebing, Gunawan Setiadi, 


Dian Marsidi, Irwan Jullanto, Budiarto Shambazy, Mulyawan Karim, Yuni Ikawati, Rene L. Pattradjawane, Brigita Iswora Laksmi, AW Stbarkah, Soelastri, Ratih P Sigarsono, Pepih Nugraha, Arbain Rambey, Suhartono, Salorna Sirmanunakallt, £ Windora A T, Rakaryan Sukarjapttra, Eddy Hasby, AlIf chwan, Clara Wiresti, Korand Nicolasn LMS, Pascal 5. Bin 
Satlu, Ferry Santoso, Elok Dah Messwati, Jalce Tauris Santi, Buyung Wijaya Kusuma, Pinkan Elita Dundu, Edna Caraline Pattisina, Osa Triyatna, Agus Susanto, Lusiana Indriasari, Sidik Pramono, Nawa Tunggal, Susana Rita, Iwan Santosa, Susi Ivwaty, Marcellus Hemowa, Luki Aulia, , Iwan Setiyawan, Yulia Sapthiani, Dewi Indriastuti, Maria Susy Berindra A, 
Kur Hidayati, Wisnu Dewabrata, Antonius Tomy Trinugroho, Amir Sadikin, Evy Rachmawati, Indira Permanasari S., Gatot Widakdo, Budi Suwarna, Lasti Kurnia, M. Yuniadhi Agung, Hamzirwan, Prasetyo Eko P, Samsul Hadi, Harmas Effendi Prahowo, Ester Lince Napitunulu, M. Fajar Marta, Sarie Febriane, Dwi As Setyaningsih, Affan Adenensi Riza Fathoni, 
Saptawalyono, Anita Yossihara, Andy Riza Hidayat, Khaerudin, Em lus Caesar Alexey, Ahmad Art, Nat Triana, Brigita Maria Lukita, Haryo Damardono, |iham Khoi, M. Zald Wahyudi, Helena Fransisca Nababan, Raditya Halabumi Jayakarna, Fransisca Rormana Nihik, Ambroslus Harto, Demitrius Wisnu Midlantora, Aryo Wisanagepi Genthohg, € 
o.P, Eny Printiyani, R. Benny. Dwi Kaestanto, Madina Nusrat, Mahdi Muhammad, Lucky Pransiska, Priyombado, Heru Sri Kumoro, Totok Wijayanto, Agnes Rita Sulistyawati, Agung Setyahadi, Wisnu Aji Dewabrata, Iehwan Susanto, Fx. Laksana Agung Saputra, Nina Susilo, CAIRO: Mustafa Abdurahrnan, BANDUNG: Dedi Muhtadi, SEMARANG: Sanya 
Hellen Sinombor, Winarto Herusansana, TEGAL: Siwi Nurbiajanti, SOLO: Srl Rejeki, YOGYAKARTA: Tharnas Pudjo Widijanto, MAGELANG: Regina Rukmerini, SURABAYA: Agnes Swetta Pandia, LAMONGAN: Adi Sucipto, MOJOKERTO: Abdul Lathif, PROBOLINGGO: Dahlia Irawati, MALANG: Dedy Wisnu Pribadi, MADIUN: Runik Sri Astuti, JEMBER: Svamsul Hadi, 
BANYUWANGI: Siwl Yunita Cahyaningrim, DENPASAR: Cokarda Yudistira, Ayu Sulistyowati, MATARAM: Khaerul Anwar, ENDE: Samuel Oktora, KUPANG: Frans Sarong, Karnelis Kewa Ama, MANADO: Jean Rizal Layuck, PALU: Reny Sri Ayu, MAKASSAR: Aswin Rizal Haraha, JAYAPURA: 8, Josie Susila Hardianta, MERAUKE: Erwin Edhi Prasetya, AMBON: 
Antonlus Ponco Anggoro, MEDAN: Aufrida Wisni Warastri, M. Hilmi Fala, BANDA ACEH: Mohamad Burhanutin, PEKANBARU: Syahnan Rangkuti, BATAM: Kris Razianto Mata, PADANG: Ingki Rinaldi, JAMBI: Irma Tambunan, BANDARLAMPUNG: Yulvianus Harjono, BANJARMASIN: Defri Werdiono, PALANGKARAYA: Dwi Bayu Radius, BALIKPAPAN: Lukas Adi 
Prasetya, PONTIANAK: Agustinus Handoko 

GM LITBANG: F. Harianto Santoso MANAJER DIKLAT: Tony D. Widiastano 


KANTOR REDAKSI: J, Palmerah Selatan 26-28, Jakarta 10270 TELEPON: 534 7710/21/30, 530 2200 FAK: 518 6085/548 3581 ALAMAT SURAT (SELURUH BAGIAN): PO, BOX 4612 JAKARTA 12046 ALAMAT KAWAT: Kompas Jakarta PENERBIT: PT Kompas Media Nusantara | SURAT IZIN USAHA PENERBITAN PERS: SK Menpen Na, 
M3/SK/Menpen/SILIPP/8.7/1985 tanggal 19 Navember 1985, serta Keputusan Laksus Pangkopkarntibda No. 103/C/1969 tanggal 21 Januari 1989 ANGGOTA SERIKAT PENERBIT SURAT KABAR: No. 37/1965/11//2002 PERCETAKAN: PT Gramedia ISSN 0215-207X ISI DI LUAR TANGGUNG JAWAB PERCETAKAN 


DIREKTUR BISNIS: Hardanto Subagya GM IKLAN: Elly Handojo TARIF IKLAN: Reguler (umum/display) BW Ra 105.000/mmk FC Rp 147.000/mmk, Klasika Batavia: 1 kolom Rn 50.000/rrwmi min (min 3brs, maks 12brs) Rp 45.000/baris: dukacita s/d 300 mmk Rp 29.000/1mmk. Nusantara: 1 kolom Rp 58.500/mmi, rini (min 3 bts, maks 12 brs) Rp 56.000/baris, 
dukacita s/d 300 mmk Rp 46.000/mrnke belum termasuk PPN 106, pembayaran di muka, Iklan dukacita untuk dimuat besk dapat diterlrna sampai pukul 16,00 WIB BAGIAN IKLAN: Jl. Palrmerah Selatan 15, Jakarta 10270 TELEPON: 5367 9909, 5367 9599 FAX: 5369 9080 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08,30-12.00, MINGGU 13.00-16.00: JL. GAJAH 
MADA 109-110, JAKARTA 11140 TELEPON: 260 1234, 260 1555 FAX: 260 1611 SENIN S/D JUMAT 08.30-16.00, SABTU 08.20-12.00, MINGGU TUTUP BAGIAN SIRKULASI (LANGGANAN): JL. GAJAH MADA 104, JAKARTA 11149 TELEPON (LANGSUNG): 260 1617-18 PABX: 260 1234 DAN 260 1555 PESAWAT 1230 S/D 1239 FAX: 2601622 HARGA 
LANGGANAN: RP 79.000/BULAN REKENING: BNI 1945 Jakarta Kata No. 14132806 # BRI Jakarta Kota No. 0019.01000166308 @ Giro Pos: A 13.444 -@ BCA Jalan Gajah Mada No. 122 B-C-D Jakarta No. 012-393521-4 KHUSUS BAGIAN IKLAN NO. 012.300467.9 TELEPON (SELURUH BAGIAN BISNIS): 5367 9909 DAN 5367 9599 ONLINE: http-//wusw.kompas.com 
'@ YAYASAN DANA KEMANUSIAAN KOMPAS: Rekening BCA cab Gajah Mada, Jakarta Nernar A/C 012.302143.3 @E-MAIL: kompasigkompas.com 


“& Setiap artikel atau tulisan yang dikirim ke Redaksi hendaknya ditik dengan spasi rangkap, maksimal 5.000 karakter, ditandatangani, dan disertai identitas (kalau ada, cantumkan nomor telepon dan faksimile). Untuk format di 
dimuat di harian "Kompas" dapat diumumkan/dialihwujudkan kembali dalam format digital maupun nondigital yang tetap merupakan bagian dari harian "Kompas", 


al, dikirim ke alamat opir 


kompas.com atau opini@kompas.co.id. Setiap artikel/tulisan/foto atau materi apa pun yang telah 


WARTAWAN "KOMPAS" SELALU DIBEKALI TANDA PENGENAL DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA/MEMINTA APA PUN DARI NARASUMBER. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Yesaya Talan 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Mengurus 


Penyu 


di Menipo 


Taman Wisata Alam Menipo memiliki 
garis pantai yang berpasir putih 
lembut, sekaligus menjadi tempat 
penyu bertelur. Musim penyu 
bertelur berlangsung terutama 
sekitar bulan Juni-Juli. Kepakan 
dada sang induk untuk memadatkan 
pasir penutup lubang kumpulan 
telurnya terdengar jelas dari 
sejumlah titik. Jika akhirnya 
menetaskan tukik hidup dalam 
jumlah maksimal, keberhasilan itu 
tidak bisa dipisahkan dari 
pengabdian Yesaya Talan. 


OLEH FRANS SARONG 


awasan cagar alam Menipo 

K eluas sekitar 2449 hektar 

inistratif meru- 

pakan bagian dari wilayah Desa Eno- 

raen, Kecamatan Amarasi Timur, Ka- 

bupaten Kupang, Nusa Tenggara Ti- 

mur, Jaraknya dari Kota Kupang se- 

kitar 19 kilometer, melalui Oeka- 
biti. 

Bila Anda memilih jalur melewati 
Batuputih jaraknya sekitar 124 ki- 
lometer, Batuputih merupakan wi- 
layah kabupaten tetangga, Timor 
Tengah Selatan. Kawasan Menipo te- 
lah berstatus taman wisata alam 
(TWA) sejak 20 tahun lalu. Ini sesuai 
dengan Surat Keputusan Menteri 
Kehutanan pada 28 Desember 1992. 

"Kalau memasuki musimnya, se- 
lama Juni-Juli, setidaknya 10 induk 
penyu bertelur setiap hari. Sebalik- 
nya, selama bulan-bulan lainnya ti- 
dak menentu, kadang hanya satu-dua 
induk penyu yang bertelur” tutur 


Yesaya, Kepala Resor TWA Menipo, 
di pantai Menipo, pertengahan Sep- 
tember lalu. 

Sesungguhnya tekad melestarikan 
penyu mengharuskan para petugas 
memberikan pengabdian jauh di luar 
batas tugas "standar" sebagai pegawai 
negeri sipil (PNS). Betapa tidak, wak- 
tu penyu bertelur biasanya berlang- 
sung larut malam hingga dini hari. 
Sesaat kemudian langsung terdengar 
bunyi dari kepakan dada induk penyu 
untuk memadatkan permukaan pa- 
sir, penutup sarang kumpulan te- 
lurnya, 

Kumpulan telur itu, meski sudah 
terkubur dalam lubang sarangnya, 
dipastikan akan rusak sehingga gagal 
menetas jika terkena rembesan air 
laut dari empasan ombak. 

Guna menyelamatkan kumpulan 
telur dari ancaman itulah Yesaya ber- 
sama tim penjelajah kawasan harus 
terus berji ga di sekitar bibir 
pantai, Tugas itu mereka lakukan 
sejak larut malam hingga pagi dini 
hari, terutama selama musim penyu 
bertelur, 

"Bunyi kepakan dada induk penyu 
adalah pertanda proses bertelurnya 
sudah selesai, Saat itu juga kami 
harus segera 'merapat' untuk dua 
tugas sekaligus. Pertama, menandai 
induknya sebelum dilepasliarkan 
kembali. Kedua, menyelamatkan 
kumpulan telurnya dari empasan 
ombak laut,” kata dia. 

Pada malam itu, Yesaya dan tim 
penjelajah melepasliarkan 405 tukik 
atau anakan penyu ke Laut Timor. 
Kegiatan itu juga diikuti oleh Kepala 
Balai Besar Konservasi Sumber Daya 
Alam NTT Wiratno bersama sejum- 
lah staf. 


Ancaman yang menghantui 
Yesaya yang berasal dari desa se- 
tempat mencatat, setidaknya ada dua 


ancaman yang selalu menghantui 
n telur penyu secara 
n ancaman terkena em- 
pasan ombak, juga tidak sedikit tukik 
yang mati hanya karena tidak mam- 
pu ke luar dari lapisan pasir penutup 
sarangnya. 

"Proses penetasan tukik hanya 
akan berhasil maksimal jika ada cam- 
pur tangan manusia. Saya bersama 
teman-teman dari TWA Menipo me- 
rasa terpanggil untuk menyelamat- 
kannya. Meski untuk itu kami harus 
bekerja hingga larut malam, bahkan 
sampai pagi,” tutur ayah empat anak 
itu. 

Biasanya kumpulan telur yang ba- 
ru diambil dari lubangnya langsung 
dipindahkan ke dalam bokor yang 
sudah ditata mirip sarang aslinya. 
Bokor itu lalu diletakkan dalam pon- 
dok atau tenda khusus. 

Kumpulan telur tersebut lazimnya 
mulai menetas setelah melewati ma- 
sa pengeraman selama sekitar dua 
bulan. Tepat pada waktunya petugas 
harus berada di tempat itu agar bisa 
membantu proses pengeluaran tukik 
dari lapisan pasir sarangnya. 

Yesaya mencatat, proses penetas- 


KOMPAS/FHANS SARONG 


an secara alamiah dengan tingkat 
keberhasilan tukik hidup bisa men- 
capai 50 persen dari jumlah telur- 
nya. 

”Kalau dengan campur tangan pe- 
tugas ting keberhasilan itu bisi 
mencapai sekitar 85-90 persen,” ka- 
tanya, 

Sebanyak 405 tukik yang dile- 
pasliarkan pada pertengahan Sep- 
tember lalu itu adalah hasil pene- 
tasan dari 475 butir telur, Fakta itu 
menunjukkan, keberhasilan penetas- 
an telur penyu mencapai sekitar 87 
persen hidup dan 70 butir telur lain- 
nya rusak. 


Penyayang satwa 

Khusus upaya pelestarian penyu 
di Menipo, secara resmi baru ber- 
langsung sejak tahun 2010, Total 
anakan penyu yang sudah berhasil 
dilepasliarkan hingga kini berjumlah 
11.155 ekor, termasuk 1.302 ekor di 
antaranya dalam periode Janua- 
ri-pertengahan September 2012. 
dangkan induk penyu yang dilepas 
liarkan kembali, setelah diberi tanda 
khusus, berjumlah 14 ekor. Pelepas- 
liaran induk penyu pun dilakukan 


pada malam hingga dini hari, 

Meski tugasnya tak mudah, Yesaya 
tidak mengeluh. Sejak kecil ia me- 
nyayangi satwa, termasuk penyu. 
”Ketika masih SD saya sering me- 
marahi teman-teman yang biasa fiti 
(menembak) burung dengan katapel. 
Sikap itu bertambah kuat sejak saya 
menjadi PNS konservasi sumber da- 
ya alam” 

Bagi Yesaya dan tim, keunikan 
TWA Menipo membuat mereka rela 
menghabiskan banyak waktu di ka- 
wasan ini." TWA Menipo perlu dijaga 
karena punya banyak keunikan, se- 
perti keberadaan penyu. Tempat ini 
juga berpotensi menjadi obyek wisata 
berdaya tarik tinggi," ujarnya. 

Selain penyu, kawasan itu pun 
menjadi habitat sekitar 250 rusa ti- 
mor (Cervus timorensis), kakaktua 
kecil jambul kuning (Cacatua sul- 
phureu), buaya muara (Crocodylus 
porosus), dan kalong (Pteropus vam- 
pyrus). 

Jika cuaca di Menipo cerah, de- 
ngan teropong kita bisa melihat ca- 
haya lampu malam di pantai utara 
Benua Australia. Kawasan TWA Me- 
nipo menjadi pulau tersendiri saat 
pasang naik, dan menyatu dengan 
daratan Timor saat pasang surut. 

Permukaan daerah ini berbalut 
sabana dan ditumbuhi ribuan lontar 
(Borassus flabellifer), cemara laut, 
(Casuarina eguisetifolia) serta mang- 


YESAYA TALAN 


€ Lahir: Enoraen, Kecamatan Ama- 
rasi Timur, Kabupaten Kupang, Nu- 
sa Tenggara Timur, 3 Juli 1961 
& Istri: Yakomina Haumena 
& Anak: 
- Yotran (24) 
" Yerubeam (22) 
- Yupriyanti (19) 
- Yaner (17) 
4 Pendidikan: 
- SD Enoraen, Kabupaten Kupang, 
NTT, 1976 
- SMP Oekabiti, Kabupaten Ku- 
pang, NTT, 1980 
- SMA Persamaan di Kupang, 1994 
#@ Pendidikan dan pelatihan: 
- Polisi Kehutanan, 1983 
- Pengelolaan Konservasi Alam 
Tingkat 2, 1994 
- Inventarisasi Biota Laut, 1995 
- Penyegaran Kepala Resor, 1998 
- Teknik Pencegahan Kebakaran 
Hutan, 2002 
& Penghargaan: Pengabdi Lingkungan 
tingkat Provinsi NTT, 1988 


rovejenis Rhizophora mucronata dan 
Bruguiera spp. 

Meski berpotensi sebagai obyek 
wisata, TWA Menipo belum banyak 
dilirik turis. Salah satunya karena 
infrastruktur jalan menuju kawasan 
ini amat buruk. 


509001 


CERTIFICATE NO. 27290 


ALL NEW MELATI BMANTE 


Find our dealers at www.mazda.co.idhdealers/ 


@ 


ISO 14001 


REGISTERED FIRM 


Terima kasih kepada semua pelanggan yang telah 


setia menggunakan produk kami 


TD, TDI, MG Pre-insulated Duct 
Sehubungan dengan ISO 14001 yang telah kami raih, 
maka kami beritahukan bahwa produk kami adalah produk ramah lingkungan, yang diproduksi 
dengan menggunakan 245 FA (non CFC “0” ODP), thermal conductivity yg lebih baik 
(«0.02 W/m?C & R Value - 2) dan hemat energy. Produk kami dapat di DAUR ULANG kembali serta 
kami bersedia mengambil sisa-sisa produk kami secara GRATIS untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. 


helpful 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tengtity Mal 


0 Pena 


PW Resort Hotel 


. ". 


D 


o 


www.tdduct.com 


L.plare 
upermal 


Ys 


Karawaci 


» 4 


NG 
S 


& 


CERTIFICATE NO. E4248 


EKONOMI 


KOMPAS RABU, 3 OKTOBER 2012 


Nusantara: Malaysia 
Ikut Ditindak nah 


KOMODITAS Jakarta IHSG Hongkong HANG SENG Minyak Emas Kurs Rupiah 
: dolar AS per barrel dollar AS per troy ounce perdollar AS 
N /f enyoro ti , | C h 4400 ansgga | 200 20.840,38 | 1000 92,78 2000 9.200 
y 4200 PI aa am 200 era 1300-Lemmbometmam ISU | 400 sal 
eski bukan komoditas strategis bagi ekspor Indonesia, 000 18000 301 1600 9.600 
A / | itu tak berarti teh harus dilupakan. Volume impor teh 2800 16.000 700 1400 9800 
yang telah menembur &£000 toni per tahun tentunya 2» 7 B1 un 8» 7 B1 yo H1 8 1 2» 7 B1 un 8» 7 BR 1 y 


menjadi fakta mengejutkan dan harus disikapi serius. Pasalnya, 
volume impor itu sudah 25 persen dari kebutuhan konsumsi teh 
nasional, sekitar 90.000 ton per tahun. 

Sejumlah pengusaha teh menyampaikan unek-unek tersebut 
kepada Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, pekan 
lalu, di Semarang Jawa Tengah. Mereka resah jika volume impor 
terus melonjak. Karena itu, pemerintah diminta untuk meng- 
ambil tindakan cepat dan tepat. 

Lonjakan impor teh terjadi selama lima tahun terakhir. Ke- 
menterian Perdagangan mencatat, tahun 2006, impor teh hanya 
5 persen dari konsumsi dalam negeri. Namun saat ini, impor teh 
telah melejit menjadi 25 persen dari konsumsi domestik. Impor 
terbesar berasal dari Vietnam, 

Mengapa teh impor deras masuk ke Indonesia? Dilihat dari 
kebijakan tarif, Indonesia termasuk longgar. Teh semula di- 
kenakan bea masuk 5 persen, tetapi sejak tahun 2010 diturunkan 
menjadi nol persen. Padahal, sejumlah negara seperti Sri Lanka 
masih mengenakan bea masuk teh sebesar 25 persen, India 114 
persen, China 14 persen, dan Turki 145 persen, 

Bea masuk untuk teh impor seharusnya kembali diberlakukan. 
Kementerian Perdagangan sudah memberikan sinyal penerapan 
kembali bea masuk. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan 
meresponsnya. Mekanisme nontarif juga bisa dilakukan. Vietnam 
dan negara produsen teh lain memberlakukan persyaratan im- 
portir harus mendapatkan izin dari dewan teh negara setempat. 

Jika negara lain melakukannya, 
kenapa kita tidak? Harmonisasi tarif 
impor dan penerapan hambatan 
nontarif tidak lain untuk melindungi 
produsen teh, mengamankan pasar 
domestik, mempercepat industri hi- 
lir, menghambat laju impor teh, dan 
menghemat devisa negara. 

Mengapa kita harus impor? Pro- 
duksi teh Indonesia saat ini 
140.000-150.000 ton per tahun. Ar- 
tinya surplus. Namun, sebanyak 75 
persen diekspor karena pertimbang- 
an kualitas yang bagus. Akibatnya, 
pasokan teh dalam negeri kurang. 
Hal itu tidak akan terjadi jika pro- 
duksi teh tidak bergerak menurun. 

Sebanyak 89 persen produksi teh dipasok dari Jawa Barat. 
Provinsi tersebut memiliki 14 gunung yang berpotensi untuk 
ditanami pohon teh. Produksi teh Indonesia turun 0,9 persen 
atau 1470 ton tiap tahun. Asosiasi Petani Teh Indonesia bahkan 
memproyeksikan tahun ini turun 10-20 persen. 

Penyebabnya, penyusutan areal tanam sebanyak 1,7 persen 


Sumber: StockWatch, Bloomberg, BI 


junen 


KOMPAS/HERU SRI KUNONO 


Pengisian solar untuk kapal di Pelabuhan Pendaratan Ikan Muara Angke, Jakarta, Selasa (2/10). Nelayan harus antre hingga lima hari untuk mendapat giliran pengisian 
bahan bakar minyak di SPBU ini. 


atau 2.584 hektar (ha) setiap tahun karena alih fungsi lahan. Di 
lahan itu vila-vila dibangun karena hasil teh tidak lagi menjan- 
jikan. Menurut PT Riset Perkebunan, sejak tahun 2001 terjadi 
peningkatan biaya produksi sebesar 13 persen per tahun, Se- 
mentara peningkatan harga jual hanya 4,6 persen. 

Luas perkebunan teh saat ini 127441 ha dengan rincian per- 


kebunan rakyat 44 persen, PT Pe 


ebunan Nusantara 81 persen, 


a 25 persen. Kesimpulannya, tak hanya 


Tersedia untuk pembelian di alrasia.com & Call Canter (021) 2927 0999, 
Sales Olfice Dharmawangsa & Kelapa Gading, Sales Kiosk Carrefour 


Harga Komoditas Turun 


Meski Ekspor Turun, Perdagangan Masih Surplus 


JAKARTA, KOMPAS — Penurunan ekspor non- 
minyak dan gas bumi Indonesia periode Januari- 
Agustus 2012 disebabkan oleh melemahnya harga 
beberapa komoditas utama ekspor Indonesia di 
pasar internasional. Meski ekspor turun, untuk 
pertama kali terjadi surplus. 


ima belas komoditas utama 
ekspor Indonesia berdasarkan 
volume ekspornya mengalami 
peningkatan sementara nilai- 
nya,” kata Wakil Menteri Per- 
dagangan Bayu Krisnamurthi, di 
Jakarta, Selasa (2/10). 

Meskipun ekspor Agustus tu- 
run dibandingkan dengan bulan 
sebelumnya dan periode sama 


2011,  perdaj Indonesia 
kembali mencatatkan surplus, ti- 
dak defisit seperti pada Kompas 


kemarin. Surplus tercatat 248,5 
juta dollar AS dan merupakan 
surplus pertama setelah empat 
bulan berturut-turut tercatat 
mengalami defisit. 

Bayu mengatakan, surplus ne- 
raca perdagangan Indonesia di- 
dukung oleh surplus perdagang- 
an nonmigas sebesar 707,2 juta 


dollar AS, sementara perdagang- 
an migas masih mengalami de- 
fisit 458,7 juta dollar AS, Sejak 
April hingga Juli 2012, neraca 
perdagangan Indonesia meng- 
alami defisit yang disebabkan 
memburuknya neraca perda- 


gangan nonmigas. Secara kumu- 


2012 masih 
mengalami sebesar 496,7 
juta dollar AS, yaitu terdiri dari 
surplus perdagangan nonmigas 
sebesar 2,1 miliar dollar AS dan 
defisit perdagangan migas sebe- 
sar 16 miliar dollar AS. 
Meskipun nilai ekspor turun, 
beberapa produk ekspor nonmi- 
gas mengalami diversifikasi pro- 
duk dari bahan baku menjadi 
barang jadi. Misalnya, tekstil dan 
produk tekstil. Pangsa ekspor pa- 


kaian jadi meningkat, sementara 
pangsa ekspor serat dan benang 
turun. Untuk elektronik, pangsa 
ekspor komponen dan bagian tu- 
run, sedangkan pangsa ekspor 
alat cetak elektronik naik. 
Menurut Bayu, ekspor non- 
migas sepuluh mitra dagang uta- 
ma mengalami penurunan, ke- 
cuali China, Jepang, Korea Se- 
latan, dan Taiwan. Sementara 
ekspor ke emerging market 
mengalami peningkatan signifi- 
kan meskipun nilainya masih re- 
latif kecil. Ekspor ke beberapa 
negara pasar baru, seperti nej 
ra-negara di kawasan Afrika, se- 
lama periode Januari-Agustus ta- 
hun ini tumbuh pesat 
Ekspor Indonesia ju 
ningkat pesat ke beberapa negara 
lain, seperti Libya, Mauritania, 
Guinea, Haiti, Etiopia, Laos, dan 
Liberia, yang masing-masing me- 
ningkat 37441 persen, 27795 
persen, 286,37 persen, 207,73 
n, 152,86 persen, 258,98 
n, dan 13140 persen, 
Krisis di kawasan euro diper- 
kirakan masih berdampak serius 
bagi perdagangan Indonesia. S: 
lah satu indikatornya adalah pe- 


NERACA PERDAGANGAN INDONESIA 2012 


(MILIAR DOLLAR AS) 


14 


Januari | Februari | Maret 
Sumber: BPS, diolah Puska Daglu 


April 


nurunan harga komoditas, yang 
masih terus berlangsung. Kepala 
Badan Pengawas Perdagangan 
Berjangka Komoditi Syahrul R 
Sempurnajaya mengatakan, har- 
ga kakao pada perdagangan Senin 
(1/10) di Bursa Berjangka Jakarta 
untuk kontrak Desember meng- 
alami penurunan Rp MO per kilo- 
gram (kg) atau 1,79 persen jadi 


IM Non-migas “5 Migas Total 


Mei Juni Juli | Agustus 


Rp 22490 per kg. Penurunan 
tersebut dipicu aksi jual pelaku 
pasar akibat penurunan harga 
kakao di bursa berjangka dunia. 
Harga kakao berjangka untuk 
kontrak pengiriman Desember 
mengalami penurunan signifikan 
sebesar 66 dollar AS (2,62 per- 
sen) dan ditutup pada posisi 
2450 dollar AS per ton. (ENY) 


ENERGI 


Dana Rp 1,5 Triliun untuk Pembangunan SPBG 


JAKARTA, KOMPAS — Ke- 
menterian Energi dan Sumber 
Daya Mineral mengalokasikan 
dana Rp 15 triliun untuk mem- 
bangun stasiun pengisian bahan 
bakar gas untuk tahun 2013. Hal 
i bagian dari program 
konversi atau pengalihan bahan 
bakar minyak menuju bahan ba- 
kar gas. 

"Sebenarnya kami mengusul- 
kan ke DPR lebih dari Rp 15 
triliun, tetapi dapatnya Rp 15 
triliun,” kata Direktur Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi Kemen- 
terian ESDM Evita H Legowo 
dalam acara peringatan Hari Per- 
tambangan dan Energi, Selasa 
(2/10), di Jakarta. 

Menurut Evita, pemerintah 
mengajukan alokasi anggaran 
untuk pembangunan stasiun 
pengisian bahan bakar gas 
(SPBG) sebesar Rp 1,5 triliun 
tahun 2013. Pemerintah sedang 
membahas alokasi anggaran 
pembangunan SPBG itu bersama 
para pemangku kepentingan. 
Akan tetapi, jumlah SPBG yang 
akan dibangun dengan dana ter- 
sebut belum diketahui. 

Alokasi dana tersebut merupa- 
kan kelanjutan dari program 
konversi bahan bakar minyak 
(BBM) ke bahan bakar gas (BBG). 
Tahun ini, alokasi anggaran pem- 


«. 


Stasiun pengisian 
BBG itu ditargetkan 
mulai beroperasi 
pada awal 
Desember nanti. 
Ali Mundakir 


bangunan 33 SPBG sebesar Rp 
24 triliun, yang terdiri dari SPBG 
online atau terhubung dengan pi- 
pa gas ataupun stasiun induk-ca- 
bang (mother-daughter station), 
tetapi diperkirakan yang te- 
realisasi baru satu SPBG. 

"Kami upayakan agar program 
pembangunan SPBG tahun ini 
bisa menyambung dengan tahun 
depan. Sedang diupayakan agar 
bisa disambung ke tahun 2013,” 
katanya menegaskan. Dengan de- 
mikian, rencana program pem- 
bangunan SPBG tahun ini di- 
targetkan bisa terealisasi pada 
tahun depan. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Tahun ini, pemerintah beren- 
cana membagikan 14.000 kon- 
verter untuk angkutan umum di 
Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo 
serta Jakarta, Bogor, Depok, Ta- 
ngerang, Tangerang Selatan, dan 
Bekasi (Jabodetabek). Pemerin- 
tah juga mulai membagikan 1000 
konverter untuk kendaraan dinas 
pemerintah. Jadi, total pembagi- 
an konverter tahun ini mencapai 
15.000 unit. 

Untuk tahun 2013, pemerintah 
akan membagikan 28.000 kon- 
verter di sejumlah daerah, di an- 
taranya Jabodetabek, Jawa Ti- 
mur, dan Kalimantan Timur. Un- 
tuk mendukung program kon- 
versi itu, bengkel-bengkel untuk 
kendaraan berbahan bakar gas 
akan disiapkan di sejumlah da- 
erah. 

Sementara pada akhir tahun 
ini direncanakan dapat tersedia 
54 SPBG. Sebanyak 13 unit 
merupakan SPBG yang sudah 
beroperasi. Jika pembangunan 
SPBG itu tidak bisa terealisasi 
seluruhnya tahun ini, pemba- 
ngunannya dilanjutkan pada ta- 
hun depan. 

Di tempat terpisah, Wakil Pre- 
siden Komunikasi Korporat PT 
Pertamina (Persero) Ali Munda- 
kir menyatakan, Pertamina se- 
dang membangun satu SPBG 


yang berlokasi di daerah Kali- 
deres, Jakarta, menggunakan kas 
internal perseroan tersebut. 
SPBG tersebut ditargetkan mulai 
beroperasi pada awal Desember 
nanti. "Kami siap membangun 
SPBG sesuai dengan target yang 
ditetapkan pemerintah,” kata- 
nya. 

Berdasarkan Peraturan Presi- 
den Nomor 64 Tahun 2012 
tentang Penyediaan, Pendistribu- 
sian, dan Penetapan Harga 
Bahan Bakar Gas untuk Trans- 
portasi Jalan, pemerintah telah 
menugaskan Pertamina untuk 
menyediakan dan mendistribu- 
sikan BBG jenis gas alam ter- 
kompresi (compressed natural 
gas). “Dengan ketetapan ini, 
kami siap mendukung konversi 
BBM ke BBG untuk trans- 
portasi darat mulai tahun ini, 
ujarnya. 

Mulai tahun ini, Pertamina 
akan membangun 5 stasiun in- 
duk, 9 stasiun cabang, 14 SPBG 
daring (dalam jaringan/online) 
dengan pipa gas berikut revi- 
talisasi 6 SPBG yang sudah ada,5 
mobile refueling station, dan in- 
frastruktur lain, ' Pemerintah 
akan menggulirkan dana Rp 21 
triliun yang bersumber dari Ang- 
garan Pendapatan dan Belanja 
Negara. (EVY) 


JALAN TOL 


Jasa Marga Perlebar Tol Cikampek 


JAKARTA, KOMPAS — Ope- 
rator tol terbesar di Indonesia, 
PT Jasa Marga, Tbk akan mer 
perlebar Jalan Tol Jakarta: 
kampek dari Gerbang Tol Ka- 
rawang Barat (Kilometer 46) 
hingga Gerbang Tol Cikopo (Ki- 
lometer 71). Ruas tol yang tadinya 
memiliki 2 x 8 lajur akan di- 
tambah menjadi 2 x 4 lajur. 

Demikian dijanjikan Direktur 
Operasi Jasa Marga M Hasanu- 
din, Selasa (2/10), seusai menje- 
laskan kenaikan tarif Tol Cikam- 
pek. "Kami sedang menyurvei 
traffic lalu lintas) dan membuat 
studi kelayakan terkait pelebaran 
lajur tersebut,” kata Hasanudin. 

Menurut Hasanudin, penam- 
bahan lajur sebenarnya diama- 
natkan dalam Perjanjian Peng- 
usahaan Jalan Tol. Ukurannya 
pun sudah pasti, yakni ketika 
ruas tol yang ada tak lagi mampu 
menampung jumlah kendaraan 
yang melintas. 

”Kini lalu lintas harian rata-ra- 
ta di Tol Cikampek mencapai 
450.000-500000 kendaraan per 
hari,” ujar Hasanudin. Dia me- 
nambahkan, pendapatannya Rp 
2,5 miliar per hari. 

Dalam pengamatan Kompas, 
pada akhir pekan, ruas Tol Ja- 
karta-Cikampek memang penuh 
sesak. Ruas tol itu bahkan seolah 


2 x 4 lajur karena pengemudi 
melajukan kendaraan di bahu ja- 
lan untuk mendahului truk yang 
melaju sangat lambat di lajur kiri. 
Sebaliknya bus melaju lambat di 
lajur paling kanz 
Yang menarik, jika nanti pe- 
lebaran Tol Jakarta-Cikampek 
direalisasikan, perbedaannya de- 
ngan Tol Cikampek-Palimanan 
@16 kilometer) terlihat. Sebab 
desain Tol Cikampek-Palimanan 
"hanya” 2x 2 lajur dengan desain 
kecepatan 100-120 km per jam. 


Kenaikan tarif tol 


Sementara itu, Kepala Pusat 
Komunikasi Kementerian Peker- 
jaan Umum (PU) Waskito Pandu 
menyampaikan Keputusan Men- 
teri PU Nomor 311 Tahun 2012 
tentang kenaikan tarif tol Ja- 
karta-Cikampek. Tarif tol akan 
dinaikkan pada Senin (8/10) pu- 
kul 00.00. 

Besaran kenaikan tarif dise- 
suaikan dengan nilai inflasi ber- 
dasarkan data Badan Pusat Sta- 
tistik selama dua tahun terakhir, 
antara 909-143 persen. 

Tarif Golongan 1 (kendaraan 
kecil) pun naik dari Rp 11000 
menjadi Rp 12000, sedangkan 
tarif Golongan V (truk tronton) 
naik dari Rp 38.000 menjadi Rp 
36.500. 


Berdasarkan Surat Direktur 
Utama Jasa Marga Nomor 
AAPTOI.696, penyesuaian tarif 
tol dengan target Juli 2012 telah 
dimohonkan. Kenaikan terakhir 
tarif tol tersebut pada 5 Juli 
2010, 

Namun, evaluasi Badan Peng- 
atur Jalan Tol (BPJT) sempat 
menemukan belum dipenuhinya 
beberapa indikator standar pe- 
layanan minimum (SPM), di an- 
taranya jalan berlubang serta ru- 
sak dan pagar milik jalan (rumija) 
hilang. Maka, kenaikan tarif tol 
ditunda tiga bulan lebih. 

”Kami telah memperl 
lan tol itu," ujar Hasanudin. Dia 
menambahkan, upaya pemenuh- 
an SPM dikerjakan tiap hari, ti- 
dak sekadar saat pengumuman 
tarif tol naik atau tidak. 

Di sisi lain anggota BPJT, Agus 
Sidharta, mengatakan, kenaikan 
tarif tol tak perlu dipersoalkan. 
“Terlalu banyak stigma negatif 
terhadap tol. Seolah-olah inves- 
tor yang untung saat bangun tol 
atau orang kaya diuntungkan saat 
tol terbangun,” ujarnya. 

Padahal panjang ruas tol di 
Indonesia hanya 770 km. ”Ban- 
dingkan dengan panjang tol di 
China yang mencapai 30.000 km 
di samping 65000 km jalan bebas 
hambatan,” ujarnya. (RYO) 


EKONOMI 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Garuda Terbangkan 48.628 Jemaah Calon Haji 
Hingga Selasa (2/10), maskapai Garuda Indonesia telah me- 
nerbangkan 48.628 anggota jemaah calon haji 1433 FI/2012 ke 
Arab Saudi yang terdiri 128 kelompok terbang dari 10 embar- 


ki 


Penerbangan musim haji tahun ini pada 21 September-20 


Oktober 2012, sementara fase kedua atau pemulangan pada 31 


Oktober-1 Desember 2012. "Pada musim haji 2012/1 
Garuda akan menerbangkan 112.683 anggota jemaah yang t 
gabung dalam 296 kelompok terbang dari 10 embarkasi,” ka 


3 H ini, 


VP Corporate Communications Garuda Indonesia Pujobroto, 


Selasa, di Jakarta. (/RYO) 


Medco Mulai Mengirim 38.000 Ton Batubara 


PT Medco Energi Intern 


ional Tbk, melalui anak perusahaan- 


nya, PT Medco Energi Mining Internasional dan PT Duta 
Tambang Rekayasa, untuk pertama kali mengirimkan 38.000 
ton batubara dari daerah pertambangan Nunukan, Kalimantan 
Timur, ke pembeli batubara, yaitu China Coal Solution Pte Ltd. 
Menurut Presiden Direktur dan CEO PT Medco Energi Inter- 
nasional Lukman Mahfoedz, Selasa (2/10), di Jakarta, pihaknya 


menargetkan produk: 


50.000 ton batubara per bulan dicapai 


beberapa bulan mendatang. C/EVY) 


PARIWISATA 


Wisatawan Mesir dan 
China Tumbuh Pesat 


JAKARTA, KOMPAS — Jum- 
lah wisatawan mancanegara yang 
berkunjung ke Indonesia pada 
Agustus 2012 sebanyak 634.194 
orang atau naik 2,11 persen di- 
bandingkan dengan Agu 
hun lalu. Sementai 
mulatif, jumlah wisman pada Ja- 
nuari-Agustus 2012 sebanyak 
5.211.704 orang atau naik 5 per- 
sen dibandingkan denj 
de sama tahun lalu. Sec 
mulatif, wisman asal Mesi 
China tercatat mengalami per- 
tumbuhan tertinggi, m: 


persen. 
a kumulatif, pertum- 
buhan dua digit juga dialami wis- 
man dari sebesar 19,1 
persen, Filipina sebesar 12 per- 
sen, dan Thailand s 
pers kena 
relatif rendah, ini 
bahwa pariwisata akan tetap ber- 
kontribusi positif di tengah pe- 
lambatan perekonomian global, 
Kita akan — mengoptimalkan 
strategi pem: n pada emyp 
bulan terakhir untuk memi 
kan target 8 juta wisman akan 
tercapai,” kata Menteri Pariwi- 
a dan Ekonomi Kreatif Mari 
Elka Pangestu, di Jakarta, Senin 
@/10). 

Menurut Mari, untuk meng- 
optimalkan kunjungan wisman 
ke Indonesia, pihaknya menyiap- 
kan Year-end Festive Season 
2012 agar target 8 juta wisman 
tercapai. Program Year-end Fes 
tive Season 2012 akan berfokus 
pada wisman dari negara tetang- 


perti Singapura, Malay: 
a, Korea Selatan, dan 
China. "Program ini mempunyai 
kekhususan, misalnya produk 
ata- 
ta- 
dan ten- 
i yang di- 
satawan,” 


yang ditawarkan kepada wi 


wan yang akan dibidi 
tunya kesiapan destin 
tawarkan kepada 


Pemerintah juga akan tetap 
memfokuskan p: pengem- 
bangan 7 wisata minat khusus 


mi tidak 
gkatkan jum- 
tawan nu- 
santara, yang lebih penting ada- 
lah meningkatkan kualitas wi- 
satawan agar mereka tinggal le- 
bih lama dan pengeluaran lebih 
i,” ujar Mari. 


nasional. 
anya meni 


Kepala Badan 

nin menga- 
wisman yang da- 
tang melalui Bandara Ngurah 
Rai, Bali, selama Agustus 2012 
ik tipis 0,50 persen dibanding- 
kan Agustus 2011, yaitu dari 
252.700 orang jadi 254.000 
orang, Sementara itu, dibanding- 
kan jumlah wisman selama Juli 
2012, jumlah wisman berkunjung 
ke Bali turun GAI persen. 

Dia mengatakan, arus 


sman 


ke Indonesia berdampak pada 
tingkat hunian kamar hotel. 
Tingkat —penghunian — kamar 


(TPK) hotel berbintang di 20 
provinsi pada Agustus 2012 men- 
capai rata-rata 4801 persen atau 
naik 1,96 poin dibandingkan de- 
ngan TPK Agustus 2011, (ENY) 


Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indor 
Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi (kanan ke ki 


Nasional Kadin Indonesia, di Jal 


Selasa (2/10). Sur: 


ia Suryo Bambang Sulisto, Menteri Dalam Negeri 
bersalaman setelah menandatangani 
keputusan tersebut mewajibkan setiap per 


at keputu: 


KOMPAS/RIZA PATHONI 


amawan Fauzi, Menteri Perindustrian MS Hidayat, dan Wakil 
n bersama tiga menteri pada pembukaan Rapat Pimpinan 
haan terdaftar sebagai anggota Kadin Indonesia. 


Presiden: Perkuat Domestik 


Masih Ada Perizinan Kacau, Infrastruktur Perlu Dibenahi 


JAKARTA, KOMPAS — Presiden Susilo Bambang 
Yudhoyono mengajak kalangan dunia usaha untuk 
memperkuat ekonomi domestik. Dalam kondisi 


kris 


is di banyak negara saat ini, strategi pembangun- 
an ekonomi yang berorientasi pada ekspor 


dinilai tidak tepat bagi Indonesia. 


"Dengan terjadinya krisis di 
banyak nega 
kita petik adalah mar 
@konomi domestik. Kita tidak 
perlu mengikuti strategi pem- 
bangunan ekonomi sejumlah ne- 
gara lain, termasuk negara te- 
tangga kita, yang biasanya me- 
milih strategi pembangunan 
nomi yang semata berorientasi 
ekspor,” ujar Yudhoyono, Sela 
(2/10), saat membuka Rapat 
Pimpinan Nasional (Rapimnas) 
Kamar Dagang dan Industri (Ka- 
din) Indones kart: 

Acara pembukaan Rapimnas 
Kadin Indonesia dihadiri Men- 


teri Koordinator Perekonomian 
Hatta Rajasa dan Ketua Umum 
Kadin Indonesia Suryo Bambang 
Sulisto, Meski dibuka Presiden di 
Jakarta, Rapimnas Kadin Indo- 
nesia digelar pada Selasa hingga 
Kamis (4/10) di Yogyakarta. 

Badan Pusat Statistik melapor- 


kan, ekspor pada Agustus 2012 
turun 


24,3 persen ketimbang 
2011. Penurunan ini se- 
ampak krisis ekonomi di 
kawasan Eropa yang belum ber- 
akhir. 

Menurut Yudhoyono, Indone- 
sia tak cocok mener: ate- 
gi pembangunan ekonomi yang 


hanya berorientasi ekspor karena 
pertumbuhan ekonomi Indone- 
bergantung pada aspek lain. 
"Pertumbuhan di Indonesia tidak 
hanya bergantung pada ekspor, 
tetapi juga kontribusi lain yang 
punya potensi besar, misalnya 
investasi dan konsumsi dalam 
negeri,” katanya. 

Presiden menjelaskan, jika pe- 
nguatan da aing, ketahanan 
ekonomi, dan industri dilakukan 
terus-menerus, Indonesia tidak 
perlu lagi takut pada eko- 
nomi global yang setiap saat bisa 
terjadi. "Pada 10-15 tahun ke de- 
pan, menghadapi gejolak atau 
is ekonomi global apa pun, 
kita tidak perlu takut," tuturi 

Suryo mengusulkan peme 
tah membentuk lembaga yang 
bertugas mengelola dana inves- 
tasi milik negara atau semacam 
"Indonesian Investment Fund”. 
aysia dan Singapura, lem- 
ng-masing diberi 
nama Khazanah dan Temasek. 


a tidak boleh hanya menjadi 
penonton, sementara lembaga 
serupa di luar negeri mengakui- 
Sisi aset-aset terbaik kita, seperti 
perbankan, telekomunikasi, per- 
tambangan, perkebunan, dan pe- 
nerbangan,” tuturnya. 

Ia menegaska angkah in- 
i strategis semacam itu ti- 
dak dimaksudkan untuk meni- 
adakan investasi di dalam negeri, 
tetapi semata-mata untuk me- 


negeri, 

Sementara itu, Presiden saat 
menerima pengurus pusat Ikatan 
jana Ekonomi Indone: 
di Istana Negara, menga 
genap elemen bangsa be 
dan bekerja sama untuk meng- 
antisipasi kemungkinan kr 
global memburuk. Presiden ber- 
harap resesi dunia saat ini tidak 
sampai memburuk dan berdam- 
pak bagi Indonesia. 
ungguh bt 
dah-mudahan resesi dun 


masih terjadi sekarang ini tidak 
bereskalasi menjadi keadaan per- 
ekonomian yang lebih buruk dan 
tidak memberi dampak yang ber- 
lebihan terhadap Indonesia. Ti- 
dak ada satu pun yangtahu tahun 
depan akan seperti apa per- 
ekonomiannya, Demikian juga 
tahun berikutnya,” tutur Presi- 
den, 
”Untuk menganti: 


ipasi, kita 
atu dalam 


tang kembali, kita tetap bersatu 
dan bekerja sama mengatasi ma- 
salah yang dihadapi,” katanyi 


Presiden mengakui, di dalam 
k hambatan 


negeri masih I 
yang harus diata 
maupun di daerah, "Ada per- 
izinan yang kacau, infrastruktur 
yang harus dibenahi, dan ketak- 
ian regulasi. Kalau semu 
momentum pertumbuh- 
an kini dapat dijaga dan diting- 
katkan,” ujarnya. (ATO/WHY) 


Muhaimin Antisipasi Unjuk Rasa Buruh 


Menteri Tenaga Kerja dan Transmigra 
di Jakarta 


Perekonomian Hatta Raj 


Sela 


KOMPAS /PRIYOMBODO 


i Muhaimin Iskandar seusai bertemu Menteri Koordinator 
(2/10). Pertemuan tersebut antara lain membahas 


rencana unjuk rasa dan mogok massal buruh yang dijadwalkan pada Rabu (3/10) ini. Berita di 


halaman 1 


PERTANIAN 


Pemerintah Akan Tetapkan Standar Kualitas Kedelai 


JAKARTA, KOMPAS — Di- 
rektur Utama Perum Bulog Su- 
tarto Alimoeso menyatakan akan 
ada standar kualitas kedelai yang 
ditetapkan pemerintah sebagai 
pegangan Bulog dalam membeli 
kedelai petani, Standar kualitas 
itu akan dimasukkan pada ke- 
bijakan harga pembelian peme- 
rintah untuk kedelai dalam ne- 
geri 


ndar yang akan dipakai 
lah satunya terkait dengan 
air dalam kedelai. Kalau tidak ada 
standar tertentu, bisa j 
direndam air sebelum di 
Bulog” kata Sutarto, 
(2/10), di Jakarta, 

Dirut Bulog yang juga mantan 
Direktur Jenderal Tanaman Pa- 
ngan Kementerian Pertanian ini 
menyatakan hal itu saat men- 
jawab pertanyaan terkait dengan 
harapan petani kedelai agar Bu- 
log membeli kedelai mereka de- 
ngan harga Rp 7.000 per kilogram 


Selasa 


dalam kualitas kedelai kering pa- 
nen. 

Menurut para petani, kadar air 
untuk kedelai kualitas kering pa- 
nen sekitar 21 persen. Kalau 
musim hujan, kandungan airnya 
bisa lebih banyak. 

Sirep, Ketua Kelompok Tani 
Kedung Rejeki di Di Kedung 
Banteng, Kecamatan Pilang Ken- 
ceng, Kabupaten Madiun, Jawa 
Timur, menyatakan, para petani 
berharap HPP kedelai yang di- 
tetapkan pemerintah Rp 7000 
per kilogram dengan kualitas ke- 
delai kering panen. 
au petani harus menjual 
dengan kadar air 12 persen, mi- 
salnya, sama saja akan ada pe- 
utan berat. Kalau dikonversi, 
ga beli kedelai di petani hanya 
sebesar Rp 6.500 per kilogram,” 
katanya. 

Harga beli kedelai tersebut be- 
lum i dengan harapan pe- 
tani, Kalau pemerintah meng- 


inginkan petani bersemangat 
menanam kedelai, petani harus 
diberi harga yang bagus. 

Towo, Ketua Kelompok Tani 
Utun di Desa Kedung Banteng, 
menyatakan, saat ini PT Unilever 
Indon membeli kedelai hitam 
petani dengan harga Rp 6.800 
sampai Rp 7000 per kilogram. 
Kalau pemerintah membeli de- 
ngan harga lebih rendah, itu tidak 
membantu petani. 

"Harga sebesar itu dibeli di 
rumah tanpa petani kesulitan 
menjemur. Kadar airnya juga 
tinggi karena masih kering pa- 
nen,” katanya, 

Sutarto mengatakan, saat ini 
kadar air kedelai impor sekitar 10 
persen. Tidak mungkin peme- 
rintah bisa membeli dengan har- 
ga tinggi tetapi dengan tingkat 
kadar air yang juga tinggi. 


Meski demikian Sutarto me- 


ngatakan, untuk menjembatani 
hal 


itu, pemerintah tentunya 
n menerapkan tabel harga ra- 
yakni tingkat harga kedelai 
yang ditetapkan dalam FIP se- 
suai dengan kualitasnya. Adapun 
basis perhitungannya, kedelai 
konsumsi dengan kadar air di 
bawah beras, kurang dari 14 per- 
sen, 

Kepala Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Pangan Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian Kementerian Pertani- 
an Hasil Sembiring mengatakan, 
banyak manfaat yang bisa di- 
dapat dengan pengembangan 
dan perluasan penanaman ke- 
delai. 

Semakin luas pertanaman ke- 
delai, hal ini mendorong per- 
baikan pola tanam padi, (MAS) 


3N PENANG & MALACCA CRUISE Fery) 


K4 Royal: 


Uu 


| 3N PENANG & 


Sarthom USD 


5N GEM OF ASIA CRUISE" 
Hong Kong, Kaohsiung, Taichung, 


Trading Di Bursa Saham Sangat Menjanjikan untuk Menciptakan 
Income dan Wealth Anda, Jika Anda Tahu Tekniknya!!! 
Super Rally Trading System by ASIA CHARTS Menjawab Semua 
Kebutuhan Anda Dalam Bertrading Saham. 


Info Lebih Lanjut Hub 
021 571 39061021 5705276 


“Tngn 
Seperti Member Kam 


9 SEKAR 


KUALA LUMPUR CRUISE 


ng, Port Klang, Singapore 
Feb:22 / Mar:01, 08,29 


220 


Emall -Indo@asiacharts.com 
WebSite - www AsiaCharts.com 
inartsindo| " Bagaimana Mendapatkan Profit dalam Waktu 
sa SAHAM? 
TaikShow PasFm : Rabu 3 Oktober 2012|, Cepat di bursa SAHAM: 
Pie: 18.00.- 19.00 wWiB| " Alasan Mongapa Banyak Para Investor LOSS 
GI BURSA SAHAM? 
Membahas Cara Profit Consisten Dalam Bursa 
Saham yang Bergejolak Saat ini 
 Mengatahul Signal untuk Buy, Short dan Swing 
Di Bursa Saham 


REGISTRASI NOW ! SMS 0858 90 390390 


ukut AC1£Spasi? NamasSpasi? Emali, untuk Sabtu 
son Ehagpeln sadar untuk Minggu 


Selama 2 Jam Free Seminar, Anda Akan Belajar 


Singapore, Penang, Malacca, Singapore | 


Saing Date:Oct:31 / Nov:09, 16,23, 30 
Starttom USD" 
1850 


(9 Holiday Sailing 


CIRCLE M2 TRAVEL 
decruise.com 021 - 68787799 
ELANG RAJAWALI 021 - 42872708 
EXODUS TOUR &TRAVEL 022 - 4264899 
EXPLORE HOLIDAY O21 - 63861000 
GALA WISATA 021 - 44617776 


Taipei, Hong Kong 


60 

Sailing Date: 13 Oct 

#Specil Promo Buy One Get One 
08N BORACAY ISLAND CRUISE" (7777) 
Hong Kong, Xiamen, Manila, Boracay, 
Kota Kinabalu, Singapore 
Sailing Date: 23 Oct 

#Special Promo For 3Rd &4Th Pax Free 


- 4222622 | JOE TRAVEL BOGOR 


|ANISLES OF SOUTHEAST 
| Asin CRUISE 


Singapore, Port Klang, Phuket, Singapore 
Sailing Date: Nov :05, 19, 26 / Dec:03, 10,17 


Sartfom USD 


Pukul : 14,00 - 16.00 WIBI 


Singapore, Port Klang, Langkawi, 
Phuket, Singapore 
Saling Date: Dec: 21,29” 


ALTORINA TRAVEL 
ANTA TOUR 

| Avia TouR 

/ BAYU BUANA TRAVEL 
BESTA TOUR & TRAVEL 
BUANA HOLIDAY 


021 - 7204005 
021 - 6253919| 
Oz1 - 4223388) 
Oz1 - 23609999 | 
OZ1 - 53652410 
OZ1 - 23585611 


021 - 93176350 | GENTA TOURS 
GOLDEN RAMA 
GRACIAS TOUR 
GREAT UNION 
JATRA TOUR 


JJS TOURS & TRAVEL 


a21 
a21 
o21 


0251 - 8311885 | TARA TOUR — 021 - 3809430 
- 2311123 | maKRo TOUR 021 - 56940772 | travelanda.com 021 - 30067806 
- 4534380 | BEST WAY HOLIDAYS 021 - 6908668 | TAINITY TOUR O21 - 3442601 
021 - 4207822 | SAKURA TOUR & TRAVEL 022 - 4260723 | VAYA TOUR” o21 - 3862747 
021 - 3501388 | MUTIARA TOUR 021 - 2526008 | WINS TRAVEL O21 - 5210877 
021 - 45840734 021 - 3864177 | yuktravel.com 021 -65314171 


Satu - Satunya Stock Learning Geritar 
yang ikut Serta dalam IFEF 2012 
224 


Una 
erangan 
th 
pensaantepa, 
hee: 


pat Di 
(Balai Sidang Senayan) Ri 


Com 


mrioperkoran @ & 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


EKONOMI 


| Investasi, 
Reksa Dana Man 


Pelayanan 
nasabah 
Manulife Asset 
Management 
Indonesia di 
Jakarta, Selasa 
(2/10). Saat ini, 
jumlah investor 
reksa dana di 
Indonesia 
hanya sekitar 
161000 
investor. 
Jumlah itu kecil 
dibandingkan 
dengan jumlah 
penduduk yang 
mencapai 240 
juta jiwa. 


RU SIT KUMORO 


KREDIT 


Rp 175 Miliar bagi Pengusaha Mikro 


JAKARTA, KOMPAS — Citi 
Indonesia memberikan pinjam- 
an 18,5 juta dollar AS atau sekitar 
Rp 175 miliar kepada Bank An- 
dara. Dana itu akan disalurkan 
untuk kredit atau pembiayaan 
bagi pengusaha mikro dan kecil 
di Indonesia. 

Dalam kerja sama ini, Overseas 
Private Investment Corporation 
(OPIC) bertindak sebagai pen- 
jamin. OPIC adalah institusi ke- 
uangan pembangunan milik Pe- 
merintah Amerika Serikat. 

Presiden Direktur Bank An- 
dara David Yong 
pinjaman dari Ci 
dukung ekspansi bisnis Bank An- 
dara. "Target kami, pinjaman per 
akhir tahun ini mencapai Rp 950 
miliar hingga Rp 1 triliun,” kata 
David seusai penandatanganan 
kerja sama di Kantor Bank An- 
dara, Jakarta, Selasa (2/10). 

Kredit bagi pengusaha mikro 
dan kecil itu tidak disalurkan 
secara langsung kepada nasabah, 
tetapi melalui koperasi, lembaga. 


keuangan mikro, dan bank per- 
kreditan rakyat (BPR). Saat ini, 
Bank Andara bermitra dengan 
600 lembaga keuangan mikro, 
yang sebagian besar berada di 
Pulau Jawa. 

"Akan tetapi, kami juga mulai 
melakukan penetrasi pembiaya- 
an ke Sumatera Selatan dan Ka- 
limantan Selatan,” ucap David. 

Kunardy Lie, Head of Corpo- 
rate and Investment Citi Indo- 
nesia, menyampaikan, Citi me- 
tidak memiliki kemampuan sum- 
ber daya manusia untuk kredit 
mikro dan kecil. Oleh karena itu, 
Citi memberikan pinjaman ke- 
pada bank yang bergerak dalam 
kredit mikro dan kecil. Sebe- 
lumnya, Citi memberikan pin- 
jaman pada Bank Danamon. 

”Tidak menutup kemungkinan 
Citi akan memberikan pinjaman 
serupa ke bank-bank lain. Tu- 
juannya, pertumbuhan ekonomi 
merata dan bisa menyentuh se- 
mua kelompok masyarakat,” ujar 
Kunardy, 


Data Bank Indonesia menun- 
jukkan, kredit perbankan untuk 
usaha mikro, kecil, dan mene- 
ngah (UMKM) per Juli 2012 se- 
besar Rp 505406 triliun. Jumlah 
itu terdiri atas kredit modal kerja 
Rp 890,129 triliun dan kredit 
investasi Rp 15.277 triliun. 

Sebagian besar kredit UMKM 
disalurkan ke sektor perdagang- 
an besar dan eceran, yakni Rp 
233,393 triliun. Adapun kredit 
bermasalah UMKM sebesar Rp 
18,813 triliun atau sekitar 3,72 
persen dari total kredit ber- 
masalah, 

David mengakui, kredit ber- 
masalah UMKM tak mungkin nol 
persen. Namun sejauh ini, Bank 
Andara bisa menjaga di posisi 
kurang dari 1 persen. Caranya, 
memastikan kredibilitas koperasi 
dan BPR sebelum diajak bekerja 
sama menyalurkan kredit. 

"Sektor pertanian potensial, 
tetapi tergantung pada kegiatan 
BPR dan koperasi,” ujar David. 

(IDR) 


Energi Fosil D 


Ekspor Harus Dikurangi 


YOGYAKARTA, KOMPAS — Eksploitasi sumber 
daya energi fosil sangat tidak terkendali, Padahal, 
energi merupakan komoditas vital bagi keamanan 
nasional yang semestinya dimanfaatkan secara 
terukur guna menggerakkan sekaligus memberikan 


nilai tambah. 


Anggota Dewan Energi N: 
onal (DEN), Tumiran, dalam pra 
seminar bertajuk "Pengelolaan 
Energi dan Desentralisasi Fis- 
kal”, di Yogyakarta, Selasa (2/10), 
menyatakan, pengelolaan energi 
harus diletakkan dalam konteks 
memberikan nilai tambah na- 
sional. Dengan demikian, energi 
benar-benar menjadi penggerak 
roda ekonomi dan industri na- 
sional, 

Faktanya, Tumiran melanjut- 
kan, eksploitasi yang dilakukan 
lebih berorientasi mengejar de- 
visa, Buktinya, sebagian besar ha- 


sil produksi energi fosil diekspor 
tanpa banyak memberikan nilai 
tambah pada perekonomian do- 
mestik. 

Eksploitasi batubara, menurut 
Tumiran, mencapai 850 juta ton 
per tahun, yang memberikan pe- 
nerimaan negara hanya sekitar 
Rp 33 triliun. Padahal, pemakai- 
an dalam negeri hanya 70 juta 
ton per tahun. Harga batubara 
kini termasuk murah sehingga 
China, yang memiliki cadangan 
terbesar di dunia, memilih me- 
menuhi sebagian kebutuhannya 
dengan impor. 


"Ke depan, DEN menyarankan 
pemerintah secara bertahap me- 
ngurangi ekspor untuk pengem- 
bangan industri dalam negeri dan 
pada waktu tertentu kita harus 
berani menghentikan ekspor itu 
untuk kepentingan nasional ki- 
ta,” kata Tumiran. 
sipnya, Tumiran menam- 
bahkan, bangsa yang cerdas ada- 
lah bangsa yang bisa meman- 
faatkan sumber daya energi dan 
mineral dengan mentransforma- 
sikan pengetahuan dan keteram- 
pilan bangsa untuk memberikan 
nilai tambah. 

Pada kesempatan yang sama, 
Deputi Perencanaan Badan Pe- 
laksana Kegiatan Usaha Hulu Mi- 
nyak dan Gas Bumi (BP Migas) 
Widhyawan Prawi 


sudah menjadi bagian dari pe- 
ngelolaan sumber daya energi. 
Hal ini diwujudkan pertama-ta- 
ma dalam kontrak kerja sama, 


iobral 


yang salah satunya memuat per- 
syaratan bahwa kepemilikan 
sumber daya alam tetap di tangan 
pemerintah sampai titik penye- 
rahan. 

Selain itu, Widhyawan melan- 
jutkan, pemerintah juga men- 
dorong keterlibatan peran per- 
bankan nasional dalam beberapa 
kegiatan pengadaan kebutuhan 
di sektor hulu migas. Pada 2011, 
komitmen transaksi tahunan 
melibatkan bank nasional men- 
capai 6,35 juta dollar AS Se- 
mentara tahun ini sampai Agus- 
tus saja sudah mencapai Rp 5,07 
juta dollar AS. 

Wakil Gubernur Provinsi Riau 
Mambang menyatakan, eksploi- 
tasi energi fosil di Riau ku 
memberi dampak sig 
Hak-hak daerah, seperti dana ba- 
gi hasil, pajak sektor migas, dan 
program tanggung jawab sosial 
perusahaan, tidak pernah trans- 
paran pengelolaannya. (LAS) 


SUMBER DAYA MANUSIA 
Penghargaan Memacu Kinerja Staf 


JAKARTA, KOMPAS — Untuk 
meningkatkan kinerja dan pro- 
duktivitas, sumber daya manusia 
harus dilihat sebagai modal. 
Sumber daya manusia bukan aset 
yang hanya mengikuti apa yang 
diputuskan manajemen, melain- 
kan modal bagi manajemen un- 
tuk melangkah maju. 

Demikian benang merah yang 
ditarik dalam seminar Ti 
ming into Large Enterprises yang 
diselenggarakan Arrbey dan $ 
kolah Tinggi Manajemen PPM, di 
Jakarta, Selasa (2/10). 

Sejumlah perusahaan besar, 
seperti PT Astra International 
Tbk-Daihatsu, PT Agung Podo- 
moro Land Tbk, Bank Mandiri 
(Persero) Tbk, dan PT Pertamina 
(Persero) Tbk, — memberikan 
pengalaman mereka dalam me- 
ngelola sumber daya manusia 
(SDM) sehingga peru 
reka mencetak pres 
tinggi. 

Suparno Djasmin, Deputi Di- 
rektur PT Astra International 
Tbk-Daihatsu mengatakan, kunci 


kesuksesan Daihatsu tidak lepas 
dari peran serta karyawan untuk 
mendongkrak penjualan Daihat- 
su. "Lima tahun lalu, Daihatsu 
tidak dilirik orang. Karyawan pun 
merasa malu, Lalu kami dorong 
untuk merasa bangga dan berte- 
kad menjadikan Daihatsu mobil 
pilihan masyarakat Indonesia. 
Rasa bangga dan kebulatan tekat 
itu yang membuat Daihatsu saat 
ini menempati posisi kedua da- 
lam penjualan mobil di Indo- 
nesia," kata Suparno. 

Hal sama juga dialami Bank 
Mandiri, bank yang merupakan 
merger empat bank bermasalah. 
Selain itu, sepanjang tahun 2005, 
beberapa unsur pimpinan Bank 
Mandiri dipanggil kepolisian aki- 
bat kredit macet. Hal ini mem- 
b moral karyawan turun. Ki- 
nerja pun menurun, Laba bersih 


tercatat turun menjadi Rp 603 
miliar dan kredit bermasalah ko- 
tor naik menjadi 26,7 persen. 


”Untuk keluar dari krisis ini, 
kami bertekad menjadi bank 
yang disegani di tingkat regional. 


Caranya, mengajak kar 
tuk berkompetisi menjadi yang 
terbaik,” kata Ogi Prastomiyono, 
Managing Director Compliance 
and Human Capital Bank Man- 
diri. 

Menurut Ogi, perusahaan 
mempersilakan "karyawan me- 
lakukan inovasi-inovasi yang da- 
pat meningkatkan kinerja. Apa- 
bila inovasi tersebut memang ba- 
perusahaan akan mengadop- 
si inovasi tersebut sebagai ke- 
bijakan perusahaan, Yang me- 
nemukan inovasi tentu saja men- 
dapatkan penghargaan,” tutur 
Ogi. 

Koeshartanto, Group Human 
Resources Director Agung Po- 
domoro Land, mengatakan, se 
luruh keberhasilan yang dicapai 
oleh karyawan tidak lepas dari 
motivasi yang diberikan pimpin- 
an. Pimpinan harus menunjuk- 
kan komitmen dan kepemimpin- 
an yang kuat serta mampu 
mengomunikasikan target per- 
usahaan kepada semua karya- 
wan, (ARN) 


An Invitation 
to Your Privileges 


PURI INDAH FINANCIAL TOWER 


PREMIUM OFFICE SUITES 
cordially invites you to attend our first strata office tower on : 


October 5", 2012 


at The Windsor Marketing Gallery. 


Strategic Location 


Easy access to Jakarta ring road 
Taking just minutes to reach Soekarno Hatta Airport 


World Class Neighborhood 
Close to Mayor Office « Luxury Residences 
Convention & Exhibition Center 
International Hospitals « Luxury shopping Malls 


5 Stars Hotels 


RSVP. Ajeng / Saras 021 58350606 


Lea, 


Cilandak 


Located at 


PURIINDAH CBD 


EST JAKARTA 


p Another masterpiece of 


PONDOK INDAH 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


EKONOMI 


KOMPAS, 


RABU, 3 OKTOBER 2012 


INDEKS HARGA SAHAM BURSA EFEK INDONESIA 


PERTANIAN PERTAMBANGAN 
2320100 | 214000 , 
2.235,73 200044 
2.260,00 2.019,00 
2200,00 HL 1 1880,00 y 
25 27 2/9 1 2/10 28 27 2/9 1 10 


Indikator Perdagangan 
di Bursa Efek Indonesia 
DATA SELASA, 2 OKTOBER 2012 


KONSUMSI INFRASTRUKTUR KEUANGAN PERDAGANGAN MANUFAKTUR 
1.600,00 156907 | 000 -H 55000 sanga | 71000 120,00 | 
1.550,00 870,00 seg23 | 51000 — 725,00 2 33488 1080,00 eh 
1.500,00 810,00 | 530,00 | 1000 11040.0 | 
26 2 28/91 410 2 2 891 UI 26 27 2/9 1 410 26 27 8/91 Y10 26 27 28/91 2/10 

KORPORASI 

. . 
BUMI Nyatakan Tak Perlu Investigasi 


JAKARTA, KOMPAS — Ma- 
najemen PT Bumi Resources Tbk 
(BUMI) menyatakan siap me- 
lawan siapa pun yang bermaksud 
merusak dan atau menguasai sa- 
ham perusahaan pertambangan 


inti 


Bumi PIC, 


mendapat konfirmasi dari pihak 
Bumi Ple terkait investigasi ter- 
sebut. 

Ari juga mene 
ini Bumi Resources sudah me- 
laporkan setiap transaksinya dan 
sesuai dengan audit kantor akun- 
tan Mazars, laporan keuangan 


an, selama 


KOMPAS/PRIYOMBODO, 


di hadapan investor dan wartawan yang 
Tbk di Jakarta, Selasa (2/10). Salah satu agenda 


tahun 2011 mendapatkan status 
waj 

Di tempat terpisah, Dirut PT 
Berau Coal Energy Tbk Rosan P 
Roeslani menegaskan, hingga sa- 
at ini tidak ada penyidikan in- 
dependen Bumi Plc atas Berau 
Coal Energy. (EVY/BEN) 


Kontrak Tuntas 


14 Perusahaan Ditandatangani Pekan Depan 


mika, Papua, sekitar 112.000 hek- 
tar dan Vale di Sulawesi sekitar 
90.000 hektar. 

"Kalau minta lebih dari itu 
tentu harus ada kajian” ujar 
Thamrin. Salah satu hal yang 
dievaluasi adalah aspek keeko- 
nomian proyek pengelolaan tam- 
bang jika luas wilayah tambang 
diciutkan, dan ada kewajiban un- 
tuk membangun instalasi peng- 
olahan dan pemurnian mineral di 
dalam negeri. Perusahaan tam- 
bang emas PT Newmont Nusa 
Tenggara, misalnya, keberatan ji- 
ka harus membangun pengolah 
mineral (smelter) atau instalasi 
pengolahan mineral di dalam ne- 
geri lantaran dinilai tidak eko- 
nomis 

Terkait keinginan perusahaan 
tambang, seperti PT Vale In- 
donesia, untuk mengurangi luas 
vilayah, tetapi bakal bekerja 
sama dengan pemerintah daerah, 
lanjut” Thamrin, pemerintah 
menginginkan ada solusi saling 
menguntungkan. Pemerintah da- 


erah yang diajak bekerja sama 
juga harus ditentukan apakah de- 
ngan pemerintah kabupaten/ko- 
ta atau provinsi. 

Thamrin menjelaskan, proses 
renegosiasi kontrak dengan per- 
usahaan pemegang kontrak karya 
dinilai lebih alot dibandingkan 
dengan perusahaan PKP2B. Hal 
itu karena perusahaan PKP2B 
kebanyakan telah memenuhi Un- 
dang-Undang Nomor 4 Tahun 
2009 tentang Mineral dan Ba- 
tubara. Misalnya, royalti sudah 
185 persen ditambah pajak ba- 
dan 45 persen dan umumnya 
dimiliki nasional. Royalti bebe- 
rapa jenis mineral dinilai masih 
rendah, misalnya royalti emas 
hanya 1 persen, Padahal aturan 
baru pemerintah menyebutkan 
royaltinya 3,75 persen, 

Direktur Eksekutif ReforMi- 
ner Institute Pri Agung Rakh- 
manto menilai renegosiasi kon- 
trak untuk perusahaan-perusa- 
haan tambang skala besar belum 
signifikan. (EVY) 


itu, Manajemen menegaskan segi 
vote Entan kembali tidak ada hal yang perlu La 
diinvestigasi karena semua la- 
AORO “Adaro Energy Tok 1g80 a90 am Lan 2n1a7s0n 96 mine MEN : 
Tapi —AGIS Tot BIO SAN SID 500 ID 7657600 20.23 poran sudah ada dan disampai- 
ABU aura POM TANTD 335 AIO USAI kan ke regulator nasional. 
KKR —AKR Cororindo Tb TI 15 195 A0 5 ABM ami Shu alinea 
SRI — Alam Sutera Rogty TU ag Ao AN AG To 00 IT Kami akan melawan siapa 
AMI Aneka Tambang (Persero TBK 340 T3A) T3g0 340 “T) A3 216.000 3,67 pun yang bermaksud merusak 
po1y —Asia Pacific Fihers Toke 205 210 16 198 7 7276300 “05 Ra BUMI mi tenasEi 
AAL Astra Agro Lestari Tbk. 22100 22100 21950 22050 -59 90000 1702 saham untuk menguasai. 
Asi, Astra International Tbic 1300 1450 7350 740-100 21638,500 1318 Termasuk pemegang saham yang 
AUTO Asta Otoparts Tk 2150 3EM 375 IMD -50— YO 1276 2 ag 
BNBR — Bakrie & Brothars TDR 5 0 KM 5 6900 1093 berniat menghancurkan nilai 
UNsP —Fakgje Sumata PanttoneTAK II TI 13 5 TAN xi 3 iri s 
Aa ay — AT perisihaamnya pendia, ITA 
BBKP— Bank Bukopin Tbk. Tag Gen 0 Tag SASALOMO 6,26 kan pemegang saham yang baik, 
BBCK Bank Cental Asia TER TESO TSS TA ISO 0 2974000 83 ata Presiden Dire! i 
BDNIIL Bank Danamon Indones TE GO 6101 GAM GIS) 002. 02000 Ti, kata Presiden Direktur PT Bumi 
EMRI Bank Mandiri (Persero) Tbk. 8.050 8.100 8.000 8.050 17585000 12,56 Resources Tbk Ari Hudaya dalam 
BEI — Pan Negara Indonesia 3875 352 462 AS) Tp A2 LOL — 10,8 2 ik insidentil di Ja- 
PNBN Bank Pan Indonesia TDK JOO TON 601 G0 ID — AneOOn paparan publik insidentil di Ja: 
BJER Bank Pemb Daerah JebarGanE- 1.020 1110 1080 111020 0814500 EGG karta, Selasa (2/10). 
BERI — Bani Rakyat Indonesin Tag “A90 7.390 1.950 “30 TA 519.00 D5 adan Pengawas Pase r 
BEN — Bani Tabungan Negara LO AM LAM AATO Torn 976 Badan Pengawas Pasar Modal 
ai toa Reuni Tas -a 12, 1 12, 10 29 12. 1g Tegar 2 dan Lembaga Keuangan (Bape- 
BIPI —-Beralat Petrolaim Energy TER 1 an, ie sa Efci -| 
BAU — Ber Coal Energy Tok ARA, 6 —I YAA 17 pam-LK) dan Bursa Efek Indo: 
See — anna ss NS | mesia meminta Bumi Resouroos 
BOT “Bameotumbung EneriEMiekt 40 Sig” 590 570-10- 6OR2910 1247 menggelar paparan publik insi- 
BRMS — Bumi Resources Minerals Tbk 590560500 550 22156:300 80,73 dentil. Hal yang sama juga ber- 
Buni sources Tok 20 AN 10 0 172313 233 
pe umi Serpong ama TIK TOTO 990 To10 402422200, laku untuk PT Berau Coal Energy 
Pe esa ee | Te al terkat pemyotaan ps 
CPIN — Charoen Pokphand Indonesia 2975 3025 2950 3025 50 H793.500 Ld06 megang 29 persen saham Bumi 
CIRA— Ciputra Development Tbk. 100 720 710 719 10 10192000 2032 esc "es, ra i i » 
Gin — Cie Knga ohap PETKIG T1 —0O- TA TSI 5 — SOROT Apa Dapat Jaa BU, He 
Chi —iigan Financeindonesta Tbk. 400 AIO 305 21010 2143500 — A54 engah melakukan audit inves s 
CP —Colorpak Indonesia Tok. IPO 7-70 T770 0 — AIO 23 Taat terkai kan abadi “Dea TE kek adala nan terhari Lina BudiFinveski 
an Una GE tigasi terkait dugaan penyim- — pada pertemuan tersebut adalah konfirmasi terhadap rencana audit investig 
Dop Dia Dunia Manar TOK Pa PA P1 20 7 NN Er pangan laporan keuangan Bumi 
SK — Elnusa Tbk »—1a 366 500 A26 aer ah 1 Ps menvataki sstigasi itu. Ns Na 5 je. Isarai Aa 
ENRG — Enerei Meas Perenda TIK. CN ANN PANAI EA Resources. Bumi Pls menyatakan vestigasi itu. Namun, permintaan — (Grup Bakrie, Samin Tan, dan 
fan San Tung Tok - D0 TI apT A0 hat TE telah menyewa pengacara untuk itu dilakukan tanpa adanya — Nathaniel Rothschild). Saya sam- 
SIAK Garut Id PETA AO GA eh NYA memeriksa penghapusan dana kt dan tanpa didisku-  paikan, kalau pemegang hancur- 
GGRM — Gudang Garam Tbk, 8.900 49.700 49.900 49.000 00 — 2.206500 22,15 pengembangan dan eksplorasi sikan dengan manajemen. Roth- kan saham sendiri, apakah mau 
KRU Harum Energy Tok 2900 598N 573 989030 7LMO 767 Met senilai es7 Yuta dollar AS Pa Ben atasan "beremesleen mada : 
Sa pe Ter 2 DP IN TS A0 Di aset senilai 637 juta dollar AS. child malah mengumbar isuter- hancurkan perusahaannya sen- 
INDY Indika Energy Tbk, 2400 1510 1280 1.290 10 ZA7MO 496 Ari mengungkapkan, pihak sebut langsung kepada media diri. Apa dia pemegang saham 
TIMG— Indo Tembangraya Megah TDK, 41.250 41900-411000-21.850 400 576000 IO,IL FAK DA , sebotol “sana 2 Mg Ana an Tertawa » 
IMP ipigenen Tunggal Prakasa 20.000 20.359 20,000 20350 350. 2469,500. 17.29 Bumi Ple, yakni Nathaniel Rott massa internasional. yang baik?” kata Ari, seraya me- 
TIAE — Indofarma Ti 22 220 Ajo 21 AL child udah meminta auditin- ”— Masalah, pemegang! 'eahu atakan hingga kemarin bel 
Ba Ba na child, sudah meminta audit in: Masalah pemegang saham — nyatakan hingga kemarin belum 
TNDE — Indofond Suises Makmur Tok” 3600 2,700 “5600 3.650 2014857300 942 
MAS — IndomohT Sukses Internastongl “31600 21620 “350 3,500 TO — 4,742:000T,76 
ISAT Indosat Tie 2220 “5900 200 Dino 150 4119200 IGO. 
DL” —IntlandDeweRpmant TBK 435. dip” J1 30 0 7208000 123 
Tya —ptrac Penta Tb Ajo re 9 Do 2S @ @ 
JPFA — Japia Camfeed indonega TK 4/25 “TAM “4/25 A13 23200 
JSNR Jasa Marga (Persero) Tbk 5.800 5800 5/00 5750 50 15645000 2193 
JPRS Jaya Pari Steel Tbk 35 35 DN MN 5 165 “3668 
KUBE— Kalbe Farma To ITA An op» TIM BI 
KUR Kawasan ndustiaapan TK 2” lp 20 Ab 2249030 1035 
KRAS — Krakatau Steel (Persero) Tbic 210 .120 690 710 10536000 5291 
Lock —Uippa Cikrana Thi Tap Top em Tap BD SAN 13 
LPKR”— Lippo Karawaci Tok, 990 990 96 970 -20 M/SORSOO 2025 4 Ya 
Bee ng askah Kesepakatan Renegosiasi 
MEDC —Wesko EneraInterplone TER 1720-1720 1690 70020 TE3LOON 
MNCN Media Nusantara Citra Tbic 830 2015 2625 &b3) 11395000 2215 n 2, P3 
MAP Mitra Adiperkasa Tok, 6500-6250 6350 6.500 9.025 500 JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 14 perusahaan haan tambang itu telah menye- 
MDLN —Modernland Realty Ltd TBK 560 560 940 550 II 8973500 k sik d 20 1g p k pakati seluruh prinsip reneg 
MRAT —usika Ratu To EME ME ME TN DMC smegang ak karya dan perj: arya an 8 
pie Pa ate ETIK 0 0 0 — 5 20005 pemegang Konrak.karya danperjanjian.karya siasi kontrak. Beberapa hal kunci 
PAWOT.— Pakuwon Jati Tk 270 R0 A60 275 2 60050 L//L a sahas orta g " g 5 akati ang dise 4 ara lain ke- 
Me Sa | pengusahaan pertambangan batubara menyepakati yang disepakati, antara lain ke 
PAS — Perutahagn Ca Naga — OS IL00 925 TO? — 2827 000 231 Mana nyo Tas . wajiban divestasi saham 51 per- 
ADWAG Potychem Indonesia Tk Bag doa 300 Tap II 2170500 ZA beberapa hal kunci dalam renegosiasi kontrak seri kepada pibakmasional bar 
pipp — Pp (Persero) Tok 20150730 749 10 17 480.00 27,62 yg 4 £ d 4 
Cap —prtandon umar KRRAN TO TAI TAN Tap H9 — I/O A93 dengan pemerintah. Naskah kesepakatan tersebut —— tasan luas wilayah dan besaran 
ALS — Ramayana Lastar Santosa TDK-020 1070 “1030 050 225530 631 royalti pertambangan, dan pe- 
Sip — Salim Ivomas Pratama Toe ,20-L200 200 1.207 1.496:000 1137 akan sesera ditandatangani an dena bangan, 
SGRO Sampoerna Agro Tbk 2925 2900 2775 2800 125 3.709.500 1715 akan segera ditandatangani pekan depan. menuhan kewajiban pengolahan 
Pe ek toh PREMAN La dan pemurnian bahan tambang 
L sentul City 5» 5 223) £ 
SIMMA Sinarmas Multtartna Tbk. 1550 A250 A500 GS00 50 224200 1657 Menurut Menteri Energi dan — usahaan tambang skala bc di dalam negeri sesuai aturan 
TAR — Star Petrorhem Th 1 Dn aa 20374 g . £ 4 
Ba aa an Sumber Daya Mineral (ESDM)  perti PT Freeport Indonesia, di-  perundang-undangan. 
SIA Surya Semesta Internusa TDK” 310 1310 1.200 1.290 20 9O3L500 7,90 Jero Wacik, dalam jumpa pers akui masih alot. 
BIBA ”— Tambang Batubara Bukit Asam 16,700 16.900 16,650 16.800 100 — 1/49.500 14,37 Pi Pi n n iasi 
Htir—ektemian Inah da Lt At SDI AO 1 Hari Pertambangan dan Energi, Direktur Jenderal Mineral dan Renegosiasi Freeport 
(SK ig Pilar Sejahtera foodTBE-— 740” 150. 720 JAD-10 — BBB MO BA. Selasa i Jakart: or- “Batubara Kementerian ES erkait proses renegosiasi 
DIA — Sa ah Selasa (2/10), di Jakarta, 14 per- Batubara Kementerian ESDM” Terkait proses renegosiasi 
TBIG Tower Bersama Infrastructure 4.580. 4700-4575 4/00 150 3042500 36,17 usahaan pemegang kontrak karya — Thamrin Sihite menambahkan, kontrak dengan perusahaan tam- 
TRY Trada Maritime Tok TN TA EN 78020 TEA 02.000 $ tarian 'karver penYusas al j aUMNaAn Ye ang si sar, seperti per- 
Pee —— ea ea Ear dan perjanjian karya pengusa- total jumlah perusahaan yang bang skala besar, seperti per 
UNTR— United Tractors Tok. 20500 20,751 20,501.20.600 100 AAL 00 1207 haan pertambangan batubara proses renegosiasi kontraknya — usahaan tambang emas dan tem- 
Na na au (PKP2B) telah menyetujui be- sudah selesai 14 perusahaan, ter-  baga PT Freeport Indonesia dan 
EK KU hat Tb ETD GTA GBOD “BAD SO — A62 000 berapa hal dalam kontrak yang diri dari sembilan perusahaan perusahaan nikel PT Vale In- 
direnegosiasikan dengan peme- pemegang PKP2B dan lima per- donesia, yang berjalan alot, 
rintah. usahaan pemegang kontrak kar- — Thamrin mengakui ada beberapa 
"Jadi, renegosiasi kontrak su- — ya. Namun, ia tidak bersedia me- hal yang masih belum ada titik 
KURS UANG KERTAS ASING dah berjalan dan ada hasilnya. nyebutkan nama-nama perusa-  temunya. Ini antara lain luas wi 
Ea hal Nanti enam bulan sekali kami — haan yang proses renego: layah tambang yang dibatasi 
1 2 3 Li umumkan ada lima lagi,” kata dengan pemerintah telah selesai 25.000 hektar sesuai aturan per- 
uss sos300 51500. 100500 59520 Jero, Namun, proses renegosiasi tersebut. undang-undangan, Saat ini luas 
ui Pra Bam eng 155250 kontrak dengan sejumlah per- —— Dengan demikian, 14 perusa- wilayah tambang Freeport di Ti 
past Data Dannoo — in4s00r Jono 
sn3 Tama 110500 a21aph r1ngn 
san oo 252000 Im 259501 
— 2 — an PERTAMBANGAN 
ng 0m 22000 aon 31800 
us 2maan Ima 124400. si h . 
v. Ia is » | Pemda Teliti Penghentian Martabe 
Euro inssnan 1201009 1210000 
MEDAN, KOMPAS — Peme- Manajemen PT Agincourt Re- terus menanggung biaya tenaga 
rintah Provinsi Sumatera Utara sources, pengelola Tambang kerja, kegiatan operasional, dan 
DEPOSITO RUPIAH/DOLLAR AS tengah meneliti kasus penghen- Emas Martabe di Batang Toru, program-program lain tanpa ji 
Bank (Ro/USb) AbulantW) —— Abulan(i) — Gbulangi) — A2 bulandi) tian operasi pertambangan emas — Tapanuli Selatan, Senin, menya-  lannya tambang,” tutur Direktur 
Sen eR0 2 Man PT Agincourt Resources. Sebuah takan menghentikan pabrik Tambang Emas Martabe Peter 
Ban Danamon Basa s3n35 60012840025 tim independen ikut memantau, pengolahan bijih yang akan di- Albert dalam siaran persnya. 
Ae Kana aa ba On na Ketua Tim Advance Pemprov lanjutkan dengan penghentian Kami tidak punya pilihan se- 
ang Ne Sumut yang meneliti kasus pe- kegiatan operasional perusahaan — lain menyelamatkan setiap dollar 
an ar na Naga ama nolakan masyarakat, Eddy So- secara bertahap. yang kami miliki untuk melin- 
SEE EA AB : aa kal La fyan, di Medan, Selasa (2/10), —— Langkah itu dilakukan setelah dungi perusahaan guna memam- 
nak Man Gap Ha bus KAN seng — Sa mengatakan pihaknya menyesal- kasus pipanisasi sisa proses pro- pukan kami memulai kembali 
SAK EN Ana MAA Len 8 kan atas penutupan itu. Berbagai 'duksi yang sedianya dipasang operasi tambang segera setelah 
Bank CIMB Niaga (“Ro 100 Juta) 475/0,50 475/075 500/075 525/075 upaya komunikasi sudah ditem- — menuju Sungai Batangtoru hing- masalah ini selesai,” ujar dia. Se- 
Gitibank 3215/0325 Aso3s 01075 Amn85 puh, tapi tampaknya belum ga akhir September tidak me- lama sepuluh hari terakhir per- 
Bank Panin 58070125 580/030 50/0375 61007075 memberikan solusi. nemukan solusi. usahaan telah menghentikan 
Bank UOB Indonesa (CP 10 ta) 3saen 280060 3507040 "Saat tim turun, masyarakat — "Kami sangat menyesalkarena operasi karena pemasangan pipa 
NN sudah sepakat turut dalam tim kami harus menghentikan ak- tak dapat dituntaskan. | 
Nan — : independen yang terus meman-  tivitas operasional tambang Per- Direktur Walhi Sumut Kus- 
: tau limbah yang dibuang ke su- usahaan tentu tidak memiliki nadi Oldani menyatakan bisa me- 
Permata Bank 48078 4807075 450/075 ra 3 
PT ngai. Namun, belakangan muncul sumber dana tidak terbatas, dan ' mahami keresahan warga yang 
ak Bekam aU: SA penolakan kembali,” kata dia. karenanya tentu tidak dapat menolak pipanisasi itu. (WSD) 
Bank Intomasona Indonesia asyjoso 480708” 507050 
Bao Chinatust Indonesia saya s0Maad — San/L00 — sa0/L0n 
Transaksi Mata Uang 
vcd us mn mo w ion "1 wa 1 po seo aw Two mo 0 En ce 
uso um aw aan am anta atm om ama oat ons an Oo in 1 16tas 
1 em aa ana ami antat aam Oam ar ar oo an aga 1 12 ita 
1d Isa Tom ca ame oo 250 sen nee cam oom azan 0 ana 1a2 Dans 
ng aan Ea s5 ons aim yan 29 12an agan am Lag ing Fs Gem was 
0g 23 pa0mo7a —— Iassum ma Dam awan 297m Dn oa 2ete7 2m mn 020. pam sampa 
Pa mua ana ingran ni aw 20 cma 1 am am 2557 25m 3 1ngno5 iaaarua 
mg 2s Jaan asu ama a03 ana 2533 ari 207 aon ansi a05 325 3 tan 
1 tam P3 as am oom oat aa am om go on am 120 12 Lam 
pup as wa za ana ama sm za Ha as 30573 1m iba man 20 Gnaa 
sa 12m 2 ane as ami antar am 13 ame aoi oom on jane Lan 1917 
Kw 1it23 Laga wa maa ons Mates 3enam2 sopan ana san Pn Ra tangan Lana Iaaaa 
Tao aus an 37m cam oa sena mas am onnga aga mas mann an 
me 25 3 3x os aon aa -p9o Bam uan ane 1g ane wan aan 
cr agan ant am aa cm ame gam oma 3 aga aon gm ana5 129 121 
Zn am am ani ama aan oom am og ame aa aon angs ana 3 12an 
cup uas asma aan Oon ami so gam one anu oa aome ono oo asu oa 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


INVESTASI 


Investor Asing Tunda 
Lakukan Belanja Modal 


JAKARTA, KOMPAS — In- 
donesia memiliki daya tarik bagi 
investor asing. Namun, kondi: 
ekonomi global yang cenderung 
melemah membuat investor me- 
nunda melakukan investasi sam- 
bil menunggu kondisi membaik. 

”Banyak perusahaan yang me- 
nunda kredit untuk belanja mo- 
dal. Akibatnya, pertumbuhan 
kredit perbankan melambat,” ka- 
ta Kunardy Lie, Head of Corpo- 
rate and Investment Citi Indo- 
nesia, di Jakarta, Selasa (2/10). 
Citi menempatkan Indonesia 
bersama 15 negara berkembang 
lain dalam kelompok emerging 
market champion. Negara-negara 
dalam kelompok ini memiliki po- 
tensi pertumbuhan ekonomi 
tinggi, di tengah keterpurukan 
ekonomi global. Citi memper- 
kirakan perekonomian Indonesia 
tahun ini tumbuh 6 persen. 

Negara yang melirik Indonesia 
sebagai investasi antara lain Je- 
pang dan Korea. Untuk meng- 
optimalkan investasi asing, In- 
donesia harus mempercepat 
pembangunan infrastruktur se- 
hingga memiliki nilai tambah. 

“Industri akan masuk sehingga 
infrastruktur pelabuhan harus 
disiapkan,” kata Kunardy. 

Tahun ini, Citi Indonesia 
memproyeksikan kreditnya tum- 
buh 10-15 persen, turun diban- 
dingkan pertumbuhan tahun lalu 
sebesar 15-20 persen. Sekitar 
60-70 persen kredit Citi berupa 
kredit modal kerja dan pembi- 
ayaan perdagangan. 


”Sekitar 60 persen berupa kre- 
dit valas meskipun sekarang ba- 
nyak yang mengarah ke rupiah 
karena likuiditas yang terjaga,” 
ujar Kunardy. 


BNI dukung Kalimantan 


PT Bank Negara Indonesia 
(persero) Tbk menilai Pulau Ka- 
limantan berpotensi dikembang- 
kan sebagai wilayah tujuan peng- 
alihan atau relokasi industri dari 
negara lain. Pasalnya, wilayah 
Kalimantan kaya akan sumber 
energi. 

Direktur Utama BNI Gatot M 
Suwondo menegaskan, Kaliman- 
tan ada di tengah-tengah Indo- 
nesia, Akibatnya, Kalimantan 
memiliki akses yang sangat baik 
ke wilayah lain, baik dalam negeri 
maupun Asia, di antaranya Ma- 
laysia, Filipina, dan Thailand. 

"Kalimantan Timur layak 
menjadi kawasan relokasi indus- 
tri besar, baik dari domestik mau- 
pun asing, termasuk Jepang,” 
ujar Gatot dalam CEO Forum 
2012 yang digelar Asosiasi Peng- 
usaha Indonesia Kaltim dan BNI, 
di Balikpapan, Kalimantan Ti- 
mur, Selasa. 

Keunggulan Kaltim antara lain 
sumber daya energi berupa mi- 
nyak, gas, dan batubara yang be- 
sar, Selain itu, Kaltim berada di 
luar jalur gempa bumi sehingga 
relatif aman dari bencana alam. 

Menurut BI, total penanaman 
modal asing di Indonesia sebesar 
3,882 miliar dollar AS per tri- 
wulan 1I-2012. (TDR) 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


KRIMINALITAS 


Polisi Usut 
Pemotongan 
Tunjangan 
Guru 
Terpencil 


SUWAWA, KOMPAS — Apa- 
rat Kepolisian Resor Bone Bo- 
lango menetapkan RA (40), pe- 
jabat di Dinas Pendidikan Ka- 
bupaten Bone Bolango, Goron- 
talo, sebagai tersangka kasus pe- 
motongan tunjangan guru di 
daerah terpencil di kabupaten 
itu. Selain praktik pungutan liar, 
tersangka juga mengorupsi ang- 
garan pengadaan alat peraga un- 
tuk beberapa sekolah taman ka- 
nak-kanak di Bone Bolango. Ter- 
sangka dijerat dengan Un- 
dang-Undang Nomor 81 Tahun 
1999, yang diubah dengan UU No 
20/2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. 

"Tersangka saat ini menjabat 
kepala di bidang pendidikan 
dasar Dinas Pendidikan Kabu- 
paten Bone Bolango,” jelas Ke- 
pala Satuan Reserse Kriminal 
Polres Bone Bolango Inspektur 
Satu Adhi Pradana, Selasa (2/10), 
di Suwawa. 

Menurut Adhi, modus yang 
dipakai tersangka adalah dengan 
memotong pemberian tunjangan 
pada empat guru terpencil di TK 
Nirmala, Desa Mongoyilo, Ke- 
camatan Bulango Utara, Bone 
Bolango. Jumlah tunjangan bagi 
setiap guru itu adalah Rp 1,5 juta 
per bulan dan pemberian tun- 
jangan itu dirapel untuk periode 
Januari-September 2012. Setiap 
guru seharusnya menerima tun- 
jangan Rp 13,5 juta. Namun, ma- 
sing-masing dipotong Rp 1 juta 
oleh tersangka. 

”Tersangka belum kami tahan 
karena sedang dirawat di rumah 
sakit. Selain alasan itu, kami ya- 
kin tersangka tak akan melarikan 
diri atau menghilangkan barang 
bukti,” kata Adhi. 

Selain memotong tunjangan 
guru terpencil, imbuh Adhi, ter- 
sangka juga mengorupsi anggar- 
an pengadaan alat peraga untuk 
tiga sekolah TK di Bone Bolango 
tahun 2010 dan 2011. Dana yang 
diduga dikorupsi itu mencapai 
Rp 15 juta, Sebagian anggaran 
pengadaan alat peraga itu dipakai 
untuk kepentingan 


"Ada ju saksi yang kami 
mintai keterangan dalam kasus 
pengadaan alat peraga. Berkas 
penyidikan sudah siap dan akan 
segera kami limpahkan ke Ke- 
jaksaan Negeri Bone Bolango,” 
ujar Adhi. 

Secara terpisah, Pelaksana Tu- 
gas Bupati Bone Bolango Hamim 
Pou mengaku belum mendengar 
kasus pemotongan tunjangan ba- 
gi guru terpencil itu. Ta mengaku 
kaget saat mengetahui seorang 
pejabat Dinas Pendidikan Kabu- 
paten Bone Bolango ditetapkan 
sebagai tersangka. Ta juga me- 
nyesalkan masih ada pemotong- 
an tunjangan yang menjadi hak 
guru di daerah terpencil. 

”Semestinya tak boleh ada po- 
tongan apa pun. Ini keterlaluan,” 
ucap Hamim. (APO) 


cw AN 


Dan 


KOMPAS/INMA TAMBUNAN 


Kabut asap semakin pekat di Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, Senin (1/10). Jarak pandang pada pukul 06.00 hanya mencapai 
200 meter. Selain menyebabkan rendahnya jarak pandang, asap akibat pembakaran lahan dan hutan itu juga mengganggu pernapasan 


warga, 


Malaysia Ikut Ditindak 


Jam Belajar Siswa di Kalteng Bisa Dikurangi 


PALEMBANG, KOMPAS — Delapan perusahaan 
perkebunan kelapa sawit di Sumatera dan 
Kalimantan diajukan ke pengadilan karena diduga 
membuka lahan dengan melakukan pembakaran. 
Sebagian perusahaan itu merupakan perusahaan 
yang dimodali asing, terutama Malaysia. 


Menteri Lingkungan 
Balthasar Kambuaya mes 
kan, dua di antara delapan per- 
usahaan yang diajukan ke peng- 
adilan oleh Kementerian Ling- 
kungan Hidup itu dalam pre 
pengadilan. Enam lainnya mi 
dalam proses pengajuan gugatan. 
Jumlah perusahaan yang akan 
diajukan ke pengadilan diperki- 
rakan akan bertambah. 

"Evaluasi pendataan tengah 
kami lakukan, Sepertinya akan 
tambah lagi yang akan diajukan 
ke pengadilan," ujar Kambuaya 
saat menghadiri penanaman po- 
hon di PT Pusri Palembang, Su- 
matera Selatan, Selasa (2/10). 

Sanksi awal adalah penahanan 
pelaku pembakaran lahan di per- 
kebunan, Sanksi lebih berat di- 
rencanakan akan dijatuhkan pa- 
da perusahaan pemilik lahan. 

Pembakaran banyak terjadi di 
lahan perkebunan sawit dan te- 
lah menyebabkan gangguan ka- 
but asap di sejumlah daerah. Ke- 
luhan kabut asap sering kali 
layangkan Pemerintah Malaysi 
kepada Indonesia. Padahal, ke 
bakaran lahan juga dilakukan di 
lahan perkebun wit peru- 
sahaan asal negeri 

Fakta ini telah saya 
kan kepada Pemerintah Malaysia 

angan hanya mengeluhkan 
kabut asap di Indonesia. Namun, 


Hidup 


juga menertibkan perusahaan 
yang berasal dari negaranya agar 
jangan membakar hutan-hutan 
Indonesia lagi,” ujarnya. 

Aktivis Wahana Lingkungan 
Hidup Indonesia (Walhi) Sumsel, 
Hadi Jatmiko, menilai, penega- 
kan hukum terkait kerusakan 
lingkungan karena pembakaran 
lahan masih sangat lemah. Pa- 
dahal tahun ini, Walhi Sumsel 
mendata sekitar 50 persen ke- 
bakaran lahan terjadi di kawasan 
perkebunan kelapa sawit dan hu- 
tan tanaman industri. 

"Sekitar tiga perusahaan per- 
kebunan sawit dan hutan tanam- 
an industri yang rutin mengalami 
kebakaran lahan tiap tahun. Di- 
duga mereka sengaja membuka 
lahan dengan membakar karena 
biaya murah," ujarnya. 


Makin anarkistis 

Di Jambi, pembakaran lahan 
dalam kawasan hutan negar: 
modus utama perambahan 1 
Perambah bahkan semakin anar- 
kistis dalam upaya memperluas 
area perambahan. 

Perambahan liar dalam kawas- 
an hutan restorasi Harapan Ra- 
inforest di perbatasan Provinsi 
Jambi dan Sumsel telah men- 
capai 17200 hektar. Dalam se- 
bulan terakhir sekitar 400 hektar. 
Perambahan itu dengan modus 


BEBERAPA PERATURAN YANG TERKAIT 


DENGAN KABUT ASAP 


Kala Presiden Peningkatan Pengendalian 

No 16 Tahun 2011 Kebakaran Hutan dan 
Lahan 

- 


Peraturan 
Pemerintah 
No 4 Tahun 2001 


Pengendalian Kerusakan 
dan atau Pencemaran Ling- 
kungan Hidup yang Ber- 
kaitan dengan Kebakaran 
Hutan damatau Lahan 
Peraturan Daerah Usaha Pencegahan dan 
Provinsi Lampung Pemadaman Kebakaran 
No6 Tahun 1988 Hutan 


Perda Provinsi Pengendalian Kebakaran 
Kalimantan Lahan dan atau Hutan 
Selatan 

No 1 Tahun 2008 


Sumber: Litbang "Kompas" /RSW, diolah dari Kementerlan Kehutanan 


pembakaran lahan guna mem- 
percepat pembukaan hutan, 
"Dari 400 hektar yang dibuka, 
lebih dari 100 hektar dengan cara 
dibakar," ujar Surya Kusuma dari 
Humas PT Restorasi Ekosistem 
pengelola Harapan Rainfort 
Para perambah, lanjut Surya, 
menggunakan jalan-jalan setapak 
yang sulit diakses kendaraan un- 
tuk membuka kawasan hutan. 
Dengan begitu, aktivitas mereka 
kerap tak terpantau. Pembukaan 
lahan baru diketahui tim patroli 
hutan setempat setelah asap ba- 
karan membubung di udara. 
Kabid Perlindungan Hutan Di- 
nas Kehutanan Provinsi Jambi 
Agus Sriyanta mengatakan, Gu- 
bernur Jambi telah membentuk 
kelompok kerja penanganan pe- 
rambahan liar di kawasan Hutan 


teminta beberapa menteri, Kejaksaan 
Agung, panglima TNI, kepala kepolisian, 
kepala BNPB, gubernur, bupati dan wali 
kota untuk mencegah, nelakukan 
pemadaman kebakaran, dan penanganan 
pascakebakaran hutan dan lahan, 
ingkatkan penegakan hukum dan 
jemberikan sanksi kepada perorangan 
tau badan hukum yang terlibat dalam 
kegiatan pembakaran hutan. 
& Setiap orang dilarang melakukan kegiat- 
an pembakaran, berkewajiban mencegah 
kerusakan, dan berkewajiban menanggu- 


langi kebakaran hutan dan atau lahan, 


& Dilarang membakar benda yang bisa 
menyebabkan kebakaran hutan, 

« Apabila melanggar, dihukum kurungan 
selama-lamanya tiga bulan atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 50.000. 

Jika melakukan pelanggaran yang terkait 
“engan kebakaran hutan bisa dihukum 
kurungan paling lama enam bulan atau 
denda maksimal Rp 50.000.000, 


AnDi 


Harapan, "Kami mengimbau pa- 
ra perambah untuk segera keluar 
dari hutan negara karena ka- 
wasan ini sudah dikelola untuk 
restorasi ekosistem,” ujarnya. 
Dinas Pendidikan Kalimantan 
Tengah akan mengirimkan si 
kepada bupati/wali kota memi 
ta pengurangan jam belajar ter- 
kait kepulan asap. Langkah itu 
dilakukan untuk menekan dam- 
p yang bisa meng- 
ganggu kesehatan pelajar. 
Kepala Disdik Kalteng Guntur 
Taladjan mengaku, bupati/wali 
kota bisa mengurangi jam se- 
kolah jika dianggap perlu. "Kalau 
mau dikurangi berapa jam, tak 
harus sama. Terserah bupati/wali 
kota, Kami akan membuat surat 
edaran dalam waktu dekat," ka- 
tanya. (IRB/ITA/BAY/WER/ADH) 


PERTANIAN 


Petani Diminta Tidak Sedot Air Irigasi 


GROBOGAN, KOMPAS — 
Mulai 1 Oktober, air dari Ben- 
dung Klambu untuk wilayah Ka- 
bupaten Kudus, Demak, Grobo- 
gan, Jepara, dan Pati, Jawa 
Tengah, mulai digelontorkan un- 
tuk kebutuhan lahan irigasi. Se- 
lama 15 hari ke depan saatair dari 
bendung dialirkan, petani sawah 
tadah hujah diimbau tidak me- 
nyedot air irigasi. 

”Air itu diperuntukkan bagi 
petani lahan irigasi. Petani sawah 
tadah hujan untuk sementara 
dilarang menyedot air agar aliran 
air merata sampai di sawah 
bersistem irigasi,” kata penjaga 
pintu air Bangunan Irigasi Wi- 
lalung (BWI) II Sukarno di Ka- 
rangmas, Kecamatan Klambu, 
Kabupaten Grobogan, Jateng, Se- 


KOMPAS/ALBERTUS HENDRINO WIDI 


ngan dan Hortikultura Dinas 
Pertanian, Perkebunan, dan Ke- 
hutanan, Kabupaten Temang- 
gung, — Harnani — Imtihandari 
mengaku gagal panen ikut dipicu 
petani yang kurang tepat mem- 
prediksi cuaca. Data tahun-tahun 
sebelumnya, akhir Agustus mulai 
turun hujan, tetapi pada kenya- 
taan musim kemarau justru ter- 
jadi berkepanjangan. 

Selain kekeringan, petani padi 
di wilayah Aceh Utara, Pidie, dan 


nyaknya kerusakan pada saluran 
i pertanian di sejumlah wi- 
layah di Aceh tersebut. 

”Sektor pertanian masih men- 
jadi tumpuan 60 persen pere- 
konomian masyarakat Aceh dan 
persoalan irigasi saat ini menjadi 
masalah utama. Karena itu, da- 
lam rencana pembangunan ta- 
hun 2013, kami akan mengu- 
tamakannya,” kata dia. 

(EGI/HEN/HAN) 


KILAS DAERAH 


Politisasi Penikaman Ketua DPRD Kota Gorontalo 
GORONTALO — Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, yang juga 
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) T Partai Golkar Provinsi 
Gorontalo, meminta kasus penikaman terhadap Ketua DPRD 
Kota Gorontalo Nikson Ahmad tidak dipolitisasi. Kasus itu 
murni kriminal. Tak ada pula dualisme kepemimpinan Partai 
Golkar Kota Gorontalo. "Kasus itu tidak ada sangkut pautnya 
dengan Partai Golkar. Biar polisi mengusut tuntas," kata Rusli 
dalam konferensi pers, Selasa (2/10), di Gorontalo, Nikson 
adalah Ketua DPD TI Partai Golkar Kota Gorontalo hasil 
musyawarah daerah, Agustus 2012. Namun, kepemimpinan 
Nikson digugat lewat musyawarah daerah luar biasa pada 
November 2012, yang menghasilkan Marthen Taha sebagai 
Ketua DPD II Partai Golkar Kota Gorontalo. (APO) 


BP2IP Surabaya Akui Kelalaian Bisa Terjadi 


SURABAYA — Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran 
atau BP2IP Surabaya, Jawa Timur, menduga calon taruna, 
Maulana Ainul Yagin (49), yang tewas saat mengikuti pelatihan 
di kolam pelatihan SAR bukan karena dianiaya. BP2IP menga- 
kui pula ada kemungkinan kelalaian dari pihaknya dalam kasus 
itu. "Ainul diduga terjatuh ke dalam kolam setelah mengikuti 
latihan penyeberangan basah,” kata Direktur BP2IP Surabaya 
Tata Sukapradja, Selasa (2/10), di Surabaya. BP2IP tetap 
menunggu hasil pemeriksaan polisi. Ainul ditemukan tewas 

di dasar kolam pelatihan SAR di Kompleks BP2IP, Minggu 


lalu. (DEN) 


Pernikahan Dini di Bondowoso Masih Tinggi 


BONDOWOSO — Menteri 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak 
Linda Amalia Sari Gumelar 
prihatin terhadap tingginya 
angka pernikahan dini di 
Kabupaten Bondowoso, J: 
wa Timur. Walaupun secara 
fisik sudah memungkinkan, 
pasangan pernikahan itu 
secara mental masih belum 
ip menjadi seorang istri 
atau ibu. Linda ke Bondo- 
woso, Selasa (2/10), untuk 
melihat ke n pendidik- 
an anak usia dini 


Said H 
ad: 


HANDINING 


"Pernikahan dini, kurang dari 18 tahun, 
sehingga belum matang,” katanya, Bupati Bondowoso Amien 
sni mengatakan, di daerah itu setahun terakhir tercatat 
)23 pernikahan. Namun, sekitar 52,92 persen masuk 
kategori pernikahan dini. (SIR) 


Puskesmas Tanpa Pengolahan Limbah di Jember 
JEMBER — Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pen- 


m 
Jawa Timur, Pi 


pada Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 
o Khusari, di Jember, Senin (1/10), menu- 


turkan, hampir semua puskesmas di kabupaten itu belum 
memiliki instalasi pengolahan air limbah, Di Jember saat ini 


ada 49 puskesmas. Jika kondisi ini dibiarkan, limbah bi: 


sa 


mencemari tanah atau sumur di sekitar puskesmas itu. (SIR) 


PEREBUTAN TANAH 


Lima Luka Berat dan 
Tujuh Rumah Dibakar 


LARANTUKA, KOMPAS 
Perebutan tanah antara warga 
Desa Lewonara dan Desa Riang 
Bunga di Kecamatan Adonara Ti- 
mur, Kabupaten Flores Timur, 
Nusa Tenggara Timur, me- 
nyebabkan lima warga luka berat 
dan tujuh rumah dibakar. Kasus 
ini berlangsung hampir 20 tahun, 
tetapi tidak pernah diselesaikan 
aparat pemerintah, 

Awal Juli 2012, Bupati Flores 
Timur Yoseph Lagadoni Herin 
dikejar warga Desa Lewonara sa- 
at hendak meresmikan 100 
rumah milik warga Desa Riang 
Bunga. Warga Lewonara menilai, 
permukiman yang dibangun war- 
ga Riang Bunga berada di atas 
lahan milik mereka. 

Anggota DPRD Flores Timur, 
Antonius Bullet, di Larantuka, 
Selasa (2/10), mengatakan, warga 
Lewonara telah menyurati Ke- 
pala Desa Riang Bunga, Camat 
Adonara Timur, dan Bupati Flo- 
res Timur agar mengosongkan 
permukiman Riang Bunga. Ta- 
nah yang sedang ditempati Riang 
Bunga adalah milik Lewonara, 

”Mereka memberi batas waktu 
pengosongan itu sampai dengan 1 
Oktober 2012. Tetapi sampai ba- 
tas waktu yang ditentukan, se- 
mua pihak yang disurati tidak 
memberi tanggapan, akhirnya 
mereka langsung menyurati war- 
ga Desa Riang Bunga untuk pe- 
rang tanding. Siapa yang kalah 


dalam peperangan itu, pertanda 
tanah itu bukan milik mereka,” 
kata Bullet, 

Suasana tegang tampak sejak 1 
Oktober. Aparat keamanan ber- 
jagadi lokasi yang disengketakan, 
Selasa, perang tidak terhindar- 
kan, Warga Desa Lewonara me- 
nerobos masuk Desa Riang Bu- 
nga dan membakar tujuh rumah 
serta memanah lima orang, 

Para korban dibawa ke RS Bo- 
leng, sekitar 20 kilometer dari 
lokasi kejadian. Setelah itu 
korban diangkut lagi ke RSUD 
Larantuka, sekitar empat jam 
perjalanan laut. 

Tokoh masyarakat Adonara, 
Romo Frans Amanue Pr, menga- 
takan, perkelahian dua desa di 
Adonara itu merupakan kesalah- 
an pemda setempat. Mereka se- 
ngaja membiarkan kasus itu ber- 
larut-larut, bahkan cenderung 
mengadu domba warga dua desa 
dengan kebijakan tertentu. 

"Dengan penolakan warga itu, 
semestinya bupati segera panggil 
pihak bersengketa, termasuk to- 
koh agama, tokoh adat, dan Ba- 
dan Pertanahan untuk menye- 
lesaikan masalah itu. Tetapi bu- 
pati membiarkan kasus terus 
berkembang,” kata Amanue. 

Menurut Sekda Flores Timur 
Anton Matutina, sengketa tanah 
di Riang Bunga dalam proses 
negosiasi. Butuh waktu lama un- 
tuk menyelesaikannya. (KOR) 


Aceh Besar saat ini juga meng- 
hadapi persoalan rusaknya ja- 
ringan irigasi ke area persawah- 
an, Banyak aliran irigasi yang 
sudah jebol, sebagian lagi ter- 
tutup sedimentasi. Petani kha- 
watir buruknya infrastruktur ter- 
sebut akan mengganggu masa ta- 


RRIBANK BRI 


Melayani Dengan Setulus Hati 


Suku Bunga Dasar Kredit (Prime Lending Rate) 


Tanggal 30 September 2012 


(#6 perannum) 


5 — Berdasarkan Segmen Bisnis 


nam Oktober-November ini. 

Di Aceh Utara, saluran irigasi 
sepanjang 18 kilometer dari wi- 
layah Baktiya Barat hingga La- 
pang kondisinya memprihatin- 
kan. Saluran irigasi sekunder 


lasa (2/10). 

Air dari Bendung Klambu ber- 
asal dari Waduk Kedung Ombo 
yang dibuka dengan debit air 50 
meter kubik per detik selama 24 
jam. Dari Bendung Klambu, air 


Sukarno, penjaga pintu Bangunan Irigasi Wilalung II, merawat 
salah satu pintu irigasi di Desa Kayumas, Kecamatan Klambu, 
Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (2/10). Saluran irigasi 
yang masuk dalam sistem irigasi Waduk Kedung Ombo itu mulai 
dibuka sejak awal Oktober untuk mengairi sawah pada musim 


tanam pertama. 


Kana ai 


yang digelontorkan melalui BWi 
II 5 meter kubik per detik. 

"Prioritas air untuk lahan iri- 
gasi sudah jadi kesepakatan an- 
tara Balai Pengelola Sumber Da- 
ya Air Serang Lusi Juwana de- 
ngan petani pengguna air sistem 
irigasi Waduk Kedung Ombo. Ka- 
mi juga menyosialisasikan ke- 
pada petani sawah tadah hujan,” 
kata dia. 

Ketua Federasi Perkumpulan 
Petani Pemakai Air (FP3A) Sis- 
tem Irigasi Kedung Ombo Kaspo- 
no menyatakan, penggelontoran 
air kali ini belum maksimal. 


Petugas pintu air diminta me- 
mantau dan memastikan agar 
dak terjadi penyedotan air iri 
saat petani lahan irigasi memakai 
air. 

Kepala Dinas Pertanian, Per- 
ikanan, dan Kehutanan Kabu- 
paten Kudus Budi Santoso me- 
ngemukakan, sawah irigasi teknis 
di Kudus seluas 6.564 hektar. 
Adapun sawah tadah hujan se- 
luas 5.623 hektar. 

”Saya berharap petani sawah 
tadah hujan bersabar dan mau 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


mendahulukan petani sawah iri- 
gasi teknis, Jangan sampai terjadi 
konflik antarpetani gara-gara 
berebut air,” kata Budi, 


Tanaman puso 


Tanaman padi seluas 1398 
hektar di Kabupaten Temang- 
gung puso akibat kekeringan dan 
kekurangan air selama Agustus 
hingga September. Usia tanaman 
padi tersebut berkisar dua bulan 
hingga 2,5 bulan. 

Kepala Bidang Tanaman Pa- 


yang menuju ke lahan pertanian 
banyak yang jebol. Saluran ter- 
sebut mengairi sekitar 3000 hek- 
tar lahan pertanian di wilayah 
Aceh Utara. 

”Kerusakannya sudah lama, 
sudah setahun lebih. Tapi, sam- 
pai sekarang belum diperbaiki 
oleh pemerintah. Padahal, be- 
berapa waktu lalu sudah cek,” 
kata M Adnan (43), petani di 
Baktiya Barat, Aceh Utara, Selasa 
(2/10). 

Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) 
Aceh Iskandar mengakui ba- 


Keterangan : 


| anon | 50Yo 0 Yo 


12.00Yo 


a. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) ini belum memperhitungkan komponen premi risiko yang besarnya tergantung dari 
penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur. Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang akan 
dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. 

b. Dalam Kredit Konsumsi non KPR tidak termasuk penyediaan dana melalui kartu kredit dan kredit tanpa agunan. 


JaliR 


14017 


NUSANTARA 


KOMPAS, 


RABU, 3 OKTOBER 2012 


aan AS/ALBERTUS HENDKIYO WIDI 


Seorang pekerja membongkar lantai Jembatan Tanggulangin, di perbatasan Kabupaten Kudus dan Demak, Jawa Tengah, Selasa (2/10). 


Jembatan yang dibangun pada tahun 19 


itu sudah rusak akibat korosi dan tekanan kend:z 
dengan enam jembatan lain di jalan pantai utara Kudus-Rembang dengan nilai Rp 20 mi 


aan bertonase berat, Proyek itu satu paket 


INFRASTRUKTUR 


Korosi, Jembatan Diperbaiki 


KUDUS, KOMPAS — Dinas 
Bina Marga Provinsi Jawa 
Tengah sejak pertengahan Se 
tember lalu mulai memperbaiki 
Jembatan Tanggulangin yang 
berada di jalur pantai utara per- 
batasan Kabupaten Kudus dan 
Demak. Jembatan yang dibangun 
pada 1993 itu diperbaiki karena 
pernah berlubang di empat titik 
dan retak akibat korosi dan kerap 
dilalui truk bertonase berat. 

"Perbaikan perlu untuk meng- 
antisipasi terjadinya 
tidak diinginkan, mengingat jem- 
batan itu berada di jalur strategis 
yang tingkat arus lalu lintasnya 
tinggi," kata Pejabat Pembuat 
Komitmen Trengguli-Kudus-l 
ti-Batas Kota Rembang Dinas Bi- 
na Marga Jawa Tengah Suwito, 
Selasa (2/10). 

Perbaikan jembatan satu paket 
dengan enam jembatan di pan- 
tura Kudus hingga Kaliori, K: 
bupaten Rembang, dengan nilai 
total Rp 20 mi 
batan Tanggulangin, perbaikan- 
nya meliputi perkuatan eksternal 
dan lantai jembatan, 

Menurut Suwito, 


perbaikan 


3 


Saya berharap 
perbaikan jembatan 
rampung tepat waktu. 
Kalau molor, akan selalu 
menimbulkan 
kemacetan. 


jembatan akan berlangsung se- 
lama 2,5 bulan, mulai dari 22 
September hingga pertengahan 
Desember 2012. Untuk itu, arus 
lalu lintas dari arah timur atau 
Kudus Kota menuju Semarang 
dialihkan ke jembatan yang di 
sebelahnya. 

"Pengaturan ar 
sudah kami koordinasika 
ngan aparat Kepolisian Resor De- 
mak dan Kudus. Kami meminta 
mereka untuk mengatur arus lalu 
lintas dan mengantisipasi kema- 
cetan,” paparnya. 

Berdasarkan pantauan, proyek 
perbaikan jembatan masih dalam 


tahap pembongkaran lantai jem- 
batan. Arus lalu lintas di jem- 
batan sebelah berjalan lancar. 
Hanya saja pada waktu tertentu, 
terutama akhir pekan, arus lalu 
lintas padat merayap, Antrean 
kendaraan terjadi dari arah kota 
Kudus ataupun Semarang me- 
lewati satu jembatan saja. 
Pamudji (45), sopir truk Su- 
rabaya-Semarang, mengaku ter- 
jebak kepadatan arus lalu lintas 
di wilayah perbaikan jembatan 
itu, terutama pada Sabtu malam, 
Meskipun begitu, dia berupaya 
menghindari kemacetan total. 
”Saya berharap perbaikan jem- 
batan rampung tepat waktu. 
lau molor, akan selalu menim- 
bulkan kemacetan di jembatan 
sebelahnya,” kata Pamudji yang 


pernah terjebak kepadatan arus 
lalu lintas di lokasi itu selama 


lan pantura di per 1 Pa- 
Rembang segera dirampung- 
kan, Di lokasi tersebut, kema- 
an total kerap terjadi, ter- 
truk patah as roda 
di tengah jalan. (HEN) 


Dikdik Calonkan Diri 


Mundur dari Kepala Polda Sumsel, Dikdik Incar Gubernur Jabar 


BANDUNG, KOMPAS — Kepala Kepolisian Daerah 
Sumatera Selatan Inspektur Jenderal Dikdik 
Mulyana Arief Mansur (57), Selasa (2/10) mengirim 
surat pengunduran diri kepada Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. Pada hari yang sama, ia 
juga menyerahkan berkas dukungan sebagai calon 
Gubernur Jawa Barat dari jalur perseorangan. 


"Tinggal menanti jawaban dari 
Kapolri," kata Dikdik, saat men- 
datangi kantor Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Jawa Barat di Ban- 
dung, Selas 

Keputusan mundur dari jabat- 
an Kepala Polda Sumsel itu sudah 
dipikirkan oleh Dikdik sejak dua 
tahun lalu, sewaktu diminta se- 
1 Jawa Barat untuk 
4 dae- 
rah (pilkada), Dia juga siap de- 
ngan konsekuensi kehilangan ja- 
batan bila nanti gagal terpilih. 

Dikdik pernah bertugas di 


bar sebagai Direktur Reserse dan 
Kriminal Polda Jabar pada 2003. 
Ia pernah menjadi Wakil Kepala 


Badan Reserse Kriminal (Bares- 
krim) Polri tahun 2011. 


Dikdik menggandeng Cecep 
Nana Suryana Toyib (56), man- 
tan Sekr h Kabupaten 
Indramayu ebagai calon 
wakil g : Cecep mengaku 
keputusannya diketahui Trianto 
MS Syalfuddin, mantan Bup: 
Indramayu dan Ketua Dewan 
Pimpinan Daerah (DPD) 1 Partai 

2 yang disebut-sebut 
agai calon guber- 


bakal maju 
nur pula. 
Dikdik dan Cecep mengklaim 
membawa dukungan 1,8 juta na- 
ma lebih yang berkasnya dibawa 
dengan tiga mobil boks, Jumlah 
itu melampau yang diten- 
tukan KPU, y: 


ga merata di 26 kabupaten dan 
kota sehingga Dikdik optimistis 
memenuhi syarat untuk men- 
calonkan diri. 


Verifikasi 

Menurut Sekretaris Kelompok 
Kerja Pencalonan KPU Jabar 
Teppy n Dharmawan, KPU 
bersama tim kampanye akan 
memverifikasi berkas dukungan 
yang dibawa. Tujuannya untuk 
memastikan apakah jumlah yang 


Bil 
bahk: 


kurang, masih b 
5 Oktobe 012. 
verifikasi faktual 
selama 12 hari untuk membuk- 
tikan bahwa nama dalam berkas 
an benar-benar mendu- 
ujar Teppy. 

ngan lainnya adalah De- 
deng Yusuf Maulani (52)-Maman 
Daning (48). Menurut perwakil- 
an Dedeng-Maman, Ebit Mul- 
yana, berkas dukungan diserah- 
kan Rabu ini. Dedeng adalah ge- 
nerasi keempat dari Pondok Pe- 
santren Al Jawami di Cileunyi, 
Kabupaten Bandung, Maman ba- 
gai pengusaha di Bogor. 


kung, 


Dari Semarang, Gubernur Ja- 
wa Tengah Bibit Waluyo me- 
mastikan mencalonkan kembali 
dalam pilk 3. "1 
perlu lam: 
tik,” kata Bibit dalam di: 
tang pilkada yang di 


si ten- 
n Ke- 
lompok Diskusi Wartawan Ja- 


teng di Hotel Santika Premiere, 
Semarang, Sela 

Dalam acara yang sama, Wakil 
Gubernur Jateng Rustriningsih 
juga menyatakan, "Mohon doa 
restu Saud an, Insya Al- 
lah ip maju dalam pe- 
milihan gubernur, 
m 


ngsih sampai kini belum je- 
las partai politik yang mengu- 
sungnya. Rustriningsih mendaf- 
tar ke Partai Demokrasi Indo- 
nesia Perjuangan (PDI-P) 

Di Kudus, Ketua Dewan Pim- 
pinan Daerah (DPD) I Partai Gol- 
kar Jateng Wisnu Suhardono 
menyebutkan, partainya belum 
ah 


@WTA/ELD/SOI 


/HEI N/EGD 


ASET NEGARA 
Pemprov 
NTB Tak 
Serius 


MATARAM, KOMPAS — Pro- 
vinsi Nusa Tenggar 
lemah dalam mendata ulang nil. 
aset yang bergerak dan tidak ber- 
gei Hal ini terbukti di 
yang tidak diketahui nilainya, 
bahkan ada yang bernilai Rp 1. 
Kepala Biro Umum Sekre 
Darah Pemprov NTB Iswandi, 
(2/10), di Mataram, meng- 
akui, sejumlah aset tak memiliki 
dokumentasi administrasi pem- 
belian, seperti kuitansi, sehingga 
tidak bisa ditaksir nilainya. Ket 
daan dokumen admin 
membuat aset itu dalam Standar 
Akuntansi Pemerintah ditandai 
dengan angka satu (1) atau Rp 1. 
ng ditandai Rp Lantara 
0 peralatan dan mesin, 66 
kendaraan dinas, 254 peralatan 
kantor, dan 42 persil tanah,” ujar- 
nya. Aset milik provinsi itu terse- 
bar di sejumlah instansi di Pulau 
Lombok dan Sumbawa, Hal ini 
membuat Badan Pemer Keu- 
angan menyatakan disclaimer, 
atau tidak menyatakan pendapat 
karena tak yakin dengan laporan 
keuangan NTB tahun 2010. 
Lewat perbaikan kinerja, NTB 
lalu menyandang predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) seba- 
gai predikat tertinggi pengelolaan 
keuangan daerah. Karena itu, se- 
perti diakui Kepala Kantor Pela- 
yanan Kekayaan dan Lelang Ma- 
n Syukri Ashadi, kerja sama 
ditujukan membantu NTB mem- 
pertahankan predikat WTP itu. 
Tujuan lain adalah menaksir 
nilai sejumlah aset pemerintah 
yang tidak wajar dan demi tata 
tertib administrasi kekayaan, Ki- 
ni tenaga penaksir penilai aset 
kantor itu kurang dari 10 orang. 
Itu kurang dibanding luas wi- 
layah, termasuk Pulau Lombok. 
Petugas penilai nilai aset milik 
Pemprov NTB pun hanya satu 
orang, baru lulus sekolah. Dia 
juga belum punya sertifikat peni- 
lai dari Kementerian Keuangan, 
Kini, Pemprov NTB menjalin 
kerja sama dengan Kantor Per- 
bendaharaan Kekayaan Negara 
dan Lelang Mataram untuk me- 
naksir nilai aset. (RUL) 


SUGIYANTO 


Wali Kota Mataram Ahyar Abduh (peci hitam) menyaksikan salah seorang warga yang tengah 


mengikuti pengobatan mai 
PT Pertamina di lingkungan Ka 


yang diadakan oleh Dana Kemanusiaan Kompas beke 
ang Pule, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Se 


BAKSOS DKK-PERTAMINA 


Seberkas Kebahagiaan dari Aksi Sosial 


Ihamdulillah, sampai juga 
A ya di sini,” ujar Inak Se- 
nep (70), warga Li 


kungan Karang Pule, Kota Ma- 
taram, Nusa Tenggara Barat, be- 
gitu tiba di halaman Pondok 
Bersalin Desa Karang Pule. De- 
ngan tubuhnya yang bungkuk, 
dia tampak kelelahan, napasnya 
terengah-engah setelah berjalan 
sekitar 500 meter dari rumah- 
nya ke Kantor Polindes itu, Se- 
Jasa (18/9) pagi. 

Anak-anak, remaja, dewasa 
dan kalangan tua, baik laki mau- 
pun perempuan, yang duduk di 
kursi antre di halaman pondok 
bersalin desa (polindes) itu 
memberi jalan bagi Senep untuk 
diperiksa lebih dulu. "Dua bulan 
ini napas sesak, pinggang saya 
sakit sekali,” ujarnya kepada 
dokter yang memeriksanya. 

Inak Senep adalah satu dari 
800 warga mengikuti bakti 
sial pengobatan gratis sebagai 
rangkaian Kompas Jelajah Se- 
peda Bali-Komodo, 18-24 Sep- 
tember 2012. Bakti sosial ini ha- 
sil kerja sama PT Pertamina de- 
ngan Yayasan Dana Kemanusi- 
aan Kompas (DKK). 

Di Mataram, bakti sosial di- 
gelar di Lingkungan Karang Pu- 
le (wilayah kerja Puskesmas Ka- 
rang Pule), Lingkungan Kam- 
pung Banjar (Puskesmas Tan- 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


jung Karang), dan Lingkungan 
Bintaro (Puskesmas Ampenan). 
Aksi sosial ini mendapat sam- 
butan warga. 

”Tumben ada acara beg 
kebetulan dua bulan terakhir ini 
pundak, kaki, dan dengkul ba- 
gian kanan saya terasa sakit,” 
ujar Amak Jabar (80), warga 
Lingkungan Karang Pule. Kare- 
na itu, duda beranak 12 ini ter- 
paksa menggenggam tongkatnya 
dengan jemari tangan kiri ka- 
rena jemari tangan kanannya 
kaku. 

Atik (30), warga Lingkungan 
Kampung Banjar, mendengar 
adanya pemeriksaan kesehatan 
dari petugas kelurahan sehari 
sebelumnya. Beruntung pem: 
bantu rumah tangga ini diizin- 
kan tidak masuk kerja oleh ma- 
jikannya. "Setelah duduk, mau 
berdiri, kepala saya pusing, 
penglihatan saya berkunang-ku- 
nang,” kata Atik. 


Khitanan 


Di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, aksi sosial itu juga digelar 
di Kota Bima, berupa pemerik- 
saan kesehatan dan sunat mas- 
sal yang dipusatkan di Puskes- 
mas Asakota dan Puskesmas 
Mpunda, Sabtu (22/9). Di sana 
pun animo warga cukup besar, 
terbukti 1.777 warga yang me- 


sama dengan 
(8/9). 


meriksakan kesehatannya dan 

267 anak yang dikhitan. 
"Awalnya sekitar 50 anak 

yang dikhitan, tetapi ternyata 


dokter Nuriah Azis, 
kesmas Asakota 
natan biasanya dilaksanakan sa- 
at libur sekolah. 

Namun, kakak-beradik Yan 
Imantara (8) dan Maulana 
Imansyah (7, 'a kelas I dan 
II sekolah dasar, justru “bolos” 
agar bisa dikhitan. Itu ditutur- 
kan orangtua mereka, Siraju- 
din-Sri Hartati, warga Kelurah- 
an Kendo, Kota Bima. 

"Semalam Maulana tidak bisa 
tidur, semangat sekali ingin di 
khitan. Begitu azan shalat Su- 
buh, dia bangun, mandi, siap-si 
ap ke puskesmas,” kata Sri Har- 
tati, dengan guratan senang dan 
bahagia seraya memeluk kedua 
anaknya. "Insya Allah, saya un- 
dang beberapa tetangga, syukur- 
an kecil-kecilan buat Yan dan 
Maulana,” kata Sri Hartati. 

Kebahagiaan agaknya muncul 
karena mereka tak mengeluar- 
kan biaya khitan (Rp 150.000 
per anak, berikut acara pesta- 
nya). Apalagi sumber nafkah da- 
ri Sirajudin sebagai tenaga ho- 
norer pada sebuah instansi di 
Pemkot Bima tergolong sangat 
terbatas. (KHAERUL ANWAR) 


WALI KOTA SOLO 


Pengganti Didorong Lebih Baik 


SOLO, KOMPAS — Wali Kota 
Solo Joko Widodo yakin Wakil 
Wali Kota Solo FX Hadi Ru- 
dyatmo, yang akan mengganti- 
kannya sebagai wali kot 
menunjukkan hasil kerja yang 
lebih baik. Hadi Rudyatmo, atau 
dipanggil Rudy, memiliki ke 
gulan penguasaan lapangan, 

”Pak Rudy lebih kuat lapang- 
annya dari ipa ita Joko- 
wi di 


ebagai wali kota karena to 
h sebagai Gubernur DKI J 
karta periode 2012-2017, Peng- 
unduran dirinya disetujui DPRD 
Kota Solo (Kompas, 2/10). 


Tunggui proses 

Sebaliknya, DPRD Solo me- 
mastikan mengawal permohon- 
an berhenti Jokowi, Sekretaris 
DPRD Kota Solo pun diminta 
mengantar dan menunggui pro- 
ses administrasi pengajuan usul- 
an pemberhentian Jokowi di Pe- 


merintah Provinsi Jawa Tengah. 
arin), petugas 
kami dan Sekretaris DPRD Kota 
Solo ke Semarang untuk meng- 
antar dan menunggui pengajuan 
surat keputusan DPRD yang me- 
nyetujui permohonan berhenti 
Jokowi. Jika sel Rabu Se- 
kret akarta meng- 
antarkan surat kepada Menteri 
Dalam Negeri,” kata Ketua DPRD 
Kota Solo YF Sukasno, Selasa. 

Pengunduran diri Jokowi itu 
menyusul keputusan Komisi Pe- 
milihan Umum (KPU) DKI 
karta mengenai rekapitulasi hasil 
perhitungan suara dan penetap- 
an hasil Pilkada DKT Jakarta. 
Jokowi dan Basuki Tjahaja Pur- 
nama ditetapkan sebagai Gubu 
nur dan Wakil Gubernur DKI 
Jakarta terpilih. 

Menurut Sukasno, karena 
sempitnya waktu menjelang jad- 
wal pelantikan, DPRD mengawal 
pengiriman surat dan menunggui 
hingga proses administrasi se- 


lesai, Selain keputusan persetuju- 
anatas permohonan berhenti Jo- 
kowi sebagai wali kota Solo, di- 
kirimkan pula usulan pengang- 
katan Rudy menjadi wali kota, 

Jika Jokowi belum segera di- 
lantik karena ada gugatan atas 
hasil Pilkada DKT Jakarta yang 
dilayangkan kepada Mahkamah 
Konstitusi, kendali Pemerintah 
Kota Solo dipegang oleh Rudi 

Jokowi menambahkan, se 
lama beberapa hari ini masih di 
Solo untuk menyelesaikan be- 
berapa pek: i 
seperti penandatanganan surat 
keputusan dan peraturan wali 
kota, Selain itu, ia tengah meng- 
i beberapa pek 
alkannya, seperti so- 
an Taman Satwa Ta- 
ru Jurug, pengolahan sampah di 
Putri Cempo, pasar tradisional 
yang belum terevitalisasi, pem- 
bangunan Terminal Tirtonadi, 
dan penataan ruang di kawasan 
sekitar Pasar Gede. (EKI) 


A 


YOUR TRAVEL SOL 


"CENTRAL PARK 


4D BANGKOK PATTAYA 

MANIA Del NA How Dec trem 498 
5D MALAYSIA « LEGOLAND 
NR1Y et 11 May rem USD 558 
6D SHENZHEN MACAU 
HONGKONG 

AGINA8 Oei NNAILAO av trem USD 668 


sD HONGKONG SHUKZHEN 
5D Mono PMLIPPINES 5 


" 


69 
7 MALAYSIA SINGAPORE 
manason 1, w.tem 


8D SCENIC TAIWAN 


2 Ma 16 Dee trem 
Geo CHINA 

6D See 
»m USD 558 


3 CHINA DELIGHT 
NAN Oet A10 Nay rem USD 798 
9D PANORAMIC JIUZHAIGOU 
NIA Oa RN. Nov rem USD 1178 
10D CHINA SURPRISING 

1 mas rem USD 1198 
12D CHINA SCENERY 
1220 Oet 21114 Wav trem USD 1468 
12D PANORAMIC JIUZHAIGOU 
# ZHANGJIAJIE 

wem USD 2198 


Gay MIDOLE EAST 
10D TURKEY 


1100127 Wav 
18 Jan war ram USD $' 


Gay KUSTRALIA 
5D MONO SYDNEY 
MN Oe1 14 11.10 Mor 38 Dec trem USD 968 
6D GOLDCOAST SYDNEY 
17,34 et 161429 Kav 57 Dec trem USD 1198 
7D AUSSIE « O1 DECK 
10x BILIY,I6 Her 3 Dee trem USD 1558 


USD 888 


Gta E 


ID MINI EUROPE 


Amsterdam, Paris, Engelbe' 
trem USD 1398 
10D EAST EUROPE « TURKEN, 


22001 15M9e 244000 rom US 


1/ ALAN 5D WEST ban 
Aa Yan USD 1998 


ken USD 2368 
14D SPLENDID EASTERN 


II 00 


16D EAST Europe. « 
ERLAND 


D 2698 
ads 2 "em USD 33 
Geoy USA 

10D WEST COAST USA, 


MEADOPPICE 4 Bunga Besar No 


"TAMAN ANGGREK 


5/6D BANGKOK PATTAYA 
Im Park, Alcarar Siti 

Madame Tussauds, Siam Ocean World, 

Dinner Cruise 


sa421202920001 Irem USD 899 
7D MALAYSIA SINGAPORE 


LagoLang Theme Park, Universal Studios, 
Sunway Lagoon Theme Park 


1 bec tum USD 999 
8D THAILAND MALAYSIA 


Madame Tussauds, Genting Highland, 
Sunway Lagoon Theme Park 

100 trem USD 1099 
5/6/7/8D HONGKONG 
SHENZHEN MACAU 


Madame Tussauda, Peak Tram, Disneytang 
o17ne 
Oragon Treasure Shaw 
Stay at Disney's Matiywoa & 
The Venetian Macau 


TIK AT JAYA Dee Irem USD 1199 
70 THAILAND SINGAPORE 


Madame Tussauds, Universal Studios 
D 11 


trem USI 


s2 BEST OF TAIWAN 

1 ec irem USD 1499 
ak EXOTIC INDIA 
# KASHMIR 
11.11 Oec rem USD 1599 
7/8/9D WINTER KOREA 
JEJU SKI 


Teday Bear Museum, Everland, 
Making Kimehi, Wearing Hanbok, 
Trick Eye Museum, Nanta Show, Lotte Wortd 


a1.27a039,28 0ee Iram USD 1899 


7/8D JAPAN SPECIAL 

1.10 Dec iram USD 2399 
8D WINTER JAPAN 
YOKOHAMA 


trem USD 2399 


7/8D WINTER SOUTH 
/ NORTH HOKKAIDO 
226,20 00 trim USD 2659 


8D JAPAN SHIRAKAWAGO 
rem USD 2959 


CHINA 


5/60 BEIJING WINTER SKI 
# HOT SPRING 
2a8.I7,1N Dec trem USD 1129 


8D CHINA DELIGHT 
24.21,19 Dec trem USD 1299 


10D BEAUTIFUL HARBIN 
2xan00e irem USD 2079 


10D MINI CHINA 
mak25 ee rem USD 2099 


MIDDLE EAST 


9/10D MONO TURKEY 
212000 trem USD 1199 


5/6D MONO DUBAI 
9 Dex trem USD 1959 


$ Jakarta Y0K10, Ph 021 22 WB8 - 12 2028 


021 7274 0949, Plasa Indonesia 021 3192 706 Mal Katapa Gadin 


PERWAKRAN Semarang. 


MB awiatour 


DG smasurima 


O. Ujung Pandang, Vega 


AVIATOUR 


UTION 


“SUMMARECON MAL SERPONG 


15D BEAUTIFUL FRANCE « 
CHAMONIX 
200 

13D MALTA CYPRUS « DUBAI 
rem USD 3499 


irem USD 3399 


2400 


10D WONDERFUL ICELAND 
1700 iram USD 4499 


7D AUSSIE TANGALOOMA 
# CATCH CRAB 


akahanan nee 


9D NEW ZEALAND 
DISCOVERY 


rem USD 2299 


sounds 
21.0 Dae trem USD 3259 


9D ULTIMATE SOUTH & 


9 NORTH NEW ZEALAND 


(Franz Josset, Mitlord Sounds 


ana7oe rem USD 3359 


AMERICA 


10D BEST OF WEST 
COAST USA « CANADA 
21.18.70 Oee rem USD 2659 


13/14D GREAT EAST 
COAST USA « CANADA 
212100 rim USD 4559 


11D SOUTH AFRICA 
# GAME DRIVE 
2400 rem USD 3499 


5D MANADO JOYOUS 
CHRISTMAS 

100 Rp 3.999.000 
5D BALI OLD & NEW « 
BEACH CLUB CRUISE 

Stay @ He 


oek Hotel 


Rp 6.195.000 


3/40 SINGAPORE LONG 
WEEKEND 
24001 18 Mer ram USD 299 


4D SINGAPORE « at 


100 18Mer 


4D CANTON FAIR 
150et Ka w  USD639 


3/4/SD X'MAS & YEAR END 
IN SINGAPORE 
221, Dec rem USD 689 


5D SINGAPORE LEGOLAND « 
HELLO KITTY LAND 


Dee 


5/6D FLY & CRUISE 
NEW YEAR CELEBRATION 
21.38 000 tem USD 999 


USD 859 


SIR Cibubur 021 MIO 249) 


1 4667 4706, Depok Team Suara Z1 TBK7 0628 
ur 0411 836 677. Bandung, Selia our: 622 427 00 


www.avia.travel 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


SANTARA 


SATWA DILINDUNGI 


Saat Lala Kehilangan 
Ibu dan Saudaranya... 


rauma tampak jelas melingkupi Lala. Bayi Panthera tigris 
umatrae itu mengaum keras setiap kali petugas men- 
I dekatinya. Geramannya menakutkan, walau masih be 
sma bakal pengu: 


hutan terlihat, mesl 


”Naluri liarnya masih kuat, walau Lala sudah kami rawat 
lebih dari tiga pekan,” ujar Arif Makhmud, Kepala Seksi Pera- 
watan Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi, pekan lalu. 

Hari-hari ini adalah masa terberat bagi Lala dan satu sau- 

anya, setelah dicuri sejumlah warga di sekitar huta 
abupaten Muaro Jambi. Padahal, dua bay 
menyusu pada sang induk. Saudara Lala akhirnya tewas. 

Jika bukan karena ketahuan aparat Polsek Sungai Gelam, 
warga yang mengambilnya mungkin sudah menjual kedua sat- 
wa dilindungi itu entah ke mana. Setelah diketahui polisi, bayi 
harimau itu akhirnya diserahkan kepada petugas Balai Kon- 
servasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Petugas lalu me- 
nitipkan Lala di Kebun Binatang Taman Rimbo untuk mem- 
peroleh perawatan. 


Kehidupan jauh berbeda 


Terpisah dari induk dan mendadak menjalani kehidupan 
baru dalam jeruji besi jadi tontonan orang di tengah 
kota, mengakibatkan Lal Kehidupan ini jauh berbeda 
saat ia terbiasa tinggal di tengah hutan yang sepi. Lala meng- 
alami dehidrasi dan diare berat. 

Dokter Melinawati memutuskan mengarantina Lala. "Dia 
mengalami trauma berat. Kami harus mengarantina agar Lala 
jarnya, Selama masa karantina, Lala hanya 
bertemu dengan dokter, Itu pun beberapa menit saja untuk 
pengecekan kondisi kesehatan dan pemberian makanan, Se- 
lebihnya, Lala bermain sendiri tanpa gangguan manusia. 

Kondisi Lala kini berangsur pulih. Harimau kecil itu tidak 
lagi diare. Setiap pagi petugas membawa Lala keluar dari 
karantina, dijemur di bawah mentari sejak pukul 0800 hingga 
0900 untuk pemulihan kesehatan dan pertumbuhannya 

Arif pun menambahkan, Lala lahi 
Namun, melihat perkembangannya s 
tungan pada dokter dan pengasuh, akan semal 
untuk kembali ke habitat asl 


n sulit baginya 


otiap hari, Lala mendapat 


berlangsung, rasa ketergantungan semakin besar. 

Lala har u korban penindasan manusia terhadap 
satwa | . Dua bulan sebelumnya, dua harimau 
sumatera juga diburu di Kecamatan Pelepat, Kabupaten Me- 
rangin, pencuri k terungkap. 

Perkembangan perdagangan harimau dan satwa liar lain di 
Sumatera memang menurun, tetapi lebih karena keberadaan 
hewan itu kian langka. Pada survei lembaga Traffic tahun 2002, 
banyak bagian tubuh harimau yang diperdagangkan, seperti 
cakar (175 buah), gigi taring (102), kumis (80), kulit badan utuh 
(24), potongan kulit (20), tulang (8), dan harimau utuh (5). 
Tahun 2006, volume per 
hampir h 
gigi atau taring (37), 32 kg tulang, dan 37 potongan kulit. 

Sejak tahun 2000, tim Traffic menemukan, antara lain, 100 
kg tulang harimau dikirim ke Korea Selatan. Sumatera adalah 
sumber utama pasokan tulang ke luar negeri. Selain itu, juga 
ditemukan 140 kg tulang dan tengkorak harimau disita di 
Taiwan. Asalnya juga dari Sumatera. 

Jika perburuan harimau 
tanpa tindakan keras aparat, status 
menyamai harimau bali (Panthera tigris balica) dan h: 
jawa (Panthera tigris sondaica) yang telah benar-benar 
punah beberapa puluh tahun silam, Seharusnya ini tidak ter- 
jadi? (RMA TAMBUNAN) 


KOMPAS/IRMA TAMMUNAN 


nau sumatera (Panthera tigris sumatrae) menjalani 
karantina di Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi, Provinsi 
Jambi, pekan lalu. Bayi harimau berusia 2,5 bulan ini 
mengalami trauma setelah ditangkap sejumlah warga dalam 
hutan di Kabupaten Muaro Jambi dua pekan lalu, Salah satu 
saudara Lala, yang juga masih dalam masa menyusui, bahkan 
muti setelah diculik dari induknya. 


HARI BATIK NASIONAL 


Alih Keahlian Membatik Lambat 


BANDUNG, KOMPAS — Re- 
generasi pembatik tulis di be- 
berapa sentra batik makin surut 
karena alih keahlian membatik 
sangat lambat. Hal ini terutama 
disebabkan upah pembatik tulis 
sangat rendah sehingga banyak 
kaum muda memilih bekerja di 
industri batik printing (cap). 

“Tni memprihatinkan karena 
batik Indonesia diakui UNESCO 
menjadi warisan budaya dunia,” 
kata anggota Komisi VTIT DPR, 
Ledia Hanifa, mengun- 
jungi sentra batik di Jawa Barat 
dan Yogyakarta, terkait Hari Ba- 
tik Nasional, Selasa (2/10). Hal 
itu juga dibenarkan pengamat 
batik asal Pekalongan, Zahir Wi- 
dadi, pada pra-Konvensi Nasi 
onal Standar Batik di Semarang, 
Jawa Tengah. 

Menurut Ledia, nasib pem- 
batik belum berubah, mi 
mor dan harga batik 
tinggi. Upah mereka ra 
nya Rp 30000 per hari, kurang 
dari Rp 1 juta sebulan. Nilai ini di 
bawah upah minimum regional 

Padahal, pembatik tulis h: 
bekerja menuli: i 
pada kain sekitar 10 jam tiap hari. 
Mereka harus duduk di tengah 
uap panas dari kompor lilin batik, 
dalam kondisi ruang kerja yang 
kadang juga tidak berventilasi. 
ngat rawan meng- 
hatannya, Sebagian 
ar pembatik tulis adalah bu- 
ruh lepas, yang dibayar harian 
oleh pemberi kerja. 

Zahir prihatin, sebab generasi 
pemb 
kur: 


ng, Alih keahlian membatik 
berjalan lambat karena tak ada 
insentif, "Bila batik tulis lenyap, 
karena tak ada penerusnya, le- 


nyap pula kepei - 
rakat dunia al 

Pegiat Kampung Bat 
Jakarta, Budi Darmawan, sepen- 
dapat, semua pihak harus be- 
nar-benar memperhati kese- 
jahteraan pembatik tulis. Pem- 
buatan batik jenis ini merupakan 
inan padat | 

Ledia menami n, peme- 
rintah jangan hanya mengusung 
program cinta batik, tetapi harus 
memperbaiki nasib pembatiknya. 
Pemerintah harus mengingatkan 
pengusaha batik agar memper- 
hatikan kesejahteraan pekerj 

Di Bandung, Ketua Harian Y 
yasan Batik Jawa Barat Koma- 
rudin Kudiya, Selasa, meminta 


KOMPAS/FERGAN, 


PA INDRA RIATMOKO 


Murid SMP Stella Duce 1 memamerkan pakaian batik karya mereka 


pada pering: 


a (2/10). Bertepa 
ng diperingati setia 


Hari Batik Nasional di sekolah itu, di 


lan Dagen, 
Nasional 


an dengan Hari Ba 


2 Oktober, SMP Stella Duce 1 menerima 
rekor dari Museum Rekor-Dunia Indor 


sia (Muri) sebagai sekolah 


pelopor pengguna batik karya sendiri. 


pemerintah daerah menjadi pen- 
dorong tumbuhnya proses kreatif 
industri batik. Di beber 
rah, batik terbukti bisa menji 
tumpuan ekonomi masyaral 

"Keberhasilan Kabupaten Ci- 
rebon, Indramayu, 


rajin batik di Ja- 
dengan total nilai penjualan 
Rp 87 miliar per tahun. 

Di Solo, Jateng, perayaan Hari 
Batik N: 
bagai lain, peragaan 
busana ala pedagang pasar tra- 
disional di Pasar Gede dan pe- 
ian batik oleh pegawai ne- 
geri sipil di Pemerintah Kota $ 
lo. (DMU/WHO/CHE/EKI/NIK) 


Pencarian 


Korban 
Dihentikan 


Bahuga Jaya Belum Diangkat 


BANDAR LAMPUNG, KOMPAS — Satu minggu 
setelah musibah tenggelamnya Kapal Motor 
Penumpang Bahuga Jaya, pada Selasa (2/10) 
evakuasi dan pencarian korban kapal roro ini 
dihentikan. Jumlah pasti korban yang terjebak di 
bangkai kapal belum bisa diketahui. 


Menurut Koordinator Misi Se- 
ue (SAR) Badan 


arch and Re: 
SAR Nasioni 
tenggelamnya KMP Bahuga Jaya, 
Saidar R Jaya, sekitar 80 personel 
tim SAR gabungan ditarik dari 


pal di perair 
SAR gabungan itu ter 
anggota Marinir TNI Angkatan 
Laut, Basarnas, dan Dinas Per- 
hubungan Provinsi Lampung 
"Sesuai prosedur, masa pen- 
an dan evakuasi ditetapkan 
selama seminggu. Evakuasi kami 
hentikan sementara sambil me- 
nunggu evaluasi di tingkat pusat," 
ujar Saidar. 
Namun, 


tim dari Pos 
Lampung, berjumlah 1 
masih melakukan penyi 
perairan Selat Sunda bagian uta- 
ra, Sebelumnya, tim SAR gabung- 
an menyelam mendekati bangkai 
KMP Bahuga Jaya yang tengge- 
lam sedalam 76,5 meter di bawah 
permukaan laut di sekitar Pulau 
Rimau Balak, Lampung Selatan, 
Namun, tim gagal menjangkau 
bangkai kapal karena terkendala 
peralatan dan arus bawah laut 
ng der 
Hingga Selasa, belum diketa- 
hui jumlah korban yang t k 
dalam bangkai KMP Bahuga Ja- 
ya. Data korban yang hilang ma- 
sih simpang siur. Sebelumnya, 
ko Basarnas menyebutkan, 


orang Adapun PT Angku 
ngai, Danau, dan Penyeberangan 
(ASDP) Indone: y Cabang 
Bakauheni menyebutkan, kurang 


dari lima orang yang hilang. 

Menurut Saidar, jumlah pasti 
korban yang hilang terjebak da- 
lam kapal sulit diketahui meng- 
ingat tak adanya manifes penum- 
pang yang rinci. "Jumlah korban 
hilang yang kami terima itu kami 
peroleh dari keterangan warga 
yang melapor kehilangan anggota 
keluarganya. Bukan jumlah pas- 
ti,” ujarnya. Jumlah korban tewas 
tercatat tujuh orang, 


Pembenahan manifes 

Dalam rapat kerja terkait teng- 
gelamnya KM Bahuga Jaya, Se- 
nin, Komisi IV DPRD Lampung 
menyoroti perlunya pembenah- 
istem manifes penumpang di 
perjalanan kapal roro (rol-on 
roll-of)). "Selama ini tak jelas data 
nama penumpang yang tera 
kut. Ketika terjadi 
tak diketahui siapa yang tereva- 
kuasi dan yang hilang,” papar 
Suyatno, anggota Komisi TV 
DPRD Lampung, 

Manajer Operasional PT ASDP 
Indonesia Ferry Cabang Bakau- 
heni Heru Purwanto menyebut- 
kan, perbaikan manifes data pe- 
numpang semestinya juga men- 
jadi tanggung b pengelola 
kapal. "Seperti di airlines, ya 
mengetahui jumlah penump 
itu setiap maskapai,” ujar dia. 

Wakil Menteri Perhubungan 
Bambang Susantono di Jakarta 
berjanji 
turan lalu lintas di per 
pun menjelaskan, Indones 
lah mendapat dan se 


ans 


tronic Highway. (JON/RYO) 


BIOREMEDIASI FIKTIF 


Kejaksaan Agung Sita 18 Kendaraan dari PT Chevron 


PEKANBARU, KOMPAS — 
Tim penyidik Kejaksaan Agung 
RI mer a 18 kendaraan terkait 
tuduhan kasus 

PT Chevron di Provinsi Riau. 
Semua kendaraan diinapkan di 
halaman gedung Kejaksaan Ting- 
gi Riau di Jalan Sudirman, Pe- 
kanbaru sejak Selasa (2/10). 
tertutup kemungkinan 
akan dilakukan peny 
nya," kata Jaksa Sugeng Sumarno 


ng menangani kasus bioreme- 
diasi fiktif PT Chevron di Pe- 
kanbaru, 
Sugeng mengungkapkan, ken- 
sita diambil dari 
lokasi tambang PT 
Chevron, antara lain, kota Minas, 
Duri dan Pekanbaru, Semua ken- 
daraar lan dititipkan di bawah 
pen kantor Kej 
Tinggi Riau. 
Berdasarkan pengamatan, 18 


kendaraan diparkir di halaman 
belakang Kejati Riau. Dua di an- 
taranya kendi: n truk pengang- 
kut tanah dan sebuah truk di- 
lengkapi pengait. Kendaraan 
lainnya adalah minibus dan mi- 
nivan serta yangterbanyak mobil 
jenis dua kabin 


ang, sekitar enam 
petugas penyidik dari Kejagung 
menempi tiker pada mo- 


bil-mobil sitaan yang berisikan 


kata-kata Barang/benda ini telah 
disita penyidik kejaksaan agung, 
ntah pe- 
nyitaan Direktur Penyidika 
sa Agung Muda Tindak Pidana 
Khusus. 

Kasus bioremediasi fiktif PT 
Chevron sejak Maret 2012, Tujuh 
orang menjadi tersangka dan 
enam di antaranya sudah di- 
tahan. Mer dalah Mana 
Lingkungan Sumatera Light 


North (SLN) dan Sumatera Light 
South (SLS) dari unit usaha PT 
Chevron Endah Rumbiyanti. 
am Leader SLN-Du 
Team I 


as, Kukuh, 
General Manager SLN Operation 
Alexiat Tirtawidjaja: dan General 
Manager SLS Operation Bachtiar 
Abdul Fatah. 

Di luar Chevron, m 
orang tersangka dari per 
subkontrak. (SAH) 


sih dua 
sahaan 


/ 
PT. PLN (PERSERO) 


SUMSEL 9810 MINE MOUTH COAL FIRED IPP PROJECT 
DISCUSSION FORUM 


PT PLN (Persero), a utility company owned by the State of the Republic 
of Indonesia intends to implement the Sumsel 9 and Sumsel 10 mine 
mouth coal-fired Independent Power Producer (IPP) projects in South 
Sumatra (the "Projects"). The Projects will have an installed capacity of 
up to 1,800 MW. PT PLN (Persero) has appointed The Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), as its lead transaction 
aadvisor for the competitive tendering of the Projects. 


The Projects will be implemented based on the Presidential Regulation 
67/2005 as amended by Presidential Regulatlon 13/2010 and the latest 
by Presidential Regulation 56/2011, the legal framework for Public-Private 
Partnerships (PPP) in infrastructure projects, and under which an IPP 
project will be eligible for govemment support. 


PLN and HSBC are now extending an invitation to potential investors, 


project developers and coal mining companies (holders of mining Ilcenses) 
toa Discussion Forum for an exposition of the Projects. PLN and HSBC 
have received several expressions of interest from international and 
Indonesian developers to finance, construct and operate the Project. 
A preguallfication of project developers is planned to be issued shortiy as 
part of the bidding process. 


Invitation is limited to two (2) persons per company. Kindiy email the 
names of the delegations by 2 PM, Tuesday October 9, 2012 to: 
Dwi Hartono (dwi.hartono@pln.co.id) and Gilles Pascual 
(@illespascual@hsbc.com.sg) 


Discussion Forum - Date and Venue 


, October 11, 2012 
00 - 11:00 WIST 
: Lobby Longue Bimasena Club, 
Jalan Dharmawangsa Raya 39, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 
Indonesia 


For further information, please feel free to contact: Dwi Hartono at Phone: 
162 21 722 7049 


Jakarta, 3 October 2012 
Procurement Committee of Sumsel 9 & 10 Mine Mouth Coal Fired IPP Project 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ALL-NEW 


SPORT: 


Dealers: 
JAKARTA SELATAN: (21) 8301800/03, 7902858, 29237060. JAKARTA BARAT: (021) 5322634. BEKASI: (021) 88964212. CIBUBUR: (021) 82459008/09. BINTARO: (021) Pena JAKARTA UTARA: (021) 6511717. 
TASIKMALAYA: (026 


JAKARTA PUSAT: (021) 4220780. SERPONG: (OZ1) 5370909. SERANG: (0254) 227575. BOGOR: (0251) 7543535. BANDUNG: (022) 2004018, 7512350, 4202777, 7200500. 


SE 


www.kiamobil.com 


MUkd All New Sportaga, the most stulish & award winning Crossover Utilty Vehida dangan musin Thata II 2.0 Dual CVVT 


yang paling powerful di kelasnya, mulal dari harga 240 Jutaan", Unt 


menambah kanyarn: 


tiap pembellan 


All New Sportage akan mendapatkan All New Sportage Platinum Card dangan berbagai kemudahan dan fasilitas. 


Segera kunjungi Showroom KIA terdekat dan dapatkan AI New Sportaga Implan Anda. Al New Sportage juga hadir dangan 


transenisi Automatic dan tipe Platinum. 


Varga berlaku untuk trarsrisi Marus off ha road DKI Jakarta 


'“Syarat dan ketantuan beriaku 


65) 344508. CIANJUR: (0263) 261758. 


SUKABUMI: (0268) 238998. PURWAKARTA: (0264) 200550. KARAWANG: (0267) 401682. CIREBON: (0231) 220225/26. SEMARANG: (024) 7616300, PEKALONGAN: (0285) 432424. TEGAL: (0283) 340660, PURWOKERTO: (0281) 640250. 


KUDUS: (0291) 443705. SOLO: (0271) 780855. YOGYAKARTA: (0274) 625974. SURABAYA: (031) 
MATARAM: (0370) 636225. MAKASSAR: (OAII) 3617777. MANADO: (0431) 878500. BANJARMASIN: (05I1) 3266666, PALANGKARAYA: (0536) 39900. BALIKPAPAI 


5035330, 8432989, 5351200/03, 31222285/86. MALANG: 


(03AT) 454647, DENPASAR: (0361) 429990. KUT/ 
IN: (0542) 877600. 


(0361) 703345. 
SAMARINDA: (0541) 765599. 


PONTIANAK: (0561) 723241. MEDAN: (061) 4159038, 4159133, 77557887. PEKANBARU: (0761) 589523. JAMBI: (0741) 444946. BATAM: (0778) 433064. TANJUNG PINANG: (0771) 319708/09. BANGKA BELITUNG: (0717) 7013727. 


PALEMBANG: (0711) 379900. 


Parts Hotline: (021) 26708080, KIA Guard 24 Jam: (021) 65302010. 


IE Kia Motors Indonesia 


@KlAmotorsiD 


NUSANTARA 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


KORUPSI 


Gairah dalam Kemiskinan NTT' 


Selama 10 tahun terakhir, 
sejak tahun 2002, telah 
ditemukan 151 kasus 
korupsi di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Sekitar 
545 pelaku terlibat, tapi 
hanya sebagian kecil 
dihukum. Terkesan ada 
upaya saling melindungi 
antara pelaku koruptor 
dan aparat penegak 
hukum sehingga kasus 
korupsi pun menghilang. 


ebanyak 151 kasus korupsi 
S itu sempat dipublikasi me- 

dia massa. Namun, seba- 
gian besar kemudian hilang tan- 
pa bekas, Alasan yang dikemu- 
kakan kejaksaan atau kepolisian 
adalah tidak ada bukti kuat tin- 
dak pidana korupsi. Itu belum 
termasuk kasus korupsi yang 
tertutup rapi. 

Pelaksana Harian Direktur 
Perkumpulan Inisiatif dan Ad- 
vokasi Rakyat (PIAR) Nusa 
ara Timur (NTT) Paul 
Sinlacloe di Kupang, akhir Agus- 
tus lalu, mengatakan, di 
pelaku tadi, sebanyak 76 pelaku 
dua kali melakukan tindak pi- 
dana korupsi. Total nilai keru- 
gian negara akibat 151 kasus 
korupsi itu mencapai lebih dari 
Rp 200 miliar, 

"NTT masuk lima besar na- 
sional korupsi. Daerah lain juga 
tinggi, tetapi dibanding kesejah- 


melakukan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme di tengah kemiskinan 
yang terus mendera rakyat,” ka- 
ta Sinlaeloe, 


n Fakultas Hukum Uni- 
Nusa Cendana Kupang, 
John Tuba Helan, menjelaskan, 
kasus-kasus korupsi, antara lain, 
dana a kesehatan (sarkes) 
RSUD Johannes Kupang (2002) 
senilai Rp 15 miliar, penggelem- 
bungan harga pengadaan 60 
tempat tidur di RSUD Johannes 
Kupang (2012) senilai Rp 85 ju- 
ta per unit, perjalanan dinas di 
Flores Timur sekitar Rp 10 mi- 
liar (2012), pungutan Rp 1 juta 
per desa bagi 185 desa di Flores 
Timur untuk prop: 
katan dana desa s 
miliar ke Mendagri (2012). 
Dana pendidikan luar sekolah 
senilai Rp 77 miliar (2007) dan 
pembelian traktor tangan bagi 
petani senilai Rp 8 miliar (2011), 
serta dana bantuan operasional 
DPRD provinsi dan kabupaten/ 
kota (periode 1999-2004) senilai 
Rp 16,5 miliar, korupsi dana 
pendidikan di Timor Tengah 


Dv 


r 


KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA 


Bocah-bocah usia sekolah tidak menikmati pendidikan dan tinggal bersama orangtua di rumah gubuk. Kemiskinan terus melilit 
pedesaan di Nusa Tenggara Timur (NTT). 


kehidupan sebagian besar warga 


Utara (TTU) Rp 13 miliar 
(2012), dan pungutan dana per- 
baikan ruang kelas Rp 50 juta 
oleh anggota DPRD TTU. 

Dana batuan sosial (bansos) 
ttaupun kabupaten/ko- 
ta (2010-2011), terindikasi KKN 
dengan total nilai mendekati 
Di Kabupaten 
sus bansos yang me- 
kitar Rp 19,7 
r itu diduga melibatkan bu- 
etempat Sosimus Mitang. 
Namun, yang diproses hukum 
hanya sejumlah pejabat kecil. 

Awal tahun 2011, BPK NTT 


stansi bersangkutan mempe 
iki. Namun, hingga kini, perba- 
ikan tidak pernah tuntas dan 

tidak pernah ada tindak lanjut. 


dukacita, beli peti jenazah, dan 
karangan bunga bagi orang mati, 
perjalanan dinas, carter pesawat, 
pembangunan lift dan plafon 
rumah sakit, serta kunjungan 
kerja DPRD ke konstituen, S 


mua dilakukan tanpa kuita 


sus korupsi di NTT, tetapi pe- 
laku tidak dibawa ke penjara, 
kecuali mantan Bupati Ende Pa- 
ulus Domi, Sekda Ende Tskan- 
dar Mberu, dan Sekda Kota Ku- 
pang Abde Habel. Lalu korupsi 
pejabat pemprov tak dipr 
kecuali bawahan seperti korupsi 
dana sarkes (2002), dua anggota 


SEJUMLAH KASUS DUGAAN KORUPSI DINTT “WNI 


Kabupaten Ende 


“ Dua pejabat berinisial BPM, pejabat pembuat 
komitmen dari Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Ende, dan SK, 
penanggung jawab operasional kegiatan dari 
Dinas Pekerjaan Umum Ende, ditetapkan 
sebagai tersangka kasus dugaan korupsi 
dana bantuan sosial pascabencana 2010 


senilai Rp12 miltar. (25/6/2012) 


@ Penyidik kejaksaan negeri menahan Staf Ahli 
Bupati Ende Bidang Ekonomi dan Keuangan 
Thom Benge karena kasus dugaan korupsi 
ketika menjabat Kepala Dinas Pertambangan 
dan Energi Kabupaten Ende 2008, (15/8/2012) 


Kabupaten Timor Kabupaten Sikka Kabupaten 

Tengah Utara Badan Pemeriksa Kefamenanu 

Ketua DPRD Timor Keuangan Perwakilan | Kepala Bulog Kabu- 
Tengah Utara RN (44) | NTT menemukan paten Kafamenanu 


ditetapkan sebagai 
tersangka dalam 
kasus dugaan 
penyalahgunaan dana 
bantuan sosial untuk 
pembangunan 333 
rumah penduduk 
senilai Rp 600 juta. 
(20/11/2012) 


Sumber: Litbang "Kompas"/ERI, dari pambaritaan "Kompas" 


staf di dinas kesehatan provinsi 
masuk penjara, Penggagas dan 
otak di balik itu tidak tersentuh 
hukum. 


Jadi gaya hidup 

Korupsi menjadi gaya hidup, 
mulai dari ketua RT/RW (pen- 
jualan beras untuk orang mis- 
kin) sampai pimpinan kepala 
daerah atau pejabat vertikal (da- 
na APBD dan dana APBN). Ga- 
ya hidup pejabat, termasuk ke- 
luarganya, mendadak berubah. 

Sejumlah rumah mewah ber- 
nilai Rp 300 juta-Rp 2 miliar 
pun bertebaran di beberapa ko- 
ta, bahkan sampai di kampung 
asal pejabat dan anggota keluar- 
ga. Masyarakat tahu, tetapi me- 
milih diam, Melapor ke aparat 
penegak hukum juga sama, bah- 
kan pelapor dijadikan tersangka. 

Korupsi pun terus mer 
rahkan. Pelaku selalu bebas dan 
aman dari proses hukum, Me- 


reka bersembunyi di balik ke- 
miskinan dan keterbelakangan 
skinan 
ja dirawat guna 
dana pusat untuk di- 


menari 
korup. 

Total daftar isian proyek ang- 
garan (DIPA) 2012 senilai Rp 22 
triliun terdiri dari APBD, per- 
bantuan, dana dekonsentrasi, 
dan lainnya. Tahun 2011, total 
DIPA Rp 12 triliun dan tahun 
2010 Rp 10 triliun. Jumlah dana 
meningkat, tetapi rakyat tetap 
miskin. 

Sementara itu, dana 
perhitungan angs 
tetap jadi kebanggaan, dengan 
alasan hemat anggaran. Tahun 
2009 total silpa Rp 200 miliar, 
tahun 2010 Rp 120 miliar, dan 
tahun 2011 Rp 145 miliar, Dana 
ini diparkir di sejumlah bank di 
Kupany 


s pemecatan Direktur 
Pemasaran Bank NTT Ibrahim 


pembelanjaan dana 
bansos Rp 10,7 miliar 
yang dikelola oleh 
Bagian Kesejahteraan 
Masyarakat 
Sekretariat Daerah 
Sikka tak dilengkapi 
dengan pertanggung- 
jawaban yang benar. 
(11/6/2011) 


Diarmanto ditahan 
Kejaksaan Tinggi 
Kupang setelah 
buron 5,5 bulan di 
Timor Leste, 
Tersangka menjual 
beras Bulog seba- 
nyak 652 ton ketika 
menjabat Kepala 


Bulog Kefamenanu. 
Anna 
Imang Juni 2012 menyisakan 


oal. Imang menolak perintah 
n pemprov mengucurkan da- 
na Rp 70 miliar kepada seorang 
pengusaha dari Suraba 'ang 
ingin membangun hotel milik 
pemda di Lasiana Kupang. Dia 
beralasan, perintah lisan tidak 
memiliki dasar hukum kuat. 
Kepala Penerangan Hukum 
dan Humas Kejaksaan Tinggi 
NTT Jemmy Tirayudi mengaku, 
kejaksaan telah bekerja 
mal memberantas korupsi, Ta- 
hun 2011, 46 korupsi ditangani 
kejaksaan. Kejati menangani de- 
lapan kasus, dua kasus di 
antaranya sudah diputus, yang 
lain dalam proses. Tahun ini, 
Kejati menangani enam kasus, 
satu kasus sudah diputus. 
”Tidak benar, kejaksaan tidak 
bekerja serius menangani kasus 
korupsi. Sudah banyak k 
e pengadilan,” ujar Ti- 
rayudi, (KORNELIS KEWA AMA) 


MANDIRI SEJAHTERA 


BMT, Tanpa Bunga 
Sejahterakan Warga 


asarnya hanya amanah dan ingin bermanfaat bagi ling- 
kungannya, terutama membebaskan petani dan peda- 
gang kecil dari jerat rentenir. Meski semula tak banyak 
yang menjadi anggota dan bermodalkan dana patungan, ki 
menjadi gantungan asa warga. 

Itulah kisah Koperasi Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Man- 
diri Sejahtera Jawa Timur yang berpusat di Desa Karang 
Cangkring, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, Jatim. BMT 
ini bisa mengembangkan modal awal Rp 130 juta tahun 2004 
menjadi Rp 16 miliar serta menyalurkan bantuan modal kepada 
pedagang pasar dan petani tanpa bunga. 

Semula BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur bernama BMT 
Kuber Sejahtera. Modalnya adalah patungan dari pendiri, 36 
orang dan dua yayasan di Desa Karang Cangkring, termasuk 
bantuan dari Departemen Sosial (Depsos). Kantor mengontrak 
di rumah berdinding papan, di bawah jembatan penghubung 
Karanggeneng, Kabupaten Lamongan-Dukun, Gresik. Kini, me- 
reka memiliki kantor sendiri, dengan sembilan cabang di Gre- 
sik dan Lamongan, 

Manajer Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Mo- 
hammad Ayubi Chozin dan Ketua Pengurus Mahfudz, pekan 
lalu, di Gresik, menjelaskan, lembaga itu memakai sistem sya- 
riah untuk memerangi rentenir. 


Dari perangkat desa 

Ayubi mengakui, sejarah berdirinya lembaga itu dimulai tahun 
2004, ketika Kepala Desa Karang Cangkring Sudirman (kini 
menjadi Ketua Dewan Pengawas) meminta perangkat desa, M 
Ayubi Chorin, yang menjadi pedagang eceran di Pasar Kliwon, 
Desa Karang Cangkring, ikut pelatihan dari Dey epulang 
dari pelatihan, Ayubi mengumpulkan hampi ruh dari pen- 


duduk Desa Karang Cangkring, 


namun hanya 36 orang yang 

berminat mendirikan koperasi. 

Koperasi itu diberi nama BMT 

Kube Sejahtera unit 23, 

Saat itu, warga yang me- Petani yang butuh 
modal bisa meminjam 

dana, pengembaliannya 

menunggu panen. Jika 

gagal panen, 


merlukan diberi pinjaman s 
pembayaran mundur. 


besar Rp 500.000 tanpa jamin- 
an dengan sistem tanggung 
renteng setiap kelompok pe- 
minjam. Aturan peminjaman 
longgar dan mengikuti kehen- 
dak peminjam sel 
koperasi cepat berkembang. 

Petani yang butuh modal bisa meminjam dana, pengem- 
baliannya menunggu panen. Jika gagal panen, pembayaran 
mundur tanpa denda, Angsuran cicilan ada yang lima hari 
sekali, setiap bulan, bahkan setiap tiga bulan sekali, tergantung 
dari kesepakatan awal. 

Setelah tujuh tahun berjalan, Koperasi BMT Kube Sejahtera 
bisa berekspansi di beberapa tempat, seperti di Pasar Dukun, 
mpurrejo Panceng, dan tahun 2011 membuka cabang 
di Pasar Balong Panggang. Dalam Rapat Anggota Tahunan 


Februari 2011, dana yang disalurkan mencapai Rp 5,799 miliar: 
Koperasi menjalankan fungsi sebagai pengumpul dan pe- 


nyalur zakat, infak, sedekah, baik dari pengurus, karyawan, 
penabung, maupun peminjam. Peminjam rankan menza- 
katkan 0,5 persen dari nilai pinjaman. Karyawan dan pengurus 
dipungut zakat pendapatan dan infak. Hasilnya untuk mem- 
bantu penebusan beras untuk warga miskin, santunan bagi 
fakir miskin dan anak yatim, kebutuhan sekolah anak yatim 
dan miskin, serta pelunasan orang yang utang ke rentenir 
senilai Rp 45,6 juta juta setahun. Koperasi juga membantu 
pembangunan fisik ke desa Rp 10 juta setahun. 


Dipisahkan Bengawan Solo 

Desa Karang Cangkring terletak sekitar 60 kilometer dari 
pusat Kabupaten Gresik, berbatasan dengan Karanggeneng, 
Kabupaten Lamongan, yang dipisahkan Bengawan Solo. Di 
bawah jembatan penghubung dua wilayah itu, kantor pusat 
BMT Mandiri Sejahtera berlokasi. 

Dari sembilan cabang, kini tercatat 8. 
manfaatkannya. Mereka memai 
tanpa bunga), murabahah untuk jual beli, 
serta menabung dan mendepositokan dananya. Aset hingga 
Agustus 2012 mencapai Rp 15,185 miliar dan simpanan yang 
terkumpul Rp 11,351 miliar, (ADI SUCIPTO KISSWORO) 


59 anggota yang me- 


PASIR BESI 


Abrasi Kian Parah di Ende 


ENDE, KOMPAS — Abrasi di 
pesisir Nangaba, Kecamatan En- 
de, Kabupaten Ende, Pulau Flo- 
res, Nusa Tenggara Timur, kian 
mengkhawatirkan. Hal itu me- 
micu keresahan warga setempat, 
di antaranya pemilik tanah serta 
pemilik kafe dan restoran yang 
membuka usaha di kawasan itu. 


“Dulu walau pasang naik, air 
laut tidak sampai menggerus pa- 
sir hingga fondasi lopo (rumah) 


beropera: 
sampai ke pelataran kafe dan 
restoran, Abrasi terus menggerus 
pasir pantai hingga jaraknya ada 
yang tinggal 30 sentimeter saja 
dengan salah satu lopo kami,” 
kata Aries Putra Lawa (40), pe- 
milik Kafe dan Restoran Kam- 
pung Artis, Selasa (2/10), di Ende, 
Letak kafe persis bersebelahan 
dengan lokasi eksplorasi. 

Daerah tepi pantai yang se- 
mula landai dengan gundukan 
pasir, kini akibat abrasi banyak 


yang terkikis menimbulkan rong- 
ga dengan dinding terjal. Apabila 
Ibrasi makin luas, akan memutus 
jalan negara di kawasan itu yang 
menghubungkan Ende-Nagekeo, 

Mengganas 
dampak dar eksplorasi 
pasir besi yang dilakukan oleh PT 
Grand Victory Resources sejak 
November 2011. 

Menurut Aries, sepanjang ta- 
hun ini, air laut naik dua kali, 
yaitu sekitar April dan Septem- 
ber hingga menjangkau bangun- 
an kafe dan restoran miliknya. 

Aries menuntut PT Grand Vic- 
tory Resources segera memba- 
ngun dinding penahan abrasi di 
depan lopo miliknya. 

"Kalau tembok pengaman tak 
dibangun, begitu air laut naik lagi 
lopo-lopo saya bisa habis semua, 
Kawasan ini banyak disinggahi 
turis asing dari Moni (Danau 
Kelimutu) untuk menikmati ke- 
indahan pantai," ujar Aries. 

Umar Embu (62), warga Na- 


ngaba, mendesak Pemkab Ende 
mencabut izin dan menghenti- 
kan eksplorasi pasir besi. 
makin parah dan ini baru gej: 
awal. Kalau tambang pasir besi 
ini tidak segera dihentikan, ke- 
rugian masyarakat dan negara 
akan jauh lebih besar,” ujarnya. 

Manajer PT Grand Victory Re- 
sources Denis Sutedjo memban- 
tah hal itu. "Abrasi dipicu siklus 
alam dan perusahaan kami be- 
lum melakukan produksi. Kami 
baru sebatas eksplorasi untuk 
memberikan laporan ke Dinas 
Pertambangan dan Energi terkait 
kandungan pasir, Penggalian pun 
dibatasi dengan kedalaman hing- 
ga 4 meter,” jelas Denis. 

PT Grand Victory Resources 
mengantongi izin usaha pertam- 
bangan (TUP) eksplorasi pasir be- 
si dari tahun 2010-2015 seluas 
132 hektar di Kecamatan Ende 
Utara, Ende, dan Nangapanda, 
serta Kotabaru dan Maurole se- 
luas 11.690 hektar. (SEM) 


KONVENSI DUNIA MELAYU 


Napak Tilas Kerajaan Malaka 


PALEMBANG, KOMPAS — 
Napak tilas pelayaran bersejarah 
pendiri Kerajaan Malaka Para- 
meswara dari Palembang hingga 
Malaka menjadi salah satu bagian 
dalam Konvensi Dunia Melayu 
Dunia Islam 2012 yang digelar di 
Palembang, Sumatera Selatan. 
Napak tilas ini merupakan pe- 
ringatan 750 tahun pelayaran 
yang merupakan asal mula ber- 
dirinya salah satu kerajaan Me- 
layu yang terbesar tersebut. 
Pelayaran akan dimulai Rabu 
(8/10) dari Dermaga Boom Baru, 
Palembang, Sumatera Selatan. 
Perjalanan menyusuri Sungai 
Musi menuju Selat Malaka itu 
akan menggunakan kapal milik 
Kerajaan Malaka dan akan di- 
ikuti sejumlah wakil negara pe- 


serta Konvensi Dunia Melayu 
Dunia Islam (DMIDI) 2012, 

Gubernur Sumsel Alex Noer- 
din mengatakan, pelayaran ini 
dimaksudkan mempererat hu- 
bungan Kerajaan Malaka di Ma- 
laysia dengan Palembang. Kedu- 
anya disatukan dengan kesamaan 
mendasar, yaitu sejarah, identitas 
Melayu, serta Islam. 

”Kami sangat bangga jadi tuan 
rumah kegiatan ini. Juga untuk 
menyelenggarakan napak tilas,” 
ujarnya saat pembukaan Kon- 
vensi Dunia Melayu Dunia Islam 
2012 yang diikuti 300 wakil Me- 
layu-Islam dari 16 negara, di an- 
taranya, Brunei, Singapura, Thai- 
land, Madagaskar, dan Afrika Se- 
latan. 

Ketua Menteri Malaka yang 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


juga Presiden DMDI Datuk Seri 
Haji Mohd Ali bin Mohd Rustam 
mengatakan, Palembang meru- 
pakan tempat sejarah bagi Ma- 
laka karena merupakan asal pen- 
diri kerajaan itu. Hal ini juga 
menandai adanya keeratan hu- 
bungan antara RI dan Malaysia. 
Dalam konvensi ini, Datuk Seri 
Haji Mohd Ali mendorong ka- 
langan Melayu Islam untuk me- 
nyatukan langkah dan mencegah 
perpecahan di kalangan sendiri. 
Persatuan jadi kunci untuk me- 
ngelola potensi Melayu Islam 
yang besar. "Dari 1.8 miliar pen- 
duduk Islam, 300 juta orang di 
antaranya anggota DMIDI. De- 
ngan bersatu, jadi kekuatan yang 
besar untuk bidang politik, sosial, 
dan ekonomi,” katanya. (RE) 


Kiri-kanan: Area Business Leader Jabar2 Hendry Bunardi, Funding Business 
Manager Magelang Dewi Puspitasari, Pemenang Grand New Toyota Fortuner Tjong 
Lie Ing, Regional Business Leader Jabar - Jateng Dwi Handoko. 


Kiri kekanan: Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Sales & Marketing 
PT Kinocare Era Kosmetindo (KINO) Benny Kurniawan, Jaya Suprana, dan Mamah Dedeh. 


— SSEREMONTAL— 


BTPN Sinaya Serahkan Hadiah Utama Program Undian 
BTPN Taseto Premium 


BTPN Taseto Premium periode Maret-Juli 2012 di 

Kantor Cabang BTPN Sinaya Putri Hijau, Medan 
(10/8). Pengundian dihadiri Wakil Direktur Utama BTPN 
Ongki Wanadjati Dana, nasabah BTPN Sinaya, dan pejabat 
terkait. Hadiah utama Grand New Toyota Fortuner berhasil 
dimenangkan Tjong Lie Ing (nasabah BTPN Sinaya Cabang 
Magelang). Satu unit New Toyota Yaris dimenangkan Irene 
(nasabah BTPN Sinaya cabang Arief Rate, Makassar). Lima 
unit Honda Scoopy masing-masing dimenangkan Tjong 
Soei Djong (nasabah BTPN Sinaya cabang Magelang), Maya 
Himawati (nasabah BTPN Sinaya cabang Panglima Polim, 
Jakarta), Lucy Moeljono or $ Tjandra (nasabah BTPN 
Sinaya cabang BSD City, Tangerang), Robert Mamboan 
(nasabah BTPN Sinaya cabang Panglima Polim, Jakarta), 
dan The Haryono (nasabah BTPN Sinaya cabang Malang). 
Penyerahan hadiah utama Grand New Toyota Fortuner 
kepada pemenang dilakukan di Kantor Cabang BTPN Sinaya 
Magelang, Kamis (27/9) oleh Dwi Handoko selaku Regional 


B” Sinaya melakukan penarikan undian program 


Business Leader Jabar-Jateng. Program hadiah langsung dan undian BTPN Taseto Premium masih berlangsung untuk periode Agustus- 
Desember 2012. BTPN Sinaya merupakan unit bisnis pendanaan dari BTPN, yang tidak hanya memberikan rasa aman serta imbal hasil 
optimal, tetapi juga turut memberdayakan jutaan rakyat Indonesia dan membuat perbedaan untuk hidup yang lebih berarti. #/GPWJ 


Larutan Cap Kaki Tiga Raih Rekor Dunia 


ertempat di Masjid Andalusia, Sentul, 
B PT Kinocare Era Kosmetindo (KINO), pemegang 
lisensi resmi merek Cap Kaki Tiga di Indonesia, 
mendapat rekor Muri penyelenggaraan “tabligh akbar” 
dengan jumlah kota terbanyak di Indonesia (29/9), yang 
merupakan rangkaian acara memperingati 75 tahun 
Cap Kaki Tiga di dunia dan 32 tahun di Indonesia, dan 
diserahkan langsung oleh Jaya Suprana kepada Sales 
and Marketing Director KINO Benny Kurniawan. 
Penghargaan yang diraih tidak hanya rekor Muri, tetapi 
juga rekor dunia karena belum pernah ada sebelumnya. 
Turut hadir Gubernur Provinsi Jawa Barat Ahmad 
Heryawan sebagai bentuk apresiasi Pemprov Jawa Barat 
terhadap Larutan Cap Kaki Tiga. Rangkaian kegiatan 
untuk memperingati 75 tahun kehadiran Cap Kaki Tiga 
juga diwarnai dengan kegiatan sosial berupa program 
bantuan dengan tema “Berbagi Kasih dengan Ketulusan 
Hati” di bulan Ramadhan yang lalu. Program bantuan 
diberikan dalam wujud santunan anak yatim piatu dan 
pengobatan gratis untuk masyarakat. “Secara khusus, 


“tabligh akbar” ini kami selenggarakan sebagai wujud rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada konsumen setia Cap 
Kaki Tiga di Indonesia. Ke depannya, acara-acara serupa akan lebih sering kami selenggarakan sebagai bentuk kepedulian terhadap 
masyarakat Indonesia pada umumnya dan konsumen setia Cap Kaki Tiga pada khususnya,” ujar Benny Kurniawan (“/GPW| 


mr 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Bajaj melintas di limpz 


an 


ir laut di depan deretan jeriken 
Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (2/10). Tekanan popula: 


METROPOLITAN 


ir bersih di P 
di daerah perkot. 


KOMPAS /AGUS SUSANTO 


" Ikan Luar Batang, 
n menyebabkan air 


bersih langka dan mendorong penggunaan air tanah dalam secara berlebihan. Hal ini berdampak pada 
penurunan muka tanah sehingga terjadi peningkatan peluang intrusi air laut ke daratan. 


Pelantikan B 


DPRD DKI Minta KPU Pastikan Tak 


JAKARTA, KOMPAS — Pelantikan Joko Widodo 
dan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur dan 
Wakil Gubernur DKI Jakarta kemungkinan besar 
dimundurkan dari jadwal semula, 7 Oktober 2012, 
Padahal, masa jabatan Fauzi Bowo dan Prijanto 


sudah berakhir hari itu. 


Apabila kepala daerah terpilih 
belum bisa dilantik pada tanggal 
itu, Menteri Dalam Negeri pun 
akan mengangkat pelaksana ha- 
rian atau pelaksana tugas guber- 
nur, 

Kemungkinan adanya pengun- 
duran pelantikan Jokowi-Basuki 
tersebut disampaikan Sekretaris 
Dewan Perwakilan Rakyat Dae- 
rah DKI Jakarta Mangara Par- 
dede, Selasa (2/10). Mangara me- 
yakini pelantikan akan berlang- 
sung setelah 7 Oktober 2012, 
tetapi dia belum dapat memas 
tikan waktu tepatnya, 

Menurut Mangara, pengun- 
duran itu terjadi karena proses 
administrasi semata yang me- 
makan waktu. "Kondisi ini tidak 


didesain. Ini karena proses ad- 
si saja. Pak Fauzi Bowo 
sendiri menyampaikan kepada 
kami ingin pelantikan tanggal 7 
Oktober,” kata Mangara. 


Penjadwalan oleh DPRD 


Pada kesempatan terpisah, 
Menteri Dalam Negeri Gamawan 
Fauzi menegaskan, penjadwalan 
pelantikan Gubernur dan Wagub 
DKI dilakukan DPRD DKI. 

DPRD DKI bisa menjadwalkan 
tanggal pelantikan setelah meng- 
ajukan Surat Keputusan Peng- 
angkatan Gubernur DKI kepada 
Presiden RI. 

Pengunduran Joko Widodo 
dari jabatan Wali Kota Solo juga 
harus diproses terlebih dahulu. 


isa Mundur 


Ada Gugatan ke Jokowi-Basuki 


Rapat Paripurna DPRD Solo, 
yang menerima pengunduran di- 
ri, baru dilangsungkan Senin 
((/10) malam. Diperkirakan ha- 
silnya baru diantar kepada Gu- 
bernur Jawa Tengah Bibit Wa- 
luyo pada Selasa ini. Setelah 
diproses, surat tersebut baru di- 
kirimkan kepada Mendagri dan 
diteruskan kepada Presiden. 

Gamawan menjanjikan proses 
yang cepat untuk pengunduran 
diri Jokowi sebagai Wali Kota 
Solo ataupun pengangkatannya 
sebagai Gubernur DKI di tingkat 

sat. "Kalau Presiden biasanya 
pat. Lihat saja Undang-Undang 
Yogyakarta dalam satu malam 
ditandatangani dan dinomori,” 
ujarnya. 

Komisi Pemilihan Umum per- 
lu memastikan ada atau tidaknya 
gugatan pasangan calon at: 
penghitungan suara. Di si 

ses admi si pelantikan 


Menurut Gamawan, kalaupun 
pelantikan mundur, kemungkin- 
an hanya beberapa hari karena 
pelantikan harus menunggu pro- 
ses administrasi. 


Pastikan tak ada gugatan 

Anggota KPU Jakarta, Sumar- 
no, mengatakan, pihaknya akan 
mengirimkan surat kepada Mah- 
kamah Konstitusi untuk memas- 
tikan ada tidaknya gugatan dari 
pasangan calon peserta pilkada 
putaran kedua, Fauzi Bowo-Na- 
chrowi Ramli. 

DPRD DKI Jakarta yang me- 
minta surat keterangan tentang 
ada atau tidaknya gugatan ini. 

"Kemungkinan hari Kamis 
(4/10) kami akan bersurat ke 
Mahkamah Konstitusi untuk me- 
nanyakan apakah ada gugatan 
yang dilayangkan oleh pasangan 
calon, ujar Sumarno, kemarin. 

KPU Jakarta sudah menye- 
rahkan berkas hasil pilkada pu- 
taran kedua kepada DPRD DKI 
Jakarta. Pelantikan baru bisa di- 
lakukan sesuai jadwal jika tidak 
ada gugatan. (ART/NDY/INA) 


Lihat Video Terkait 


"DPRD Solo Setuju 
Jokowi Mundur " di 
vod.kompas.com/ 


jokowimundur 


PEMBUNUHAN 


Sakit Hati Diledek Beli Telepon Murah, Saudara 


corang pemuda bernama 
Gs ) alias Usup 

menghabisi sepupunya, 
Bodi Alfina (81) alias Dewi, di 
RT 001 RW 002, Kampung Se- 
tiajaya, Setiadarma, Tambun Se- 
latan, Kabupaten Bekasi, Senin 
(1/10) pukul 19.00. 

Setelah pembunuhan itu, 
Supri kabur dengan tujuan dae- 
rah asalnya di Kota Palembang, 
Sumatera Selatan. Namun, Tim 
Buru Sergap Kepolisian Sektor 
Tambun dan Kepolisian Resor 
Kabupaten Bekasi berhasil me- 
lacak Supri dan menangkapnya 
di Kota Cilegon, Banten, Selasa, 
pukul 08.00. 


Kini, penjual minuman di- 
ngin di Pasar Tambun itu me- 
ringkuk di tahanan Kantor Pol- 
sek Tambun. Lajang ini juga 
menghadapi ancaman hukuman 
berat akibat membunuh sese- 
orang Supri masih diperiks 
tensif penyidik. 

Menurut Kepakk 
serse Kriminal Polres Kabupa- 
ten Bekasi Komisaris Ded' 
Murti Haryadi, pemicu masalah 
sebenarnya sepele. Supri meng- 
aku sakit hati diledek cuma 


mampu membeli telepon seluler 


murah oleh 
mansyah « 
dekan dib: 


kami korban, Li- 
Boyan (35). Le- 
ledekan dan ber- 


kembang menjadi pertengkaran 
kemudian berujung kematian 
Alfina, ibu dengan dua anak. 

”Sasaran pelaku sebenarnya 
bukan korban, tetapi suami 
korban,” kata Dedy. 

Suami korban, Limansyah, 
adalah juga penjual minuman 
dingin di Pasar Tambun. Liman- 
syah juga berasal dari Kota Pa- 
lembang, tempat Supri dilahir- 
kan dan dibesarkan. 
da Senin malam itu, Supri 
cekcok dengan Limansyah. Adu 
mulut berkembang menjadi per- 
kelahian. Bahkan, keduanya me- 
makai belati. Limans 
berusaha melukai Supri, tetapi 


gagal, Supri membalas, tetapi ju- 
ga gagal karena belati belum 
terlepas dari sarung. 

Menurut Ketua RT 001 
Adung, perkelahian tersebut 
mengundang sejumlah tetangga 
dan Sopiyah (50), ibunda Alfina. 
tetangga, Sopiyah, dan Al- 
na bermaksud melerai agar 
pertengkaran bisa diakhi 

Limansyah menghindar de- 
ngan berlari menjauhi Supri 
Namun, Supri menjadi ganas 
dan terus berniat melukai 
Limansyah. Karena coba dice- 
gah Alfina dan Sopiyah, kedua 
perempuan tersebut mala 
ditusuk. 


Ditikam 


Alfina terkena tusukan di 
tenggorokan, bawah ketiak kiri, 
atas rusuk kiri, lengan kiri, siku 
kanan, jari-j n, pinggang 
kiri, dan perut. Sopiyah tertusuk 
di ketiak kanan, Keduanya lang- 
sung dilarikan warga ke Rumah 
Sakit Karya Medika 2. 

Namun, akibat banyak luka 
tusuk, nyawa Alfina tidak bisa 
diselamatkan. Sopiyah masih bi- 
sa tertolong. 

Saat warga menolong Alfina 
dan Sopiyah, Supri melarikan 
diri. Warga kemudian melapor- 
kan peristiwa itu ke Polsek 
Tambun. 

Kepala Unit Re: 


€ Kriminal 


Polsek Tam- 
bun Inspektur Sa- 
tu Suwardi mengatakan, 2 
tersangka kemungkinan akan 
dijerat dengan pelanggaran pa- 
sal pembunuhan menurut 
KUHP. Tersangka terancam hu- 
kuman minimal 15 tahun pen- 
jara. (AMBROSIUS HARTO) 


HANDINING 


Mazda Thamrin (021) 3000 6788, Mazda Bintaro (021) 7454 999, 
Mazda Solo (0271) 724 105, Mazda Jogja (0274) 867 938, Mai 


GREAT 


Bekasi 021 -685 9585, Mazda Serpong (021) 536 
urabaya (031) 548 1000, 535 5757, Mas 


OCTOBER OFFERS: 


AN 


—— 
! Promo IIMS 2012 
Jangan lewatkan kesempatan terbatas ini! 


Senayan City 
3-7 Oktober 2012 


Tersedia test drive. 


diperpanjang! 


Authorized Mazda Dealer : Mazda Jakarta Selatan (021) 726 9000, Mazda Jakarta Timur (021) 859 01155, Mazda Kelapa Gading (021) 458 60206, Mazda Suryopranato (021) 384 0999, Mazda Jakarta Barat (021) 530 9888, Mazda Plutt (021) 662 3996, Mazda Pecenongan (021) 345 1155, 
Mazda Bogor (0251) 832 2099, Mazda Bandungi (022) 523 3708, Mazda Bandung2 (022) 203 2399, Marda Cirebon (0231) 222 011, Mazda Semarang (024) 358 7222, 
ali (0361) 466 755, Mazda Lampung (0721) 730800, 751 2000, Mazda Palembang (0711) 421 930, Mazda Jambi (0741) 446 072, Mazda Pekanbaru (0761) 839 110, 839 999, 
Mazda Batam (0778) 429 747, Mazda Medan (061) 661 4089, Mazda Pontianak (0561) 766 262, Mazda Banjarmasin (0511) 326 7996, 326 7997, Mazda Banjarmasin A. Yani KM 17 (0511) 712 2091, Mazda Balikpapan (0542) 861555, Mazda Samarinda (0541) 765 555, Mazsia Makassar (0411) 888 910. 


Oktober 2012 ENIL 


AYU RISA 


1 elpasual 


saup3s 


"ELOZ J89O)YO LZ-£ Ah: 


upAeuas 


7 


“| 


4 
H 


4 


nan 
- 


» 


t, 
' 


O 1 


AA 
La) 


Ol 


anu 3say eipasual 


"2102 J3goJYO L-€ 'AW) ueAeuas 


/ 


/ 


4 


4 Uenjemaj uebuer 


IbuefuediadIp 2102 SMII Owoid 


operkoran @ 


Iyuy seyeguag uejedua: 


'anjap Jsaj eIpasuaL 


"alOz 1990310 L-£ A19 ueAeuas 


3 
F) 
& 
g 
s 
# 


12012 uejedulasay Ueyyemal Uebuer 
ibuejuediadIp 2102 SWII Owod 


IBuefuediadip 2102 SMII Owoid 


ara: 


METROPOLITAN 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


Sebanyak 22 
Saksi Diperiksa 


Modifikasi Lingkungan Bisa Jadi Solusi 


JAKARTA, KOMPAS — Hingga Selasa (2/10) sudah 
22 saksi diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan 
terkait kasus tewasnya Alawy Yusianto Putra (15), 
siswa SMA Negeri 6, Bulungan. Kepala Bidang 
Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Rikwanto 
memastikan belum ada tersangka baru selain FR. 


Saat ini, Polres Metro Jakarta 
Selatan kembali melayangkan su- 
rat panggilan kepada empat si: 
teman FR yang diduga tei 
tawuran untuk diperiksa sebagai 
saksi. Keempat siswa yang se- 
muanya dari SMA Negeri 70 itu 
tidak datang saat pemanggilan 
pertama, Senin (4/10). "Panggilan 
kedua terhadap empat orang itu 
sudah dilayangkan. Diharapkan 
keempatnya datang menemui 
penyidik Polres Metro ' 
Selatan pada Kamis besok,” kata 
Rikwanto, Selas 

Ta menjelaskan, karena peme- 
riksaan empat pelajar itu ter- 
tunda, tim penyidik belum dapat 
memeriksa silang dan menyim- 
pulkan siapa saja yang terlibat 
langsung atau membantu FR 


Sejauh ini, kata Rikwanto, tim 
penyidik sudah memeriksa dan 
mengambil keterangan 22 saksi, 
yaitu dari siswa SMA Negeri 70, 
SMA Negeri 6, guru, staf tata 
dan beberapa orang lain- 
nya yang diduga mengetahui, ter- 
libat, atau berada di sekitar lokasi 
tawuran pada Senin (24/9). 

"FR tetap mengaku ikut ta- 
wuran dan membacok korban 
karena spontan,” katanya. 

Dari pemeriksaan, khususnya 


70, lanjut Rik- 
wanto, diperoleh pengakuan bah- 
wa tawuran adalah warisan dari 
senior, Sejak masuk ke SMA Ne- 
geri 70, mereka ”dididik” bahwa 
pelajar SMA Negeri 6 adalah mu- 
suh pelajar SMA Negeri 70. Polisi 
juga menemukan bahwa di SMA 
Negeri 70 ada dua gank wa 


pelajar kelas 12. "Jadi, sejak kelas 
10 sudah didoktrin bahwa musuh 
mereka adalah SMA 6, dari 
kak-kakak kelasnya. Tentu 
ini sangat memprihatinkan,” 


Kesepakatan 


Kepala Polda Metro Jaya In- 
spektur Jenderal Untung $ Rajab 
kemarin petang menyelengga 
kan silaturahim dengan perwz 
kilan pelajar SLTA se-Jadetabek 
di Hotel Sultan, Jakarta Pusat. 
Selain pelajar, juga diundang gu- 
ru mereka, perwakilan dari Ke- 
menterian Pendidikan dan Ke- 
budayaan, dinas pendidikan, to- 
koh masyarakat, tokoh pendidik- 
an, Komnas Anak, dan tokoh bu- 
daya M Sobari. 

Rikwanto menjelaskan, silatu- 
rahim itu bertujuan menggalang 
pemahaman bersama untuk me- 
mutus atau menghilangkan pe- 
rilaku buruk tawuran pelajar, 
Orangtua dan pendidik diharap- 
kan turut andil membentuk pe- 
rilaku moral pelajar, 

Silaturahim dan kesepakatan 
damai juga dilakukan pengelola 
sekolah dan 'a SMK Walang 
Jaya, Kepolisian Sektor Koja, dan 
Komando Rayon Militer O1 Koja. 
Mereka menandatangani kesepa- 
katan antitawuran di Koja, Ja- 
karta Utara, Selasa pagi. Komit- 
men itu dihai pkan meredam 
tawuran antarpelajar yang masih 
marak belakangan ini, 

Menurut psikolog forensik, 
yang juga Kepala Bagian Psikolo- 
gi Poida Metro Jaya Arif Nurcah- 
yo, ada dua perspektif dalam ka- 
sus tawuran ini. Perspektif psiko- 
logi remaja dan psikologi massa. 

Pada £ emaja, mereka 
mencari identitas baru untuk 


menyatakan bahwa dirinya su- 
dah dewasa dengan tindakan 
yang dianggap dewasa. Tindakan 
yang dianggap dewasa diartikan 
sebagai tindakan yang berisiko 
tinggi, seperti berkelahi, ngebut, 
berhubungan seksual, atau me- 
nunjukkan bahwa dirinya paling 
berpengaruh di antara teman- 
teman sebayanya. 

"Tindakan teror atau kekeras- 
an paling cepat menarik per- 
hatian, Semakin banyak orang 
pada perilakunya, sema- 
kin dia merasa dewasa. Buat me- 
reka, dewasa artinya ditakuti, di- 
segani, dihormati," tutur Arif. 

Dari perspektif psikologi mas- 
sa, terkadang remaja. mengalami 
hilangnya tanggung jawab pri- 
badi, tindakan rasional, dan tin- 
dakan sugestif. "Dalam i 
seperti inilah, perilaku massa re- 
menjadi sangat agresif 
ruktif. Apalagi jika ada 
kebencian kolektif yang diwaris- 
kan,” papar Arif. 

Menurut Arif, solusi bisa di- 
lakukan dengan memodifikasi 
lingkungan. Antara lain, dengan 
melakukan aksi | bersama 
para siswa di dua sekolah yang 
bertikai. Aksi 
menolong korban bencana, me- 
nyalurkan bantuan dari donatur, 
atau mendirikan bangunan da- 
rurat bagi korban bencana. 

Sementara itu, Kepala Satuan 
Kriminal Polres Kota Be- 

ris Taufik Hidayat 
Maulidani Hadi 
'swa SMK Mercusuar 
Jakata Timur, menjadi korban 
pengeroyokan kelompok siswa 
SMK Iptek. Akibatnya, Mauli- 
dani terlu h. Pengeroyok- 
di di Kampung Rawa 
Bambu, Stasiun Kranji, Medan 
Satria, Kota Bekasi, Senin (4/10) 
pukul 1400 

Petugas sudah menangkap se- 
orang siswa SMK Iptek dan ma- 
sih memburu dua siswa SMK 
Iptek lainnya yang disangka turut 
mengeroyok Maulidani dengan 
celurit. 

(WIN/RTS/MKN/NEL/BRO) 


sr! 
KOMPAS/WISNU WIDIANTORO 


Dari kiri ke kanan, Aura, Zarkasih, dan Yana, belajar membatik di Sanggar Batik Setapak di Kelurahan Menteng Dalam, Tebet, Jakarta 
Selatan, Selasa (2/10). Sanggar yang dikelola warga tersebut lebih menekankan pada pembelajaran membatik. Saat ini, setidaknya 20 warga 
belajar membatik di sanggar tersebut. 


NARKOBA 


Marak, Penyelundupan Sabu Lewat Dili 


JAKARTA, KOMPAS — Pe- 
nyelundupan sabu di Indonesia 
terjadi lagi, dengan Dili, Timor 
Leste, sebagai titik tolak per- 
edaran, Kali ini, sabu seberat 5,1 
kilogram berhasil diamankan tim 
Badan Narkotika Nasional dari 
seorang kurir, Mas (27), ibu 
rumah tangga asal Batam, Ke- 
pulauan Riau. 

Penyelundupan itu pertama 
kali digagalkan aparat Bea dan 
Cukai Bandara Soekarno-Hatta, 
han September lalu. 
menurut 


yanto dari Humas BNN, Selasa 
(2/10), setelah petugas Bea dan 
Cukai mencurigai gerak-gerik pe- 
laku. Setelah pelaku diperiksa, 
ditemukan sabu seberat 5,1 kg 
yang disembunyikan dalam din- 
ding koper. 

Tim BNN bersama petugas 
Bea dan Cukai lalu mengem- 


bangkan ki itu dengan 
mengendalikan peredaran sabu 
tersebut. Dari pengendalian itu, 
tim BNN menangkap si 
warga negara Mala, 
yang diduga sebagai 
nerima sabu, 

"KWH ditangkap di Hotel 
Margot, kawasan Menteng, Ja- 
karta Pusat,” kata Sumirat. 

Sementara Mas mengaku ha- 
nya disuruh oleh kerabat suami 
untuk menjemput titipan barang 
dagangan berupa pakaian Indi: 
Untuk itu, dia berangkat dari 
Batam, tempat tinggalnya, ke 
Malaysia untuk menemui kera- 
bat suami. Setelah dari Malaysia, 
dia berangkat ke India untuk 
mengambil titipan tersebut yang 
disimpan dalam koper. 

"Saya tidak tahu kalau koper 
itu isinya sabu. Saya hanya di- 
minta ambil koper di India, isinya 
pakaian India,” tutur ibu dua 


lon pe- 


anak ini sambil menangis karena 
merasa tak bersalah. 

Dari India, Mas mengambil 
penerbangan tujuan Dili. Dari 
Dili, Mas menumpang pesawat 
ke Jakarta dan akhirnya tertang- 
kap di Bandara Soekarno-Hatta. 

Belum lama ini juga terjadi 
penyelundupan sabu ke Indo- 
nesia dari India sebanyak 8,7 kg, 
yang juga bertolak dari Dili. Dua 
kurir dan delapan pengedar yang 
terlibat ditangkap tim BNN 
Afrika 

BNN juga mengungkap per- 
edaran sabu di Jakarta yang da- 
tang dari Afrika seberat 1,2 kg. 
Dari kasus itu, ditangkap peng- 
edar sabu tersebut, YPD, ibu satu 
anak, yang juga pekerja di ka- 
wasan Mangga Dua. 

YPD ditangkap tim BNN di 
rumah makan di kawasan Mar- 
gonda. Dari tangannya diperoleh 


42 kapsul berisi sabu dengan to- 
tal berat 536,8 gram. 

Saat rumah kontrakannya di 
Citayam, Depok, digeledah, di- 
peroleh 55 kapsul sabu seberat 
713,8 gram. Total sabu yang di- 
miliki YPD sebanyak 97 kapsul, 
dengan berat sekitar 1,2 kg sabu. 

Pengakuan YPD, sabu itu di- 
peroleh dari seorang perempuan 
Kenya bernama BKM. Transaksi 
dilakukan di Hotel N-One, Jalan 
KS Tubun, Jakarta Pusat. 

YPD mengaku mengenal BKM 
dari telepon salah sambung dan 
kemudian menawarkan sabi 

Tim BNN mencari keberadaan 
BKM di Hotel N-One, tetapi ti- 
dak ditemukan. Tim BNN akhir- 
nya menemukan BKM menginap 
di Hotel Bimo yang tak jauh dari 
Hotel N-One. 

BKM mengaku membawa sa- 
bu ke Indonesia dengan cara me- 
nelan kapsul-kapsul sabu. (MDN) 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


Pekerja menyelesaikan konstruksi pembangunan jalur rel ganda di kawasan Kali Anyar, Jakarta, Selasa 


(2/10). Selain pembangunar 


alur rel ganda, dilakukan juga perbaikan Stasiun Grogol yang ber 


la tak 


jauh dari jalur tersebut. Pembangunan jalur rel ganda dilakukan untuk meningkatkan frekuensi 
perjalanan kereta ke arah Tangerang. 


KRIMINALITAS 


Jangan Langsung Menyerah Hadapi Kapak Merah 


ekitar pukul 18.30, di Jalan 
S Pangeran Tubagus Angke, 

Wij Grogol 
Petamburan, Jakarta Barat, Se- 
nin (1/10), enam pelaku meram- 
pas dua telepon seluler milik 
Mansyur Naibaho saat korban 
mengendarai Toyota Avanza 
B 8542 AJ. Mereka memecah- 
kan kaca mobil dengan kapak 
bercat merah. 

Aksi mereka terlihat seorang 
polisi. Ketika hendak ditangkap, 
seorang pelaku pun melawan 
dan langsung ditembak. 

"Dalam perjalanan ke RS 
Sumber Waras, Grogol, Jakbar, 
pelaku tewas, sementara lima 
lainnya menghilang,” kata Ke- 
pala Kepolisian Sektor Metro 
Tanjung Duren, Jakbar, Komi- 
saris Dwi Indra Laksmana, 


Pemula 


Menurut kriminolog Univer- 
sitas Indonesia, Kisnu Widagso, 


kelompo merah umum- 
nya terdiri dari orang-orang 
sedang mengawali karier 
kejahatan di jalanan. Hampir se- 
rupa dengan penjambret. Me- 
reka lebih mengincar harta 
korban dibandingkan dengan 
melukai korban. 

Data yang dihimpun Kompas, 
belum ada gerombolan kapak 
merah yang merampas mobil la- 
Iu melukai, mengikat, menyan- 
dera, bahkan memerkosa 
korban. Setiap beraksi, mereka 
merampas ponsel, kaca spion 
mobil mewah, laptop, tas, dom- 
pet, atau perhiasan korban. 

Sasaran yang disukai umum- 
nya pengendara mobil sedan 
tanpa teman. Mereka beraksi di 
persimpangan atau menjelang 
persimpangan jalan raya saat la- 
lu lintas macet. Waktu yang di- 
nyakan sore atau ma- 


Kejahatan kelompok kapak 


merah tidak mengenal musim, 
seperti halnya par 
yang beraksi menjelang dan se- 
masa Lebaran. Kejahatan kapak 
merah datang dan pergi, me- 

nyebar, secara acak, tanpa kurva 
naik atau turun seperti kejahat- 
an perampokan minimarket. 

Pelaku cukup mengamati si- 

tuasi persimpangan dan tingkat 
kemacetan jalan selama dua-tiga 
Setelah itu, mereka ber- 


n, mereka b 
a mengejutkan, Tiba- 
mereka muncul mengepung dan 
memecahkan kaca. Situasi ini 
membuat korban tak bisa ber- 
pikir. Yang ada kaget dan takut. 
Saat itulah, para pelaku mudah 
memaksakan kehendak dan me- 
rampas harta korban. 

Artis Olga Lydia, Ria Irawan, 
atau pemain sinetron Femmy 
Permatasari termasuk yang per- 


korl 


nah melawan penjahat kapak 
merah. ngan ragu 
melawan jika sudah diperhi- 
tungkan siap menghadapinya. 


Mereka cuma penjahat pe- 
mula yang juga mudah takut. 
Apalagi, jika setiap polisi di la- 
pangan tanggap dan keras 
perti dilakukan anggota Polsek 
Metro Tanjung Duren. 
iwa itu datang, pa- 
itu tetap tenang 
dan jaga refleks untuk meng- 
hadapi pelaku. Lalu, membunyi- 
kan klakson tanpa henti, buka 
pintu mobil keras-keras, sampai 
si pelaku terjengkang, Ambil 
tongkat besi dongkrak atau 
tongkat besi kunci kemudi, atau 
tongkat bisbol yang disimpan. 
Itulah yang dilakukan para 
korban yang berhasil membuat 
para kapak merah kabur. Na- 
mun, tentu saja, tetap perlu pe- 
nuh perhitungan dan tidak ge- 
gabah. (WINDORO ADI) 


Mobil Fortuner Dicuri 
Dosen Universitas Trisakti, Ida 
Bagus Insani (24), kehilangan 
mobil Toyota Fortuner warna 
hitam dengan pelat nomor 

B 1562 TLO di tempat parkir 
Kampus B Universitas Trisakti, 
Jakarta Barat. Ta mengetahui 
hal itu Selasa (2/10) pagi. "Mobil 
saya hilang di kampus saat saya 
ingin mengurus administrasi 
lantaran saya harus bertugas ke 
Kalimantan," katanya. Kepala 
Unit Reskrim Polsek Metro 
Tanjung Duren Ajun Komisaris 
Budi Setiyadi mengatakan, ka- 
sus itu masih diselidiki. WIN) 


Sidang Penembakan 


Hendra Yuda bin Sabar (24), 
pria yang memboncengkan Ru- 
di, penembak Djuli Elfano (ka- 
merawan TVRI), mulai disidang 
di Pengadilan Negeri Tangerang, 
Selasa (2/10). Sidang pembacaan 
dakwaan dipimpin Ketua Ma- 
jelis Hakim Riyadi S. Saat itu, 
korban memergoki Rudi yang 
akan mencuri sepeda motor di 
rumahnya. Rudi yang kepergok 
langsung menembak Djuli. Se- 
usai menembak, Rudi meng- 
hampiri Yuda yang menunggu 5 
meter dari rumah korban dan 
mengajak kabur. Yuda pun me- 
larikan diri ke kampung hala- 
mannya, Lampung Timur. (PIN) 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


PEMBUNUHAN 


Perempuan Pedagang 
Kopi Tewas di Tokonya 


JAKARTA, KOMPAS — Acun 
alias Nona (46), perempuan pe- 
dagang kopi, ditemukan tewas 
bersimbah darah di ruang be- 
lakang tokonya di Jalan Raya 
Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, 
Selasa (2/10) sore. Saat ditemu- 
kan, leher korban tergorok, de- 
ngan posisi tubuh tertelungkup. 

Aparat Kepolisian Sektor Ja- 
tinegara sempat kesulitan meng- 
evakuasi korban sebab korban 
berada di ruang belakang yang 
ditutup pintu besi dan terkunci. 
Pintu besi itu dihalangi kulkas 
dua pintu. 

Menurut sejumlah pemilik 
toko dan pedagang di sekitar lo- 
kasi kejadian, Acun terlihat ter- 
akhir kali pada Senin siang ke- 
marin. Saat itu, dia menutup 
toko dan pulang ke rumahnya 
di RT 003 RW 010, Kelurahan 
Bidaracina, tepat di belakang 
tokonya. 

Pada Selasa pagi, sejumlah pe- 
dagang mengaku tidak melihat 
Acun berdagang. Mereka hanya 
melihat rolling door toko Acun 
tertutup, tetapi tidak digembok. 
Sampai akhirnya datang Deni 
(32), yang biasa mengantarkan 
makan siang. 

Curiga melihat rolling door ti- 


dak digembok, Deni langsung 
menelepon Citrawati, bibi Acun. 

Mendapat kabar tersebut, Cit- 
rawati bersama suaminya, Zul- 
karnaen, langsung mendatangi 
toko tempat Acun berdagang. Pa- 
sangan suami-istri lanjut usia itu 
kemudian meminta tolong Feri 
(35), pedagang hiasan kaligrafi di 
sebelah toko korban, agar di- 
pinjamkan tangga. 

Dengan tangga itu, Deni ke- 
mudian memanjat atap toko 
'Acun. Dari atap, Deni menemu- 
kan jenazah korban yang ditutupi 
beberapa lembar kardus. 

Menurut Feri, selama bebera- 
pa tahun berdagang bersebelah- 
an dengan Acun, dia tidak begitu 
mengenal Acun. 

"Yang saya kenal, Acun itu 
agak judes. Beberapa kali dia pu- 
nya pembantu selalu tidak betah 
bekerja dengan dia dan selalu 
berhenti,” ujarnya. 

Sementara menurut keterang- 
an Kepala Polsek Jatinegara Ko- 
misaris Suminto, ditemukan luka 
robek memanjang di leher kor- 
ban pada sisi kanan. Ditemukan 
pula serpihan bekas terbakar di 
sekitar tubuh korban. “Diduga, 
korban tewas sudah satu hari,” 
katanya. (MDN) 


UNSW Engineering, 
Science €r Medicine 
Information D 


Perwakilan UNSW dl Indonesia: 


UNSW akan menyelenggarakan 
Information Day di Jakarta untuk para 
calon mahasiswa yang tertarik studi di 
bidang Teknik (Engineering), Sains 
(Science) dan Kedokteran (Medicine) 

di Sydney, Australia. Beberapa 
akademisi yang mewakili masing- 
masing fakultas di UNSW akan hadir 
pada acara tersebut untuk menjawab 
semua pertanyaan tentang program 
studi yang ditawarkan di UNSW, proses 
pendaftaran, persyaratan masuk, biaya 
kuliah, beasiswa, kehidupan di kampus 
dan hidup di Australia. Kami sangat 
menantikan kehadiran Anda di acara 
tersebut! 


UNSW Engineering, Science 
and Medicine Information Day 


Sabtu, 20 Oktober 2012, 13.00 - 18.00 
Jasmine Room | & II, Intercontinental Mid 
Piaza Hotel, Jl. Jendral Sudirman, Jakarta 


GRATIS DAN TERBUKA UNTUK UMUM 


)Masa Depan 


Tanpa Batas 


Australia" 


Ken MENPAN 1 


University of New South Wales, Sydney, Australia: www.international.unsw.edu.au 


AUG: (021) 522 0562, Riana Sari (Senior Education Counsellor) 

IDP Education: (021) 252 3291, Andrias Tihia (Senior Education Counsellor) Fx 
(SUN Education: (O2t) 6860 0990, Hp. O816 141 3303, Vincent Aryadhani (Product Manager Australia) — “X8 59 my 4 
Unistart: (021) 252 6814, Sebastian Gunawan (Senior Education Counsellor) 


GROUP OF EIGHT 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


METROPOLITAN 


KRL NONSUBSIDI 


Pemerintah Pusat dan 


Keterlibatan pemerintah pusat dan daerah pada 
pengembangan KRL akan membantu mengurangi 
beban penumpang. Sinergi ini amat dibutuhkan agar 
harga tiket tetap terjangkau dan pengembangan 
kereta api bisa berlanjut. Ego sektoral yang menjadi 
penghambat perlu disingkirkan. 


ulai 1 Oktober, PT Ke- 
N II eta Api Indonesia 
(KAI) dan anak per- 


annya, PT KAI Commuter 
Jabodetabek (KCJ), menaikkan 
tarif kereta rel listrik (KRL) 
besar Rp 2.000 untuk semua 
lintas. Sebagian penumpang me- 
rasa keberatan dengan kebijak- 
an baru ini. 

Peneliti perkeretaapian LIPI, 
Taufik Hidayat, Selasa (2/10), 
mengatakan, pemerintah daerah 
bisa saja memberikan subsidi 
kepada penumpang kereta de- 
ngan memakai dana APBD. 

”Keterlibatan pemda ini di- 
atur lewat Undang-Undang No- 
mor 28 Tahun 2007 tentang 
Perkeretaapian. Kita berharap 
Pemprov Jakarta bisa menjadi 
pelopor kebangkitan kereta di 
daerahnya,” ujar Taufik. 

Sesuai dengan Pasal 153 UU 
No 28/2007 tentang Perkereta- 
apian, pemda memungkinkan 
memberi subsidi. Namun, 
subsidi yang diberikan ternyata 
nilainya terbatas hanya untuk 
kereta ekonomi tanpa AC, 

Padahal, jika sektor ini men- 
dapatkan alokasi subsidi yang 
memadai, beberapa keuntungan 
bisa dinikmati pemerintah pusat 
dan daerah. Paling tidak, beban 
kemacetan di perkotaan dan 
daerah penyangga bisa diku- 
rangi, polusi bisa ditekan, pem- 
borosan konsumsi bahan bakar 
minyak bersubsidi untuk ken- 
daraan pribadi bisa dikurangi. 

Di lain, waktu tempuh 
kereta yang lebih cepat dan ter- 
jadwal akan memperbaiki kua- 
litas hidup dan meningkatkan 
produktivitas penggunanya. 
"Perhitungan dukungan peme- 
ntah terhadap KRL ini tidak 
dilandasi semata-mata ha- 
nya perhitungan biaya operasio- 
nal. Harus ada biaya lain yang 
diperhitungkan,” kata Taufik. 

Direktur Utama PT KAI Ig- 
nasius Jonan mengatakan, pi- 
haknya membuka diri bila ada 
pemda yang ingin memberikan 
idi bagi penumpang kereta 
komuter, "Secara peraturan, hal 
ini bisa dilakukan tanpa me- 


bilkan dari berbagai pos belanja 
APBD, seperti belanja infra- 
struktur. Kebutuhan agar pemda 
berperan serta pada pengem- 


Sebagai informasi, mengacu 
pada data Kementerian Keuang- 
an, subsidi pemerintah pusat 
untuk penumpang KRL tahun 
2012 hanya Rp 136,14 miliar, 
Jumlah ini turun ketimbang 
subsidi penumpang KRL tahun 
2011 sebesar Rp 182,29 miliar, 


Membuka peluang 

Menanggapi tawaran itu, Ke- 
pala Badan Pengelola Keuangan 
Daerah DKI Jakarta Sukri Bey 
menyatakan, Pemprov DKI Ja- 
karta membuka peluang pem- 
berian subsidi penumpang KRL. 

"Sangat memungkinkan eksi 
kutif menanamkan investasi pa- 
da KRL. Namun, sebelumnya 
perlu dibentuk BUMD yang da- 
pat mengucurkan subsidi kepa- 
da penumpang,” ujarnya. 

Ketua Komisi B (Bidang Per- 
ekonomian) DPRD Jakarta Se- 
lamat Nurdin mendukung ide 
itu. Menurut Selamat, investasi 
bisa dilakukan dengan memben- 
tuk lembaga pengelola investasi 
PT KAI dan BUMD agar kerja 
sama bisa berjalan efektif. 

Ide itu sebenarnya sudah la- 
ma digagas, tetapi penj i 
terbentur persoalan 
sehingga tak dapat berlanjut ke 
utnya. "Pada intinya, 
ami berkepentingan memper- 
lancar mobilitas warga dari $ 
kitar Jakarta yang bekerj 
Kota. Semoga gubernur terpilih 
dapat menyelesaikan pekerjaan 
rumah ini,” kata Selamat. 

Tanggapan positif diberikan 
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi 
Sutriyono. Wakil r: t ini me- 
i, peluang itu bisa dilakukan 
ubsidi tersebut diberi- 
n tujuan perbail 
publik. Dengan 
membaiknya layanan angkutan 
umum, diharapkan pengguna 
kendaraan pribadi berpindah ke 
angkutan umum sehingga me- 
ngurangi kemacetan di Jakarta. 

Menurut Sutriyono, selama 
ini ada kekeliruan dalam pola 
subsidi angkutan di Indonesia. 
”Saya sepen subsidi BBM 
seharusnya dialihkan untuk 
subsidi penumpang angkutan 
umum, khususnya KRL di wi- 
layah Jabodetabek. Sampai saat 
ini, subsidi BBM hanya meng- 
untungkan kaum berada yang 
punya kendaraan pribadi 

Sekretaris Jenderal As 
Penumpang Kereta Api (Aspe- 
ka) Anthony Ladjar memperta- 
nyakan komitmen pemerintah 
pusat dan pemda untuk me- 


LOKET Ra 
COMMUTER LIvI 
1 RP 8.500, 
: RP 8.000,- 
TANGERANG : RP 7.500,- 
1 RP 7.500,- 


BEKASI 
SERPONG 


LINGKAR 


MERANGKAT DAW: 

"ST. TANAH ABANG 
Puan 

06.00 14.00 


15.50 


Loket Ta 
COMMUTER LINE 


BOGOR 
DEPOK 


: RP 9.000, 
: RP 8.000, 


LASTI KURNIA 


Daftar tarif KRL Commuterline dipasang di loket karcis Stasiun Jakarta Kota, Senin (4/10). Tarif kereta Commuterline untuk segala jurusan naik Rp 2.000 dari tarif' 


sebelumnya. 


nyubsidi KRL. Padahal, 
angkutan massal yang bisa 
ngurangi kemacetan, sul 
gi penumpang KRI tidak bi 
diserahkan hanya kepada pes 
rintah pusat, tetapi juga perlu 
ada peran serta pemda. 


lain untuk mengoptimalkan sta- 
siun sehingga memberikan pe- 

masukan untuk menutup biaya 
ional KRL. 


layang menjadi toko di lantai 
dasar dan ruang kegiatan di lan- 
tai dua, Dengan begitu, bisa ada 
pemasukan untuk menutup bia- 
ya operasional,” ujarnya. 


Peningkatan pelayanan 
Taufik Hidayat menambah- 
kan, sebagai bentuk peningkatan 

pelayanan kepada penumpang, 
penyediaan armada kereta juga 
harus dipercepat. Sudah setahun 
ini, kereta listrik KfW rakitan 
PT Inka belum juga beroperasi. 
Kereta ini masih jadi tanggung 
jawab Ditjen Perkeretaapian, 


"Sementara di lapangan, pe- 
numpang berteriak meminta 

agar KRL ekonomi ditambah. 

Seharusnya KW ini ogera 
dioperasikan untuk mes 
perjalanan KRL ekonomi, j 
ngan hanya diuji coba terus 
papar Taufik. 

Selain KW, proses 
dan sertifikasi KRL, yang baru 
diimpor dari Jepang juga harus 
dipercepat. Hal itu untuk me- 
nambah jumlah pe 
sebagai bentuk pelayanan kepa- 
da penumpang, 

Anthony Ladjar menambah- 
kan, standar pelayanan minimal 
(SPM) juga perlu menjadi acuan 
pengembangan KRL, Dengan 
begitu, penumpang memiliki 
ukuran untuk menilai pelayanan 
KRI, Apabila ada persoalan di 
lapangan, semisal KRL yang ter- 
lambat datang atau mengalami 
gangguan di perjalanan, opera- 
tor mesti memberikan kompen- 
sasi bagi penumpang. 

Sementara kenaikan harga ti- 
ket KRL nonsubsidi tidak me- 
mengaruhi volume penumpang 
KRL Commuterline di beberapa 
un pada Senin kemarin. Ke- 
pala Stasiun Sudimara, Tange- 
rang Selatan, Ahmad Helmi 


mengatakan, tidak ada pengu- 
rangan atau penambahan jum- 
lah penumpang Commuterline 
pada 1 Oktober. 

”Kemarin (Senin), total pe- 
numpang 10.900 orang. Penum- 
pang Commuterline 6.160 
orang, sisanya penumpang KRL 
ekonomi. Komposisi itu tak ber- 
ubah dari rata-rata per hari se- 
belum kenaikan," ujarny 
diungkapkan Ke- 
p un Serpong Satia. To- 
tal jumlah penumpang dari Ser- 
pong sekitar 6.000 orang per 
hari, Pemakai Commuterline se- 
kitar 2.000 orang. 

Dari pantauan pagi hari, KRL 
Commuterline tetap dipadati 
penumpang. Sebagian penum- 
pang mengaku harus mengikuti 
kenaikan tarif 
alternatif Iai 
gi naik kendaraan pribadi, ma- 
cet, Mau naik KRL ekonomi, ke- 
it,” kata Felix, pe- 
kerja di kawasan Sudirman. 

Pelayanan Commuterline ju- 
ga dinilai tidak ada perubahan 
setelah harga tiket naik. Pen- 
dingin ruangan juga dikeluhkan 
warga. AC masih sering tidak 
berfungsi saat kondisi padat. 

(RAY/NDY/BRO/ART) 


PERHITUNGAN SUBSIDI (PSO) 
KA EKONOMI PT KAI 2008-2012 


(dalam miliar rupiah) 


Relasi 2008 2009 2010 2011 2012” 
IM KA Jarak Jauh 16210 167,26 175,08 19445 256,20 
IM KA Jarak Sedang 82,11 77,88 88,58 90,17 12018 
IM KA Jarak Dekat 14811 148,00 175,85 15877 223,57 
IM KRD Non-Jabodetabek 20,63 18,13 17,00 9,73 34,01 
@ KRL Ekonomi 131,69 123,70 18,46 18229 13614 
IM KA Ekonomi Lebaran m 5 418 " 
Total 54466 535,00 535,00 639,60 77012 
"" Tahun 2012 adalah besaran subsidi dalarn APBN 2012 
Sumber: Kementerian Keuangan GUNAWAN 


KEBERSIHAN 


Tangsel Kumuh karena Sampah 


TANGERANG SELATAN, 
KOMPAS — Sampah-sampah 
yang masih berserakan di sc- 
jumlah daerah di Tangerang Se- 
latan membuat kota ini terlihat 
kumuh. Dari pantauan, Selasa 
(2/10), sampah mengotori dan 
menumpuk di lahan kosong, tepi 
jalan, dan pasar, 

Sampah masih terlihat di- 
buang sembarangan di tepi Jalan 
Victor atau Jalan Buaran, Lahan 
kosong di permukiman tak luput 
dari tumpukan sampah. 

Tumpukan lain ada di tepi 
Jalan Pondok Aren, Kelurahan 
Pondok Aren, di dekat Pasar Ce- 
ger. Tumpukan sampah tersebut 
membuat warga kesal, tetapi ti- 
dak ada upaya untuk member- 
sihkannya. 

Kendati warga sekitar sudah 
berusaha menutupnya dengan 
membuat pagar, sampah tetap 


dibuang. Menurut Yasin, pemilik 
toko kelontong, sampah itu selalu 
dibiarkan menggunung dan tidak 
pernah dibersihkan. 

"Asap, bau, semuanya. Tidak 
pernah diangkut. Kadang terjadi 
kebakaran sampah yang mem- 
buat repot karena kami harus 
memadamkan. Takutnya me- 
rembet ke rumah-rumah,” kata 
Yasin. 

Sampah juga dibuang semba- 
rangan di pinggir rel di pelintasan 
Jalan Raya Jombang, di dekat 
Stasiun Sudimara. Meski sudah 
dipasang papan pengumuman ti- 
dak boleh membuang sampah, 
tumpukan sampah masih terlihat 
memenuhi lokasi, 

Sampah yang sudah menggu- 
nung di depan Pasar Jombang 
dalam dua terakhir ini juga tidak 
diangkut. Bau busuk tercium dari 
tumpukan sampah itu. 


Menurut Deden Supriatna, 
Kepala Seksi Pengolahan Sam- 
pah Dinas Kebersihan, Perta- 
manan, dan Pemakaman (DKPP) 
Tangsel, keterbatasan armada 
pengangkut dan lahan pemro- 
sesan sampah adalah kendala pe- 
nanganan sampah di kota ber- 
penduduk 1,3 juta jiwa itu. 

Deden menjanjikan, untuk 
mengatasi tumpukan sampah di 
Tangsel, akan segera dioperasi- 
kan 16 armada baru truk sampah. 
Dari pantauan, truk-truk baru itu 
terlihat terparkir di halaman 
Kantor DKPP Tangsel di Witana- 
harja, Pamulang. "Truk itu da- 
tang sekitar seminggu lalu. Peng- 
Operasiannya setelah amrol (bak 
penampungan sampah) datang, 
mungkin bulan ini," katanya. 

Sampah 1,3 juta penduduk 
Tangsel mencapai 1.600 meter 
kubik per hari. (RAY) 


KRIMINALITAS 


Sopir Angkutan Rampok 


BEKASI, KOMPAS — Peram- 
pokan yang menewaskan sopir 
taksi Express bernama As'ari (47) 
di RT 001 RW 001, Kampung 
Galang, Sukamukti, Cibarusah, 
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 
Kamis (27/9) pukul 19:30, ter- 
ungkap. Pelaku ternyata Tri Mo- 
hamad Hadi (21) alias Unyil, so- 
pir angkutan kota di Kabupaten 
Karawang, Jawa Barat. 

Unyil ditangkap di kediaman- 
nya di Kampung Kaum T Jebug, 
Karawang Kulon, Karawang, 
Minggu (0/9) pukul 20.00, "Da- 
lam penangkapan, tersangka ti- 
dak melawan dan mengakui per- 
buatannya,” kata Kepala Satuan 
Reserse Kriminal Kepolisian Re- 
sor Kabupaten Bekasi Komisaris 
Dedy Murti Haryadi kemarin. 

Pelaku mengaku merampok 
karena desakan ekonomi. Saat 
merampok As'ri, Tri hanya me- 


rampas Rp 200.000 yang sudah 
diserahkan kepada istri untuk 
membeli kebutuhan pokok. 

Tri juga mengakui telah me- 
rencanakan kejahatan itu karena 
memerlukan uang. Sasaran yang 
dipilih ialah sopir taksi yang di- 
anggap punya hasil lebih besar. 

Dedy mengatakan, untuk me- 
mulugkan aksinya, Tri mengam- 
bil pisau sebagai senjata dari ru- 
mah kerabat keluarga di Kara- 
wang. Lelaki yang punya satu 
bayi itu berangkat ke Terminal 
Kampung Rambutan berbekal 
ongkos transportasi Rp 15.000. 

Setiba di Kampung Rambutan, 
Tri secara acak memilih taksi. 
Kebetulan, taksi yang dikemui 
kan Asri yang menghampiri Tri. 
Pelaku meminta korban meng- 
antarkan ke Cikarang Pusat, Ka- 
bupaten Bekasi. Setiba di Kam- 
pung Galang, Tri yang duduk di 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Sopir Taksi 


kursi belakang bagian kiri me- 
nusuk As'ari. Akibatnya, As'ari, 
bapak dengan lima anak yang 
tinggal di Kampung 
Kota Depok, Jawa Barat, ini tidak 
mampu mengendalikan laju taksi 
dan kendaraan terjerembab ke 
saluran irigasi persawahan. 

Setelah melukai As'ari, Tri me- 
rampas uang Rp 200000 dari 
saku As'ari dan kabur ke arah 
Karawang. 

Sementara itu, As'ari berjuang 
menyelamatkan diri, keluar dari 
taksi, dan berteriak minta tolong. 
Seorang anggota Bimas Kepo- 
lisian Sektor Cibarusah dan war- 
ga yang kebetulan melintas ke- 
mudian menolong As'ari, Korban 
coba diselamatkan dengan diba- 
wa ke Rumah Sakit Medirosa 
yang terdekat. Namun, nyawa 
As'ari tidak dapat tertolong. 

(BRO) 


—  MASEREMONITAIL— 
Lippo Malls Resmikan Lippo Mall Kemang 


PLN Serahkan Rp 700 Juta untuk Yayasan Jantung 


Indonesia 


Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono bersama tiga dari empat anak yang berhasil menjalani 
operasi penyakit jantung bawaan di RS Harapan Kita. 


1 ippo Malls meresmikan Lippo 
| Mall Kemang yang berlokasi di 
Kemang Village, Jakarta Selatan 
(20/9). Acara pembukaan yang meriah 
ini dihadiri oleh perwakilan dari 
negara sahabat, kalangan dunia usaha, 
serta selebriti Indonesia. '/GPWJ 


Kiri ke kanan: Rio Dewanto, Karenina, 
Nadine Chandrawinata, Komisaris PT 
Lippo Karawaci Tbk Agum Gumelar, Duta 
Besar Korea Selatan Kim Young-Sun, CEO 
PT Mitra Adiperkasa Tbk VP Sharma, CEO 
Lippo Malls Michael Riady, Duta Besar 
Filipina Maria Rosario Aguinaldo, Minister- 
Counselor dari Kedutaan Republik Rakyat 
China Wan Zhengfeng, Komisaris PT Lippo 
Karawaci Tbk Viven Sitiabudi, Managing 
Director Property PT Lippo Karawaci 
Tbk Craig Williams, Direktur Lippo Mall 
Kemang Tracey Baldwin, Direktur PT Lippo 
Karawaci Tbk Jopy Rusli, Marissa Nasution, 
dan Mike Lewis. 


LN melalui program CSR PLN ingin 
Paman memberikan harapan 

hidup yang lebih sehat dan baik kepada 
anak-anak yang mengidap penyakit jantung 
bawaan dengan bekerjasama dengan Yayasan 
Jantung Indonesia. Hal ini diungkapkan 
Sekretaris Perusahaan PLN Adi Supriono 
saat menyampaikan bantuan sebesar Rp 
700.000.000 kepada Pengurus Yayasan 
Jantung Indonesia Tri Widodo di Kantor 
PLN Pusat, Jakarta (26/9). Bantuan tersebut 
diperuntukkan bagi dana operasi 10 orang 
anak pasien penyakitjantung bawaan yang 
terdaftar di Yayasan Jantung Indonesia pada 
2012 yang mencapai Rp 70 juta peranak. 
Sebelumnya, PLN telah memberikan bantuan 
dana operasi jantung kepada empat orang 
anak yang telah menjalani operasi penyakit 
jantung bawaan dengan biaya operasi 
mencapai Rp 60 juta per anak pada tahun 
201. P/GPWJ 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


VARIA OLAHRAGA 


Bandung Kembali Jadi Kota Pembuka Liga Basket 


Kota Bandung kembali menjadi kota pembuka turnamen bas- 
ket Speedy National Basketball League (NBL) Indonesia 
2012-2013 pada 24 November-2 Desember 2012. Semula pem- 
bukaan akan digelar di Jakarta, tetapi PT DBL Indonesia 
mengubah menjadi Bandung sebagai bentuk dedikasi terhadap 
almarhum Andre Mamuaya, pemilik klub Garuda Bandung. 
”Tentu akan luar biasa jika liga dan semua penggemar Garuda 
bisa mengenang Andrea Mamuaya bersama di Kota Bandung,” 
kata Azrul Ananda, Direktur PT DBL Indonesia dan Komisaris 
NBL Indonesia, Selasa (2/10). Slogan NBL tahun ini adalah 
"rise with us", menggantikan slogan tahun lalu you 4 us - we”, 
Setelah Bandung, seri II dihelat di Jakarta, lalu Malang, Solo, 
Denpasar, Surabaya, dan seri Championship di Yogyakarta. 
Sebelum NBL digelar, akan ada pertandingan pramusim pada 
13-21 Oktober di Surabaya yang diikuti 12 tim. IVV) 


Daud Yordan Berlaga Lagi 9 November 


Daud Yordan, yang kini menyandang gelar juara tinju kelas 
bulu versi TBO, direncanakan bakal naik ring kembali 9 No- 
vember nanti, melawan penantang yang berasal dari Inggris, 
Menurut Raja Sapta Oktohari yang dihubungi melalui telepon 
selulernya, Selasa (2/10) malam, dalam pekan ini, Mahkota 
Promotion yang dipimpinnya segera membuat jumpa pers 
tentang detail rencana pertarungan yang kembali akan digelar 
di Singapura itu. "Tentu nama petinju Inggris yang bakal 
menjadi lawan Daud akan kami sampaikan pada jumpa pers,” 
tuturnya, ketika tengah memimpin rapat Hipmi yang ber- 
langsung di Yogy: da kantor berita Antara, 
sudah mulai berlatih tanding Rabu (8/10) 
. Ta direncanakan berlatih tanding dengan Chris Jhon, juara 
Super Champion kelas bulu versi WBA yang juga akan 
sama-sama naik ring 9 November mendatang. (NIC) 


Tinju Putri Digelar di Commonwealth Games 


Debut olahraga tinju putri di Olimpiade London 2012 meng- 
inspirasi penyelenggara Commonwealth Games untuk meng- 
helat kompetisi serupa di pesta olahraga negara-negara Com- 
monwealth di Glasgow musim ini. Menurut Asosiasi Tinju 
Internasional (ATBA), Federasi Commonwealth Games telah 
memutuskan hal ini lewat sidang majelis umum di Uganda 
scusai olimpiade. Jadi, untuk pertama kali, tinju putri di- 
pertandingkan di pesta olahraga empat tahunan yang diikuti 
lebih dari 70 negara ini. "Perkembangan tinju putri meningkat 
dan makin populer. Saya harap kampanye ini bisa diperluas 
lagi, residen AIBA Wu Ching-kuo secara tertulis, Petin- 
ju-petinju putri juga telah mencapai level dunia sejak beberapa 
tahun lalu dan Commonwealth Games adalah kesempatan lain 
bagi mereka, Nomor yang dipertandingkan di Glasgow meliputi 
kelas 50 kilogram, 60 kg, dan 75 kg. (REUTERS/IVV) 


Pienaar Pensiun dari "Bafana Bafana” 


Kapten tim sepak bola Afrika Selatan, Steven Pienaar, memu- 
tuskan pensiun dari tim onal negaranya dan pertandingan 
sepak bola internasional antarnegara. Pengumuman mundur- 
nya pemain 30 tahun itu disampaikan pelatih timnas Afsel, 
Gordon Igesund, kemarin, di tengah persiapan tim "Bafana 
Bafana” menghadapi Polandia dan Kenya pada pertandingan 
persahabatan, pekan depan. Sebelumnya, spekulasi mengenai 
akan pensiunnya Pienaar dari timnas Afsel memang sudah 
terdengar, dengan alasan ingin berkonsentrasi bermain untuk 
Everton. Igesund menyatakan menerima telepon dari Pienaar, 
Senin (1/10), menginformasikan keputusannya untuk mundur 
dari tim nasional. Igesund menunjuk bek Bongani Khumalo 
sebagai kapten baru Bafana Bafana. "Saya kecewa, Steven telah 
pensiun dari timnas, Tetapi, pilihannya untuk pensiun adalah 
pilihan tepat. Saya rasa keputusan pensiun itu juga adalah 
keputusan yang berat baginya,” ungkap Igesund, (AP/AFP/OKI) 


Atlet anggar Indonesia kelompok kadet (1 
melancarkan serangan ke tubuh lawannya, Ji 
putri Kejuaraan Anggar Kadet dan Yunior Asia 
menang 5-4. 


KOMPAS/WISNU AJI DEWADKATA 


17 tahun), Khatrin Gea Endarwati (menghadap kamera), 
serat Singh (India), pada penyisihan pul nomor degen 
Oceania di Nusa Dua, Bali, Se 


jasa (2/10). Khatrin 


ANGGAR 


Indonesia Sudah 
Jauh Tertinggal 


NUSA DUA, KOMPAS — Per- 
kembangan cabang anggar di In- 
donesia jauh tertinggal dari ne- 
gara-negara Asia Tenggara. Itu 
terbukti dari seretnya perolehan 
medali Indonesia pada Kejua- 
raan Anggar Kadet dan Yunior 
Asia-Oceania 2012 di Nusa Dua, 
Bali. 

Pada hari kedua Kejuaraan 
Anggar Kadet dan Yunior 
Asia-Oceania (AJCFC), Selasa 
(2/10), yang mempertandingkan 
kelompok kadet (13-17 tahun) 
perseorangan nomor degen putri, 
sabel putri, dan floret putra, In- 
donesia tak kebagian medali. 

Ketua Umum KONI Tono Su- 
ratman yang menyaksikan AJ- 
CFC 2012 mengungkapkan, per- 
kembangan anggar di kawasan 
Asia dan Ocenia sangat pesat. 
Dua tahun lalu, AJCFC hanya 
diikuti 20-an negara, tetapi kini 
34 negara, "Kita harus akui, Chi- 
na dan Jepang sangat mendo- 
minasi anggar” kata Tono. 

Menurut mi Ketua 
Umum PB Ika jebloknya 
anggar harus menjadi 
perhatian KONI dan pengurus 
PB ”Cara meningkatkan 
prestasi anggar harus dengan 
berlatih rutin, jangan sesaat ka- 
lau mau SEA Games. Anggar juga 
perlu pelatih asing. Semua itu 
butuh anggaran. Jadi, anggaran 
jangan dibatasi,” kata Tono. 

Tono mengutarakan, peluang 
mendapat medali atau minimal 
masuk perempat final di kelom- 
pok kadet masih terbuka di no- 
mor beregu yang dimainkan Ra- 
bu ini, Manajer tim anggar In- 
donesia, Muslimin, juga optimis- 


tis Indonesia dapat merebut me- 
dali dari nomor beregu. "Persiap- 
an kita kurang. Kalau atlet ber- 
latih minimal dua bulan, pasti 
lebih baik,” ujar Muslimin. 

Dari nomor degen putri, Indo- 
nesia meloloskan dua atletnya ke 
16 besar, yaitu Khatrin Gea En- 
darwati dan Megawati. Namun, 
keduanya terjegal. Khatrin, yang 
menyikat semua lawan di' pe- 
nyisihan pul, menyerah di tangan 
Pui Ying Zinada Tam (Hong- 
kong) dengan skor, 13-15. Me- 
nurut Muslimin, secara teknik 
Khatrin lebih baik, tetapi di la- 
pangan atlet yang menentukan. 

Megawati kalah dari Lee 
Hyo-won (Korea Selatan) dengan 
skor 1-6. Pertandingan diwarnai 
protes dari kubu Indonesia. Pe- 
nyebabnya adalah pedang kedua 
atlet tidak beradu selama 15 de- 
tik, hal itu terjadi sejak babak 
pertama sampai babak ketiga. 
Wasit memutuskan kemenangan 
untuk Korsel, tetapi ofisial Indo- 
nesia memprotes karena 
rusnya ada perpanjangan waktu 1 
menit. Protes Indonesia diteri- 
ma, Namun, dalam adu pedang 1 
menit itu, Korsel unggul dengan 
skor 6 dan Indonesia 1. 

Hasil pertandingan nomor flo- 
ret putra, dua atlet Indonesia 
harus berhenti mengayun pe- 
dangnya di babak 32 besar, Tau- 
hid Ramadhan kalah oleh Sholto 
(Australia) dengan skor 
rta Yudhi Anggara dikalah- 
yed Adil Emir Putra (Ma- 
, 9-15. Di nomor sabel put- 
, Rindhi Ayu KW kalah dari 
Aibike Khabibullina (Kazakh- 
stan), 6-15. (WAD) 


Indonesia Juara Umum 


Karateka Yunior dan Kadet Sumbang Medali Lebih Banyak 


BANGKOK, KOMPAS — Kontingen kecil karate 
Indonesia menjadi juara umum dalam Kejuaraan 
Karate Asia Tenggara 2012 di Bangkok, Thailand, 
pada 28-30 September lalu, Kontingen Indonesia 
mampu membawa pulang 9 medali emas, 8 perak, 
dan 12 perunggu. 


Indonesia, yang menurunkan 
18 atlet senior, 3 yunior berikut 4 
karateka kadet, mengungguli pe- 
saing terdekat, tim ia. 
Kontingen negeri jiran itu me: 
raih 9 emas, 4 perak, dan 
perunggu. 


Sekalipun — menjadi juara 
umum, Hendardji Soepandji, 
Ketua Umum Pengurus B 
FORKI, merasa masih belum pu- 
as. "Memang target kami sebe- 
narnya hanya meraih lima medali 
emas dan itu sudah terlampaui, 


Namun, kami tetap harus me- 
lakukan evaluasi lagi agar bisa 
benar-benar matang pada SEA 
Games Myanmar 2013 nanti,” 
ujarnya, Selasa (2/10). 

Sebab, tambah Omita Olga 
Ompi, pelatih nomor kata In- 
donesia, "Kita unggul dalam per- 
olehan medali perak dan perung- 
gu atas kontingen Malaysia ka- 
rena mereka tidak menurunkan 
karateka yunior ataupun kara- 
teka kadetnya." 


Lebih banyak 


Dibandingkan dengan penca- 
paian di level senior, jumlah me- 


dali yang direbut karateka yunior 
dan kadet Indonesia ternyata ja- 
uh lebih banyak. 

Tercatat, dari yunior dan ka- 
det, Indonesia memperoleh lima 
emas, antara lain dipersembah- 
kan Mastura Nawar Kautsar un- 
tuk kata perseorangan yunior 
dan Nawar-Vina Aprillia-I Made 
Sari (kata beregu yunior). 

Dari kategori senior, karateka 
yang memperoleh medali emas 
adalah Nurhadiyanti Fitrianing- 
sih yang tampil di kelas -55 ki- 
logram putri, Donny Dharmawan 
(-60 kilogram putra), Indra Mo- 
gia Angkat (-68 kilogram putri), 


dan George Isac Caesar (184 ki- 
logram putra). 

Selain menjadi juara umum, 
Indonesia juga patut bangga ka- 
rena Hendaraji yangjuga mantan 
Komandan Pusat Polisi Militer 
TNI AD itu terpilih menjadi Pre- 
siden Kara a Tenggara. 

PB FORKI jus udah mem- 
persiapkan Karate Days 
yang jatuh pada 7 Oktober. "Di- 
rencanakan, perayaan Hari Ka- 
rate Sedunia untuk Indonesia itu 
akan kami gelar di pelataran Can- 
di Borobudur,” ujar Hendardji 
kepada Kompas, Selasa malam. 

(NIC) 


Pegolf Rory Mcllroy merayakan kemenangan tim Eropa atas tim AS, dengan skor 14,5-1 


'AFP/GETTY IMAGES/ANDREW RBDINGTON 


dalam 


turnamen Piala Ryder. Kemenangan itu membawa tim Benua Biru menjuarai Piala Ryder, yang 
berlangsung di Medinah Country Club, Medinah, Illinois, AS. 


GOLF 


Mecllroy Masih Tetap Nomor 1 Dunia 


ingga menjelang musim 
Has usai, nama Rory 

Mcllroy, pegolf asal Ir- 
landia Utara yang baru berusia 
23 tahun pada 4 Mei lalu, masih 
bertengger di peringkat pertama 
dunia. 

Namanya masih belum men- 
capai enam bulan berada di 
puncak dunia. Namun, setidak- 
nya, dengan mencicipi posisi 
tersebut, Mcllroy sudah mampu 
membuktikan dia bisa lebih baik 
dari sang idolanya, Tiger Woods. 

Sebab, dengan memperoleh 
12.54 poin hingga 30 September 
lalu, berarti McIlroy berada di 
atas Woods yang perlahan-lahan 
merayap untuk mengklaim po- 
sisi kedua dunia bagi dirinya. 
Woods berhak duduk di urutan 
kedua dunia setelah hanya 
memperoleh 9,58 angka. 

Upaya Woods untuk merayap 
ke posisi kedua dunia dilalui de- 


ngan kerja keras. Maklumlah, 
setelah kasus rumah tangga ber- 
ikut perselingkuhannya diberi- 
takan di berbagai media massa, 
akhir 2010, aksi Woods terus 
melorot hingga ke titik nadir. 

Biasanya Woods, yang cukup 
bermain di belasan turnamen 
dalam satu musim, mampu me- 
menangi separuh dari turnamen 
yang diikuti tersebut. 

Musim ini Woods ikut sam- 
pai 15 turnamen. Jumlah yang 
tergolong banyak. Dan apa ha- 
silnya? Dari 15 turnamen itu, 
ternyata Woods hanya mampu 
keluar sebagai juara dalam tiga 
turnamen. 

Meski demikian, di peringkat 
FedExCup 2012, nama Woods 
sempat berada di peringkat per- 
tama karena lebih baik dari Ja- 
son Dufner dan Mellroy, yang 
sama-sama baru menjadi juara 
di dua turnamen PGA Tour saja. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Namun, dalam daftar resmi 
peringkat dunia yang terbit per 
30 September lalu terjadi per- 
ubahan berarti. Nama McIl- 
roy-lah yang menjadi nomor sa- 
tu dunia, menggusur Woods di 
posisi kedua. 


Kesempatan 


Tentu jika mengacu kepada 
agenda PGA Tour 2012, masih 
tersisa sedikitnya lima turna- 
men lagi yang belum digelar. Itu 
artinya masih ada sedikit pe- 
luang bagi Woods untuk dapat 
memburu poin MeTlroy guna 
menjadi yang terbaik sebelum 
musim ini tutup buku. 

Hanya rasanya hal tersebut 
pun bakal sulit mengingat bia- 
sanya dari turnamen tersisa tadi 
pun, Woods paling hanya akan 
bermain dalam turnamen World 
Challenge yang diprakarsai al- 
marhum ayahnya. (AP/NIC) 


— —SSEREMONTAN— 


Bumida Bayarkan Klaim PA Rp 1 Miliar | PNM Tingkatkan Kapasitas 
Penumpang Pesawat Cessna | 
| Usaha Nasabah UMK 
! 
| 


2 re 
|, AN M 
Hi Ti 


RN 
P: Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM, 


Syariah menyerahkan klaim asuransi Personal Accident 
(PA) sebesar Rp 1 miliar kepada ahli waris Suyoto Wasi- 
to, korban jatuhnya pesawat Cessna CN-PKIWH di Samarinda 
pada 24 Agustus 2012. Penyerahan klaim dilakukan Direktur 
Pemasaran Bumida SG Subagyo kepada Ainul perwakilan PT 
Elliot Geophisics Indonesia. Penyerahan klaim tersebut meru- 
pakan wujud tanggungjawab dan komitmen Bumida untuk mem- 
berikan pelayanan terbaik kepada nasabah. Harapan Bumida, 
pembayaran klaim ini mampu meringankan beban keluarga yang 
ditinggalkan. P/VTOI 


—— SEREMONIA 


Menginformasikan Kegiatan Perusahaan Anda 


lembaga keuangan bukan bank milik negara, kembali 
meluncurkan program pengembangan kapasitas usaha 
PKU) kepada nasabah PNM. Selain mendorong kewirausahaan 
an terciptanya klasterisasi industri UMK, program ini sangat 
trategis untuk mendukung bisnis pembiayaan PNM. Pada kamis 
| (27/9) digelar program PKU Klasterisasi Industri UMKM Keripik 
Nanas kepada para nasabah PNM di Desa Kuala Nenas, Tambang, 
| Kampar, Riau yang dibuka Bupati Kampar Jefri Nur (kedua dari 
an) bersama Direktur Bisnis 1 PNM Lintang Nugroho (tengah). 
“/GPW) 


| Pfizer dan AAM Tanda Tangani 
Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama 


P: Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 (Bumida) Unit 


T Pfizer 

Indonesia 

(Pfizer) dan 
PT Anugrah Argon 
Medica (AAM) 
menandatangani 
perpanjangan 
perjanjian distribusi 
AAM terhadap 
obat-obat Pfizer 
secara nasional di 
ndonesia (25/9). “Pfizer menghargai 16 tahun yang telah dijalani 
ersama AAM dalam upaya memastikan ketersediaan obat- 
batan Pfizer di masyarakat,“ ungkap Country Manager PT Pfizer 
indonesia John M Hoeft. Kelanjutan kerja sama ini mempertegas 
omitmen keduanya untuk mematuhi standar kualitas pengadaan 
an penanganan obat-obatan sesuai peraturan pemerintah dan 
| badan internasional. “Obat-obatan berkualitas tinggi sesuai 

tandar GMP selayaknya didistribusikan perusahaan yang sudah 

! menerapkan standar kualitas tinggi sesuai GDP, seperti AAM, 
| agar kualitas obat-obatan terjamin sampai di tangan pasien,” ujar 
residen Direktur PT AAM Erwin Tenggono. (“/GPW) 


Hadir setiap hari 
Rabu dan Minggu 


untuk informasi dan pemasangan iklan 


hubungi 021-536 79 599 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


GETTY 


Petenis Rusia, 
Nadia Petrova, 
mengembalikan 
bola Li Na pada 
pertandingan 
hari keempat 
turnamen China 
Terbuka 2012 di 
China National 
Tennis Center, 
Beijing, Selasa 
(2/10). 


AGES/FENG LI 


Petrova Gagal Ulangi Tokyo 


Goerges Singkirkan Stosur, Petenis Unggulan Putra 


BEIJING, SELASA — Nadia Petrova gagal 
mengulang kesuksesan di Tokyo, pada turnamen 
China Terbuka di Beijing. Petenis Rusia itu, Selasa 


(2/10), dikalahkan unggulan tuan rumah, Li Na, 1-6, 
2-6. Kelelahan sehabis menjuarai Pan Pacific Open 
di Tokyo dan cedera di kaki menjadi alasan Petrova. 


Kemenangan Li Na atas Pet- 
roya juga mengubah catatan per- 
temuan kedua petenis, yang da- 
lam enam kali pertemuan ter- 
dahulu, selalu dimenangi Petro- 
va. Namun, kedua petenis belum 
pernah bertanding dalam empat 
tahun terakhir. 

“Itu hasil undian yang sulit 
untuk melawan Li Na di rumah- 
nya, Saya juga telah bermain di 
banyak pertandingan, mengha- 
biskan sangat banyak waktu di 


lapangan di Tokyo, Bukan hanya 
merasa kelelahan, saya juga cede- 
ra tingan di kaki, Jadi, pertan- 
dingan hari ii ter 


U: 
kit di kakin 


a karena dipaksi 
lawannya berlari dari sisi lapang- 
an satu ke sisi lainnya. 

Pada partai lain, petenis an- 
dalan Australia, Samantha Sto- 
sur, harus mengakui keunggulan 
Julia Goerges (Jerman), 6-7, 6-4, 


5-7 dan langsung tersingkir pada 
pertandingan pertamanya di 
na Terbuka. Servis-servis keras 
Goerges, yang mengh: an de- 
lapan menyulitkan Stosur 
yang bisa membuat tiga as. Pete- 
nis Australia itu malahan 14 kali 
membuat kesalahan servis ganda, 
dibandingkan dengan lawannya 
yang hanya empat kali. 

Pada pertandingan lainnya ke- 
marin, unggulan pertama tunggal 
putri, Victoria Azarenka (Bela- 
rus), lolos dari hadangan Sabine 
Lisicki (Jerman). 
bermain baik di 
vis yang keras 
lalu banyak membuat kes 
sendiri sehingga banyak meng- 
untungkan lawannya. 

Selain Azarenka, Jelena Jan- 
kovic, Marion Bartoli, Agnieszka 
Radwanska, dan Caroline Woz- 


Melenggang 


niacki juga melaju ke putaran 
ketiga. 


Djokovic melaju 

Di tunggal putra, unggulan 
pertama Novak Djokovic berhasil 
melalui pertandingan putaran 
pertama dengan susah payah. Pe- 
tenis Serbia itu dipaksa bermain 
tiga set oleh Michael Berrer (Jer- 
man), 6-1, 6-7 (3), 6-2. 

"Dia orang bertubuh besar dan 
menahan bola dengan baik. Jelas 
sekali itu tidak biasa, karena tidak 
banyak pemain melakukan itu, 
dan a harus melakukan pe- 
nyesuaian saat pertandingan ber- 
langsung,” ungkap Djokovic, 

Unggulan ketiga, Jo-Wilfried 
Tsonga juga harus bermain tiga 
set melawan Denis Istomin (Uz- 
bekistan), 4-6, 6-1, 7-6 (3). 

"Saya sedikit beruntung pada 


awal-awal, Dia (Istomin) me- 
ngembalikan servis dengan baik 
dua kali, dan saya kehilangan satu 
Jorehand yang mudah. Namun, 
dari poin ke poin, permainan 
saya semakin bagus,” ujar Tsonga 
yang mendapat banyak dukung- 
an dari penonton. 

Petenis veteran Nikolai Davy- 
denko juga melaju ke putaran 
kedua setelah mengalahkan re- 
kan sesama petenis Rusia, Alex 
Bogomolov, 7-5, 6-1. 

Petenis unggulan tunggal put- 
ra yang menjadi korban kejutan 
pada putaran perta adalah 
Tommy Haas. Petenis Jerman, 
yang merupakan unggulan ke- 
tujuh tersebut, harus mengakui 
Mikhail — Youzhny (Rusia). 
Youzhny bermain lebih baik, dan 
unggul dalam laga tiga set, 6-4, 
4-6, 6-2. (AP/AFP/OKI) 


TENIS 


Bersama Rodriguez, 
Li Na Berubah 


engatur emosi sama pentingnya dengan mengatur pu- 
N II kulan. Menata hati sama vitalnya dengan menata ira- 
ma. Menjaga sikap sama berfaedahnya dengan menjaga 
gaya permainan. Keseimbangan itu hal pasti bagi atlet, termasuk 
petenis. 

Meski kesadaran akan keseimbangan itu diamini, tak mudah 
bagi seorang atlet untuk menerapkannya di lapangan. Petenis 
nomor satu China, Li Na, mengakui hal itu. Ia mengakui kerap 
gagal menjaga stabilitas emosinya ketika dipaksa untuk meng- 
hadapi tekanan, pun ketika berada di atas angin. 

Maka, untuk penampilannya yang prima dalam turnamen 
China Terbuka di Beijing, pekan ini, Li Na memberikan 
penghargaan khusus kepada pelatihnya, Carlos Rodriguez. Li Na 
menggetarkan Stadion Tenis Nasional, Selasa (2/10), dengan 
menaklukkan juara Pan Pacific di Tokyo pekan lalu, Nadia 
Petrova, 6-1, 6-2. Selanjutnya pada babak 16 besar ia akan 
ditantang rekan senegaranya, Peng Shuai. 

Li Na merasa tampil tenang di rumah sendiri. Juara Grand 
s Terbuka 2011 ini tidak terburu-buru untuk segera 


memuaskan penonton yang menjagokannya. Perubahan positif 
dalam dirinya itu berkat Rodriguez, pelatih yang pernah men- 
dampingi mantan peringkat pertama dunia, Justine Henin. 

"Saya harus mengatakan, dia (Rodriguez) adalah pelatih yang 
benar-benar hebat. Dia tak hanya 
mengajari saya bagaimana bermain 
tenis yang benar dan baik, tetapi 69 
juga banyak memberikan petunjuk 
bagaimana bersikap di lapangan," 8 
oa Dia tak hanya 

Setelah terdepak pada putaran mengajari saya 
pertama Olimpiade London 2012, i i 
Li Na terlempar dari peringkat10  Permain tenis yang 
besar dunia. Sebelum olimpiade, baik, tetapi juga 
penampilan Li Na sebetulnya telah — memberi petunjuk 
menurun. Sejak merebut titel 
grand slam pertamanya di Roland bagaimana bersikap 
Garros 2011 dan merengkuh pe- di lapangan. 
ringkat keempat dunia, tertinggi 

sepanjang kariernya, ia berjuang mempertahankan performa. 

Tidak mudah menyandang predikat petenis pertama Asia 
yang memenangi grand slam ketika harus ada konsekuensi lain 
untuk menjadi lebih baik. Petenis berusia 30 tahun ini lantas 

skan mengontrak pelatih lain dan pilihan jatuh pada 
Rodriguez. Sebelumnya, Li Na dilatih suaminya, Jiang Shan. 

Bersama Jiang Shan, Li Na telah mencecap masa-masa manis 
menjalani karier di jagat tenis. Jiang Shan adalah teman di 
peraduan sekaligus medan tempur. Lambat laun, persoalan ke- 
rap datang menelusupi rumah tangganya. Sulit untuk memi- 
sahkan pekerjaan profesional dengan kehidupan pribadi. Li Na 
pun memutuskan mengganti pelatih, 

Bukan salah Jiang Shan jika Li Na kerap meledak-ledak di 
lapangan. Bicaranya memang ceplas-ceplos. Ta bahkan sempat 
meradang ketika ditanya wartawan soal kekalahannya melawan 
Kimiko Date-Krumm dalam turnamen Commonwealth Bank di 
Bali, "Kenapa kalau kalah? Itu normal, kan,” sahutnya waktu itu 
dengan nada ketus 

Li Na mengakui ia kerap m n. "Sebelum ini 
(mengontrak Rodriguez), selalu gampang meledak di la- 
pangan. Saat ini saya rasa berubah banyak," katanya. 

Li Na memenangi turnamen pertamanya di Cincinnati, Agus- 
tus 2012, sejak Roland Garros tahun lalu, Kemenangan pertama 
bersama Rodriguez, Sayang, ia gagal di AS Terbuka dan kandas 
di Pan Pacific. Toh ia bisa tenang. Semangatnya tersulut lagi di 
Beijing. Turnamen belum final, Kita tunggu. (AFP/IVV) 


Stadion Bung Tomo di Ke: 


salah satu arena andalan jika Surabaya menjadi tuan rumah Asian Games 2019. 


ASIAN GAMES 2019 


manga 
KOMPAS/HERU SRI KUMONO 


Kecamatan Benowo, Surabaya, beberapa waktu lalu. Stadion berdaya tampung 65.000 penonton ini akan menjadi 


Dubai dan Hanoi, Dua Pesaing Surabaya 


JAKARTA, KOMPAS — Ko- 
mite Olimpiade Indonesia men- 
jagokan Kota Surabaya sebagai 
tuan rumah penyelenggara Asian 
Youth Games 2017 dan Asian 
Games 2019. Surabaya akan ber- 
saing dengan ibu kota Vietnam, 
Hanoi, dan kota Dubai, Uni Emi- 
rat Arab. 

Dalam dua hari ini, tiga ang- 
gota tim seleksi dari Komite 
Olimpiade Asia (OCA) akan men- 
datangi Kota Surabaya. Mereka 
akan melihat kondisi Surabaya 
sebagai calon tuan rumah berikut 
kesiapannya. 

”Mereka menilai kesiapan kita, 
Indonesia dan Kota Surabaya 
sebagai calon tuan rumah," kata 
Ketua KOI Rita Subowo saat di- 
temui di Jakarta, Selasa (2/10). 

Rita menjelaskan, Surabaya di- 
pilih sebagai bakal calon tuan 
rumah untuk Indonesia karena 
dinilai paling siap dari berbagai 
segi, termasuk arena pertanding- 
an dan masyarakatnya. Selain itu, 
pembicaraan KOI dengan peme- 
rintah pusat, Kementerian Pe- 
muda dan Olahraga, mengarah- 
kan agar Surabaya diajukan se- 
bagai bakal calon tuan rumah 
dari Indonesia. 


mrioperkoran @ & 


Mantan Ketua Umum Peng- 
urus Besar Persatuan Bola Voli 
Seluruh Indonesia (PBVSI) itu 
mengatakan, untuk saat ini Su- 
rabaya dinilai sebagai kota ter- 
siap di antara kota-kota lain di 
Indonesia, 

”Untuk saat ini, tidak mungkin 
ada kota yang dicadangkan se- 
bagai kota pengganti. Waktunya 
sudah sangat mendesak, Berde- 
katan dengan waktu penentuan 
tuan rumah penyelenggara kedua 
kegiatan itu," tuturnya. 

Penentuan akan dilakukan sa- 
at OCA menggelar sidang umum 
di Makau, 8 November menda- 
tang, Delegasi Indonesia, terma- 
suk di dalamnya wakil kemen- 
terian dan lembaga (KOI), akan 
berupaya meyakinkan para ang- 
gota untuk memilih Surabaya se- 
bagai tuan rumah Asian Games 
2019, 


Tolok ukur 

Wakil Presiden OCA Syed Arif 
Hasan menjelaskan, beberapa hal 
yang menjadi perhatian timnya 
dalam menilai kesiapan kota 
menjadi tuan rumah Asian 
Games adalah ketersediaan in- 
frastruktur, seperti arena pertan- 


dingan dan perlengkapannya 
(tempat tinggal atlet), serta sa- 
rana pendukung lain, seperti 
bandara, jalan, dan ketersediaan 
listrik. 

Namun, perhatian tim tidak 
hanya terpusat pada infrastruk- 
tur. "Kami juga akan melihat 
sumber daya manusia yang di- 
miliki di lokasi bakal calon tuan 
rumah,” katanya, 

Wakil Presiden OCA asal 
Pakistan itu menjelaskan, sum- 
ber daya manusia tak hanya ter- 
kait saat penyelenggaraan kegi- 
atan. "Kami juga melihat apa 
dampak kegiatan ini terhadap 
masyarakat di kota tersebut. Apa- 
kah mereka tergerak dengan ada- 
nya peristiwa olahraga ini atau 
tidak? Pembangunan sarana 
olahraga dengan dana besar, 
tetapi tidak memberikan dampak 
apa pun terhadap masyarakat se- 
kitar, akan sia-sia,” katanya. 

Hal lain yang menjadi per- 
hatian utama adalah dampak ter- 
hadap kelestarian lingkungan sa- 
at proses persiapan sebuah kota 
menjadi tuan rumah Asian 
Games. “Kami tidak ingin 
melihat kota yang tadinya di- 
penuhi pepohonan rindang ter- 


paksa kehilangan keindahannya 
karena pembangunan arena. 
Lingkungan tetap harus terjaga,” 
ujarnya. 


Dukungan pusat 


Syed menilai dukungan peme- 
rintah pusat juga sangat penting 
untuk memastikan segala sesu- 
atunya berjalan lancar. "Tanpa 
dukungan dana dari pemerintah 
pusat, program ini tidak akan 
berjalan,” katanya. 

Anggota Komite Keuangan 
dan Anggaran KOI, Ahmed So- 
lihin, mengatakan, surat dukung- 
an dari Pemerintah RI mengenai 
pencalonan Surabaya sebagai tu- 
an rumah Asian Games 2019 su- 
dah didapatkan. 

Indonesia dipastikan akan 
menghadapi tantangan berat dari 
Pemerintah Vietnam dan Uni 
Emirat Arab. Dubai selama 
ini telah dikenal sebagai tuan 
rumah penyelenggara beberapa 
ajang, termasuk balapan Formula 
Satu. 

Indonesia pernah menjadi tu- 
an rumah Asian Games, yaitu 
pada tahun 1962. Ketika itu, pesta 
olahraga negara-negara Asia di- 
ikuti oleh 15 negara. (MHD) 


Indonesia 
Financial 
E xep O 
Fo 3 um 
2012 


Kontan Me Omg 8 


Main Lobby JCC 


Jakarta Convention Center 


H Dupelkar bawa meharan 


wheel of fortune 
bernilai jutaan rupiah 


MUDA KAYA RAYA, TUA SEJAHTERA 


Jadikan prinsip tersebut kenyataan. Yakinkan diri Anda 
mampu mencapai segala kebutuhan finansial kini dan kelak ! 


Dapatkan solusi untuk memenuhi biaya hidup yang terus 
melambung, pendidikan yang semakin mahal, biaya rekreasi 
yang tinggi, proteksi dri dan keluarga, serta keperluan tidak 
terduga di hari tua. 


hanya di Indonesia Financial Expo & Forum (IFEF) 2012 
“Secure your financial future” 


Orervae or tnopertat 8 


30 


OLAHRAGA 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


TINJU 


Sang Raja 
di Persimpangan Jalan 


ua kekalahan berturut-turut dari Lamont Peterson dan 
Ppsais Danny Garcia, yang merenggut semua gelarnya, 

membuat petinju asal Bolton, Inggris, Amir Khan, ter- 
pekur. Carl Froch, rekan senegara Khan yang berlaga di kel: 
menengah super IBF, pun sampai memintanya mundur dari 
tinju yang telah membesarkan namanya. 

Pernyataan Froch membuat Khan terenyak. Di bawah bim- 
bingan Freddy Roach selama empat tahun terakhir, petinju ke- 
lahiran Bolton, 25 tahun lalu, itu berhasil menyatukan gelar dari 
tiga organisasi tinju berbeda, yaitu WBO, IBF, dan WBA. Di 
bawah Roach, Khan dipandang sebagai salah satu petinju Inggris 
yang paling sukses. 


Bertalenta 


Berhasil menyatukan gelar dari tiga badan tinju dunia adalah 
pembuktian bahwa Khan merupakan petinju bertalenta. Roach, 
pelatih legendaris ini, dinilai berhasil mengasah potensi petinju 
peraih medali perak Olimpiade Athena 2004 itu. 

Roach mengasah Khan yang memiliki kombinasi pukulan 
straight dan jab menjadi senjata mematikan. Pergerakan tubuh 
yang cepat, ditunjang berat dan tinggi badan yang ideal (68 
kilogram-178 sentimeter), menjadi kombinasi yang sempurna 
dari Khan. 

Peterson pernah merasakan "nikmatnya" kombinasi pukulan 
Khan. Bahkan, dalam pertarungan keduanya, Peterson terjatuh 
karena kombinasi pukulan strarght-jab-straight Khan, walau 
akhirnya wasit memutuskan Peterson menang dengan split de- 
cision, 

Namun, dua kekalahan yang juga menyebabkan sabuk ju- 
aranya terampas membuat Khan memutuskan kerja sama yang 
telah dibangun selama empat tahun terakhir. "Terima kasih telah 
ma saya dan tim ini selama beberapa tahun terakhir, Terima 
ih untuk kerja keras dan bantuannya yang telah membawa 


ring 


ber 


dari sit 

Khan menginginkan perubahan, Mengganti pelatih adalah pi- 
lihannya, dan pilihannya jatuh kepada Virgil Hunter, salah satu 
pelatih terbaik di Negeri Paman Sam. Kesuksesannya menangani 
Andre Ward, pemegang gelar dari dua badan tinju dunia, WBA 
dan WBC, kelas super middleweight, menarik hati Khan untuk 
berlatih bersamanya. 


Tantangan 


Hunter berpendapat, ia sangat beruntung bisa menangani 
Khan. Menurut Hunter, Khan adalah petinju yang lat po- 
tensial dengan beberapa kelebihan. Tapi, di mata Hunter, masih 
ada beberapa kelemahan yang harus segera dibenahi, terutama 
dari segi pertahanan. 

Pada pertarungan terakhir menghadapi Garcia, pertahanan 
Khan sangat terbuka. Berulang kali pukulan Garcia menembus 
pertahanan Khan, terutama pada bagian dagu. Hook mematikan 
Garcia-lah yang membuat Khan tersungkur, 

Di bawah bimbingan Hunter, Khan berharap bisa memper- 
baiki buruknya pertahanannya, Khan mengaku jatuh cinta ke- 
pada Hunter karena di bawah bimbingannya, Ward menjadi salah 
satu petinju yang sangat sulit dijatuhkan, seperti halnya Floyd 
. Pertahanan solid, Itu yang dibutuhkan Khan 
untuk kembali bersinar, 

Mendapati Hunter sebagai pelatihnya membuat Khan bersikap 
positif, Dia tak sabar untuk berlatih bersamanya. Tantangan 
besar di depannya, menghadapi Carlos Molina pada Desember 
2012, akan menjadi pembuktian hasil latihan perdananya ber- 
sama sang pelatih anyar, Virgil Hunter. (DAILYMAIL/AFP/MHD) 


JOHAN CRUYFF 


Angkat Asa Guadalajara 


Legenda sepak bola Belanda, 
Johan Cruyff, tengah 
mempertaruhkan reputasinya di 
klub Meksiko, Chivas Guadalajara. 
Diboyong sebagai konsultan, 
Cruyff mengemban tugas tak 
ringan, mengangkat Guadalajara 
kembali ke jajaran klub elite. 
Perubahan telah dilakukan Cruyff, 
tetapi hasilnya belum signifikan. 
Cruyff bertahan dengan sebuah 
keyakinan. 


mempertahankan pelatih pilihan- 
nya, John van't Schip. Pelatih yang 
juga berasal dari Belanda itu dianggap 
sebagai kunci kebangkitan Guadalajara. 
Guadalajara, salah satu klub paling 
ternama di Meksiko dengan 11 keme- 
nangan liga, kini sedang berjuang ke 
untuk memenangi keinginan pemilikn 
pengusaha kaya Jorge Vergara, yang ber- 
usaha mempertahankan tim itu diper- 
kuat semua orang Meksiko. 
”Van't Schip adalah kunci dari proyek 
yang saya tangani saat ini, Saya sudah 
mengenalnya sejak dia berusia delapan 
tahun, Saya tahu kemampuannya dan 
cepat atau lambat, kita akan melihat hasil 
yang diinginkan,” kata Cruyff. 
Pernyataan Cruyff ini sekaligus sebagai 
pembelaan atas hasil buruk yang kembali 
didapat Guadalajara pada Sabtu pekan 
lalu. Klub, yang terakhir kali menjuarai 
ligarp: hun 2006 lalu ini, tumbang O-1 
dari Pachuca. Kekalahan ini membuat 


S alah satu keyakinan Cruyff adalah 


Guadalajara tertahan di papan bawah, 
sar klasemen 


sudah dimainkan. 


Jangan absurd 

Soal hasil buruk ini, Cruyff 
kan, "Bila berpikir karena saya ada di sini 
kemudian klub ini besok menang, me- 
rupakan pikiran absurd. Kami akan men- 
cari di mana letak kesalahan klub ini," 
ujarnya. 

"Tim tidak hanya tahu hanya bermain 
dan menang karena hal itu akan ter- 
lupakan. Anda tidak bisa selalu menang, 
tetapi Anda harus menciptakan dasar 
yang baik untuk kemenangan itu. Satu 
pemain saja tak akan dapat memenangi 
laga,” kata pelatih berusia 64 tahun itu. 
Jangan berharap besok mereka ber- 
main seperti klub yang bermain di Be- 


landa, Meksiko adalah Meksiko dan Spa- 
nyol adalah Spanyol," kata Cruyff, yang 
memenangi Piala Eropa tiga kali ketika 
Ji pemain dan ali ketika sebagai 
ada 1992, 

lalu, Cruyff 
sudah Pera hsterama kebijakan. Ke 
datangannya pun sempat menganj 
semangat Chivas, dengan menorehkan 
rekor tidak terkalahkan dalam lima per- 
tandingan, empat di antaranya berbuah 
kemenangan. Namun, Cruyff meminta 
manajemen klub memberhentikan Pela- 


TTY IMAGES/STUAKT PHANKLIN 


Ambriz yang kemudian 
yang mundur setelah diberi 
tahu tidak akan bertahan di klub itu 
setelah kejuaraan Clausura, mengalami 
masa naas setelah klub itu kalah dalam 
enam laga liga serta Piala Libertados 
termasuk ketika Selasa kalah 0-5 dari 
klub Ekuador, Deportivo Guito, 

Ambriz menangani klub itu mulai Ja- 
nuari setelah Fernando Guirarte mundur 
menyusul tiga kekalahan, merupakan 
yang terburuk bagi Guadalajara dalam 


HENDRIK 
OHANNES CRUYFF 


“ Tanggal lahir: 25 April 1947 

« Tempat lahir: Amsterdam, Belanda 
“ Tinggi: 1,80 meter 

» Posisi bermain: 

Gelandang serang/"second striker" 


» Karier yunior: 
1959-1964 Ajax 


» Karier senior: 


Tahun Tim Tampil (gol) 
1964-1973 Ajax 240 (190) 
1973-1978 Barcelona 143 (48) 
1979-1980 Los Angeles Aztecs 27 (16) 


1980-1981 Washington Diplomats 32 (12) 


1981 Levante 102) 

1981-1983 Ajax 36 (14) 

1983-1984 Feyenoord. 33 (11) 
Total 521293) 

“ Tim nasional: 

Hingga 1978 Belanda 48 (33) 

“ Kepelatihan: 


1986-1988 Ajax 
1988-1996 Barcelona 


kejuaraan itu. Ia meninggalkan klub de- 
ngan catatan 4 kemenangan dan 3 seri 
dalam 12 pertandingan liga. 

Selain melengserkan pelatih, Cruyff 
mencoret dua pemain, yakni Michel 
guez dan Julio Nava. Padahal, sebelum 
Cruyif datang, kedua pemain ini me- 
rupakan pemain andalan klub. 

Soal keputusannya ini, Cruyff dengan 
enteng mengatakan, kekuatan klub tidak 
akan berpengaruh dengan hengkangnya 
dua pemain. Namun, cederanya beberapa 
pemain juga tidak bisa menenangkan 
Cruyff. Apalagi, klubnya akan menjalani 
dua laga yang sangat berat melawan tim 
papan atas Tigres UAN, dan Americ: 

”Kami punya dua laga penting ke de- 
pan. Akan tetapi, apa pun keputusan yang 
kami ambil tidak akan mempengaruhi 
pekerjaan kami meski tim ini menang 
h. Yang penting, tim ini punya 

sofi yang tertanam pada setiap pe- 
main,” kata Cruyff. 

Cruytf menambahkan, tidak ada ke- 


dari keterpurukan. "Semua oi 
s bekerja keras, bukan hanya saya, 
Tugas saya di sini hanya membantu ber- 
dasarl aman yang saya miliki. 
Tentu saja ini akan memerlukan waktu,” 


tutur Cruyff. (OTW) 


ng 


BALLON D'OR 


Ibrahimovic Menilai Messi Tidak Layak 


ja kelompok. 
avi masih bermain di level 
ta juga mengalami 
im yang luai Mereka 
(Spanyol) memenangi Piala Ero- 
pa. Namun, Messi tidak meme- 


iapa penerima pengharga- 
Su Ballon d'Or musim ini? 

Nama-nama calon mulai 
muncul, termasuk nama calon 
yang dinilai tidak layak mene- 
rimanya. 


merek: 
Bon 


Ballon d'Or. Pirlo pernah beker- 
jasama dengan Lucescu di klub 
Brescia dan Inter Milan. Luces- 
cu bisa melihat dengan ter: 
performa Pirlo, bahkan ketika 
sudah tidak bersamany 


, Pirlo, dan Mirko Vu- 
inic, itu mendasar 
ag sinal," ujar Lucescu, 

Eks gelandang Real Madrid, 
Ruben De la Red, menil. 


i Buffon, Leonardo 


ali, ori- 


, pen- 


Menurut striker Paris 
Saint-Germain, Zlatan Ibrahi- 
movic, Lionel Messi tidak layak 
kan penghargaan ber- 

i jagat sepak bola tahun 
ini, Alasannya, striker Barcelona 
itu hanya memenangi satu trofi 
tahun ini, dan itu pun bukan 
turnamen utama, 
ssi melalui musim yang 
8, tetapi tak banyak laga 
yang dia menangi. Lagi pula, dia 
telah mendapatkan Ballon d'Or 
tiga kali,” kata Ibrahimovic, 
yang pernah satu tim bersama 
Messi di Barca pada musim 
2009-2010. Ia melanjutkan, pe- 
nampilan seseorang bisa dilihat 
dari dua aspek: dia sebagai in- 
dividu dan dia sebagai bagian 
dari tim yang menghasilkan ker- 


nangi apa pun, hanya Piala Raja 
Spanyol. Karena Messi telah 
mendapatkan tiga penghargaan 
Ballon d'Or, kini saatnya orang 
lain yang berhak meraihnya," 
tutur striker bertinggi badan 195 
sentimeter yang gagah ini, 

Penganugerahan Ballon d'Or 
yang sejak 2010 disatukan de- 
ngan penghargaan World Player 
of the Year akan dihelat pada 7 
Banyak nama 

3 layak dan masih banyak 

waktu untuk menyaringnya. 


Kebintangan Pirlo 
Sementara itu, Manajer 
Shakhtar Donetsk Mircea Lu- 
scu menilai gelandang Juven- 
tus, Andrea Pirlo, adalah nama 
yang terlayak menerima FIFA 


Shakhtar akan berduel de- 
ngan Juventus pada Rabu m 
lam di Turin di Liga Champions. 
Tim Lucescu kini berada di 
puncak Grup FE, unggul dua poin 
atas Juventus setelah menang 
2-0 atas Nordsjaelland. 
gi pelatih asal Romania ini, 
irlo termasuk pemain langka. 
ya mengenal Pirlo dengan 
sangat baik. Saya memberikan 
kesempatan bermain kepadanya 
it berusia 15 tahun enam bu- 
lan. Itu debutnya. Lalu saya be- 
kerja sama lagi dengannya di In- 
ter, Perubahannya itu istimewa, 
ujarnya. 

Bagi Lucescu, pencapaian 
Pirlo musim lalu layak dihargai 
dengan Golden Ball. "Dia harus 
memenangi penghargaan itu de- 
mi kariernya. Performa Pirlo sa- 
at ini juga luar biasa, menurut 
saya, dan dia selalu jadi nomor 
satu,” ujarnya kepada ESPN, 

Bagusnya, Juventus tidak ha- 
nya Pirlo. Masih banyak senjata 
dengan ledakan dahsyat di klub 
ini, “Saat ini Juventus adalah 
tim terbaik di Eropa. Bagaimana 
beberapa pemain menyuguhkan 
kemampuan untuk tim-tim na- 
sional mereka. Mereka sangat 
terorganisasi. Tulang punggung 


jaga gawang Tker Casillas juga 
layak mendapatkan Ballon d'Or 
tahun i ini. Penampilannya selalu 
untuk "Los Blancos' 
dan Spanyol. 

Setelah menyokong timnya 
meraih titel di Liga Spanyol, Ca- 
$ mendukung "La Furia Ro- 
" mempertahankan gelar Piala 
ropa di Polandia dan Ukrair 
"Para penjaga gawang itu 
mampu memelihara sikap yang 
berbeda dari para pemain lain. 
Itu kenyataan," kata De la Red, 
yang mundur sebagai pemain 
sepak bola pada 2010 karena pe- 
nyakit jantung kronis. 

Maksud De la Red, penjaga 
gawang menjadi tulang pung- 
gung kendati ia berbeda dengan 
teman-temannya yang terus 
berlari di segala penjuru lapang- 
an. "Bagi saya, menyelamatkan 
satu gol sama pentingnya de- 
ngan mencetak satu gol. Karena 
itu, Casillas telah cukup berbuat 
banyak dan layak menerima 
Ballon d'Or,” ujarnya lagi, se- 
perti dikutip situs goal.com. 

Menurut De la Red, nama la- 
in yang layak meraih Ballon 
@Or adalah Cristiano Ronaldo, 
Messi, dan Ini 


Le) PENGUMUMAN 
PRAKUALIFIKASI @ PremierOil 


bpi 


PREMIER OIL NATUNA SEA. BV, sebagai Kontraktor KKS dari BPMIGAS, akan 
mengadakan Prakualifikasi untuk PELELANGAN tersebut dibawah ini 
berdasarkan Pedoman Tata Kerja No. 007-REVISI-2 


JUDUL LELANG & | 
NOMOR LELANG | 


« Golongan 
» Bidang 
« Sub Bidang : 8.06.22 Jasa pertambangan 


Pengadaan Provision of 
Upper Completion 


Lingkup Pekerjaan 


Nomor Lelang 


12120610 TD Ine 


menu 


Tanggal Pendattaran dan eka 


Pengambilan dokumen 


Premier Oil membutuhkan jasa Kontraktor untuk 
menyediakan jasa peralatan Upper Comptetion 


jasa woll location engineering untuk 
njang kegiatan pengeboran pada tahun 
tadi 


IPTK/M/2011 


PERSYARATAN 


Usaha Besar 
Jasa Pembarongan 


minyak dan gas bumi lainnya 


Mayah kerja Block A- Laut Natuna 


HP LI Pro 400 M4O1 Series 


World leader for business, 


HP LaserJet "AD | 


WP LaserJet Pro A00 MFP M425 series 
Your multi tasking assistance for 
print/scanfcopy/fan 


or your office daliy print activity 


3.5 magic frame" 
browse your business 
application without pc 


Walk up USB" 
print your document 
without pc 


Smart Install 
Easy set up simply plug in 
and start printing 


“Only for N & DN printer series 


3000 pages per month 


Dapatkan hadiah 1 unit Harddisk Eksternal 500 Gb" 


Auto on/off | 
for your most ( " 
saving energy 
E-print 
if you can email it 
you can print it 


RMPV 
Can print up to 


Syarat & ketentuan: Selama persediaan masih ada - Program tidak berlaku untuk pembelian project 


ARP/PILIPPO ALFERO 


Gelandang karismatis Juventus, Andrea Pirlo, berlatih bersama 
rekan-rekannya di Juve, Senin (1/10), sebelum laga Liga Champions 
melawan Shakhtar Donetsk. Pirlo disebut-sebut layak menerima 
Ballon d'Or. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Patah. |» Minimum TKON (Local Content) : 546 


3-5 Oktober 2012 


Keterangan dan persyaratan selengkapnya dapat dlihat pada papan pengumuman 
Pelelangan Prernier Oil Natuna Sea BV, di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1 
Lantai 10. Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta, 12190 dan Website 


http://www.premier-oi! 


Jakarta, 03 Oktober 2012 
Panitia Pengadaan - Premier Oil Natuna Sea B.V. 


EL3 


FT EOS INDO JAYA 


KLIK: 


ma NS nanyatpuntukku 


www.facebook.com/hpindonesia 


KUNJUNGI: 


kunjungi HP retail 
store terdekat. 


LAYANAN PURNA JUAL: 


0800-111-2111 (bebas pulsa) 
08.00 -17.00 WIB 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


OLAHRAGA 


DATA DAN AGENDA 


TENIS 


Lourdes Dominguez Lino (ESP) vs Laura 
Robson (GBR) 7-5, 6-3 


TURNAMEN CHINA TERBUKA 


Putri, Babak kedua, Selasa (2/10) 


(kanieszka Radwanska (POL) vs Zhang 
Shuai (CHN) 6-2, 6-3 


Li Na (CHN) vs Nadia Petrova (RUS) 6-1, 
6-2 


Angeligue Kerber (GER) vs Lara 
Arruabarrena-Vecino (ESP) 6-2, 6-0 


Romina Oprandi (SUI) vs Camila Giorgi 


Nikolay Davydenko (RUS) vs Alex 


Bogomolov Jr (RUS) 7-5, 6-1 


Andreas Seppi (ITA) vs Julien Benneteau 
(ERA) 6-1, 2-0 (mundur) 


(AI Ittihad lolos ke semifinal dengan 
keunggulan agregat gol 5-4) 


KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2014 


Theodor Gebre Selassie (Bremen/GER), 
David Limbersky (Plzen), Marek Suchy 
(Spartak Moskwa/RUS), Roman Hubnik 
(Hertha/GER) 


Jo-Wilfried Tsonga (FRA) vs Denis 


Istomin (UZB) 4-6, 6-1, 7-6 (7/3! 


Novak Djokovic (SRB) vs Michael Berrer 


(ITA) 7-5, 6-2 Putra, Babak pertama SEPAK BOLA 
Jelena Jankovic (SRB) vs Monica Jurgen Melzer (AUT) vs Pablo Andujar LIGA CHAMPIONS ASIA 
Niculescu (ROM) 6-2, 6-1 (ESP) 6-1, 4-6, 7-6 (7/3) Perempat final, Selasa (2/10) 


Marlon Bartoli (FRA) vs Ayumi Morita 
(UPN) 6-4, 6-3 


Mikhail Youzhny (RUS) vs Tommy Haas 
(GER x7) 6-4, 4-6, 6-2 


Guangzhou Evergrande (CHN) 2-1 Al- 
Ittihad (KSA) 


Zona Ero 
Skuad Ceko menjelang laga melawan 


Malta, Jumat (12/10) 


Penjaga gawang: Petr Cech 
(Chelsea/ENG), Jan Lastuvka 
(Dnepropetrovsk/UKR), Jaroslav Drobny 
(Hamburg/GER) 


Gelandang: Jaroslav Plasil 
(Bordeaux/FRA), Jan Rezek 
(Famagusta/CYP), Vladimir Darida 
(Plzen), Petr Jiracek (Wolfsburg/GER), 
Milan Petrzela (Augsburg/GER), Tomas 
Hubschman (Donetsk/UKR), Josef 
Husbauer (Sparta Praha) 


Pemain bertahan: Frantisek Rajtoral 
(Pizen), Tomas Sivok (Besiktas/TUR), 
Michal Kadlec (Leverkusen/GER), 


Penyerang: David Lafata (Jablonec), 
Tomas Pekhart (Nuremberg/GER), Matej 
Vydra (Watford/ENG) 


Gigitan Madrid Ancam Ajax 


Ryan Babel dan Eriksen Akan Menggempur Arbeloa 


AMSTERDAM, 
SELASA — Dalam dua 
musim terakhir, Real 
Madrid dan Ajax empat 
kali bertemu di fase grup 
Liga Champions. Madrid 
sangat dominan, empat 
kemenangan sempurna 
dengan agregat gol 12-0. 
Namun, Pelatih Madrid 
Jose Mourinho tidak 
percaya kepada statistik. 
Mou mengintai kekuatan 
Ajax untuk memastikan 
meraih tiga poin. 


Sabtu pekan lalu, Mourinho 
berada di Amsterdam menyak- 
sikan kemenangan Ajax, 1-0, atas 
pemimpin Eredi 5 Twen- 
te. Ajax tampil percaya diri, ag- 
resif, dan mendikte permainan di 
Amsterdam Arena, stadion yang 
akan menjadi gelanggang Ajax 
dan Madrid dalam penyisihan 
Grup D Liga Champions, Kamis 
(4/10) dini hari WIB. 

Mourinho tidak meremehkan 
Ajax meskipun Madrid meme- 
nangi empat pertemuan terakhir. 
Mou mengumpulkan detail ke- 
kuatan dan kelemahan Ajax yang 

menentukan kemenan, 
'a Champions adalah mas 
detail, banyak, begitu banyak de- 
tail,” ujar Mourinho. 

Tim asuhan Frank de Boer ini 
semakin solid. Skuad baru Ajax 
mampu memaksa juara Bundes- 
liga, Borussia Dortmund, bek: 
keras untuk menang 1-0 pada 
laga pertama Grup D. 

De Boer'akan menerapkan for- 
masi ag 3 tipikal total 


kapten Siem De Jong, akan men- 
jadi motor serangan. 

Bomber Ryan Babel yang di- 
pasang di sisi kiri akan dibantu 
oleh Eriksen menggempur sisi 
kanan pertahanan Madrid yang 
dikawal Alvaro Arbeloa, 

“Dalam pertandingan 
ini, pemain besar berdiri tegak 
dan Eriksen memiliki potensi un- 
tuk menjadi pemain seperti itu," 


seperti 


PROFIL KLUB EROPA 


” PENYISIHAN GRUP D 
LIGA CHAMPIONS 2012-2013 


Stadion: Amsterdam Arena, Amsterdam 
Siaran Langsung SCTV Pukul 01,45 WIB 


GRUP D MENANG SERI KALAH NILAI 
1, Real Madrid t 0 013 
2. Dortmund 1 ta: 
3, Manchester City — 0 010 
4, Ajax 0 01 0 
(18/9/2012) Dortmund vs Ajax 1-0 
(18/9/2012) Real Madrid vs Manchester City 3-2 


Sumber: UEFA.com 


ujar De Boer. 

Ajax harus menuai poin untuk 
menjaga peluang lolos sekaligus 
mengakhiri dominasi Madrid da- 
lam dua musim terakhir, Peluang 
itu terbuka, tetapi tidak akan 
mudah meskipun di kandang. 


Kembali menggigit 
Mourinho telah menyiapkan 
laga ini secara matang, salah s: 
tunya dengan mengistirahatkan 
gelandang Xabi Alonso dan Arbe- 
loa saat melawan Deportivo. Xabi 
akan bergantian dengan Sami 
Khedira dan bek tengah Pepe 
melapis Arbeloa saat bek sa 
itu membantu serangan. 
Madrid juga di 
tum positif setelah C 
naldo kembali tersenyum dan 
mencetak tiga gol ke gawang De- 
portivo. Kecepatan pemain sayap 
serang tim nasional Portugal itu 
menuntut kedisiplinan Ricardo 
van Rhijn menjaga sisi kanan 
pertahanan Ajax. 
"Ronaldo sedang dalam pe- 
nampilan yang san, 
ujar bek Madrid, Sergio Ramos 
Laga melawan Deportivo d 
nilai sebagai awal kebangkitan 


JAX "HEAD TO HEAD" REAL MADRID 


Fase Grup 
7 Des 2011 
27 Sep 2011 
Fase Grup 
23 Nov 2010 
15 Sep 2010 
Fase Grup 
22 Nov 1995 
18 Sep 1995 
Semifinal 
25 Apr 1973 
11 Apr 1973 
Putaran | 
11 Okt 1967 
20 Sep 1967 


bb nb LN Oo oo 
-N bo 0 NS Www 


NOYAN 


GEPIY INAGES/DBAN MOUHTANOPOULOS 


Para pemain Ajax Amsterdam berlatih di kamp latihan De Tockomst, Amsterdam, Belanda, Selasa 
(2/10). Ajax akan menghadapi Real Madrid di Liga Champions, Kamis dini hari WIB, 


Madrid. "Los Blancos” melaku- 
kan 18 tendangan tepat ke ya- 
wang dari 28 percobaan. Ini lebih 
bagus dibandingkan saat menun- 


dukkan Manchester City, 3-2, de- 

ngan 12 ancaman tepat ke ga- 

wang dai tendangan. 
Penampilan Madrid kembali 


Klub-klub Pinggiran di Panggung Elite Eropa 


i antara 32 klub peserta 
D babak utama Liga Cham- 
pions musim ini, muncul 


beberapa klub yang namanya 
mungkin terdengar asing bagi 
penggemar sepak bola di Tanah 
Air. Sebut misalnya FC Nord- 
sjaelland (Grup E), CFR Cluj 
(Grup H), atau dalam kadar ter- 
tentu BATE Borisov (Grup F). 

Di tengah kumpulan klub 
raksasa Eropa yang berlaga di 
panggung elite bernama Liga 
Champions, mereka bagai 
klub-klub pinggiran. "Kami be- 
gitu bangga di sini, tampil di 
kompetisi ini dan laga pertama 
di kandang ini sangat spesial ba- 
gi kami,” kata Kasper Hjulmand, 
Pelatih FC Nordsjzelland, men- 
jelang laga melawan Chelsea, 
Rabu dini hari WIB. 

Liga Champions musim ini 


menjadi debut FC Nord- 
sjeelland, klub Denmark yang 
baru berdiri 21 tahun lalu. Me- 
reka lolos ke Liga Champions 
setelah musim lalu menjuarai 
Liga Denmark untuk pertama 
kali dalam sejarah mereka. 

Pada laga perdana di kandang 
Shakhtar Donetsk, dua pekan 
lalu, mereka menyerah 0-2, Per- 
jalanan masih panjang dan be- 
rat, Selain harus bersaing de- 
ngan juara bertahan Chelse: 
dan Donetsk, Nordsjelland juga 
melawan juara Ttalia, Juventus, 

Jangan pernah membanding- 
kan profil Nordsjzelland dengan 
tiga klub lain di Grup F. Per- 
bedaannya seperti bumi-langit. 
Sekadar gambaran, klub berju- 
luk "Macan Liar” itu hanya pu- 
nya stadion berkapasitas 
penonton di kota kecil, Farum. 


at harus menjamu 
klub-klub luar untuk Liga 
Champions, Nordsjaslland harus 
memindahkan laga ke ibu kota 
Denmark, Kopenhagen, di $ 
dion Parken yang berkapasitas 
38.000 penonton, 
Nordsjzelland lahir tahun 
1991, hasil merger klub Farum 
Idraetsklub yang saat i 
bangkrut dan Stavnsholt FC. So- 
al gaji pemainnya, Hjulmand 
mengungkapkan, 
main Chelsea mungkin cukup 
untuk menutup pengeluaran 
klub kami dalam setahun.” 
Salah satu pemain mereka 
adalah Andreas Laudrup (21), 
anak bungsu mantan bintang 
sepak bola Denmark, Michael 
Laudrup. "Tim-tim luar tak tahu 
banyak soal kami dan itu bi: 
menjadi keuntungan kami, 


ka- 


tanya, seperti dikutip Guardian. 

Klub pinggiran lain di Liga 
Champions musim ini adalah 
CFR Cluj, juara Liga Romania 
yang tampil pada babak utama 
setelah lolos mulai babak kua- 
putaran ketiga. Berbeda 
dari Nordsjselland, musim ini 
untuk ketiga kali Cluj tampil di 
Liga Champions setelah musim 
2008-2009 dan 2010-2011 

Dari 12 kali tampil pada dua 
musim itu, tim asuhan Pelatih 
Toan Andone tersebut mencatat 
hasil dua kali menang, dua kali 
draw, dan delapan kali kalah. 

Namun, itu pengalaman sa- 
ngat berharga. Musim ini me. 
reka lebih matang. Hasilnya, pa- 
da laga perdana Grup H yang 
dihuni Manchester United, Ga- 
latasaray, dan Braga, Cluj me- 
ngejutkan dengan menekuk tu- 


menggigit. Mereka menciptak 
banyak peluang dan barisan lini 
depan semakin tajam. 

(REUTE IRS/AP/ /UBFA/ANG) 


an rumah Braga, 2-0. 

Seperti Cluj, BATE Borisov 
(Belarus) juga pernah tampil di 
Liga Champions musim 
2008-2009 dan 2011-2012. 
Pengalaman itu menjadi modal 
penting, termasuk saat mereka 
menggebuk Lille (Perancis), 3-1, 
pada laga perdana Grup F yang 
juga diisi finalis musim lalu, Ba- 
yern Muenchen, dan Valencia. 

Liga Champions dinilai ba- 
nyak kalangan sebagai panggung 
yang kerap menghadirkan kejut- 
an, Kejutan itu bisa muncul dari 
tim-tim pinggiran seperti me- 
reka. Musim lalu, klub pinggiran 
dari Siprus, APOEL, mampu 
bertahan hingga perempat final. 

Akankah musim ini juga 
bakal muncul kejutan dari 
klub-klub pinggiran itu? Mena- 
rik untuk ditunggu. (SAM) 


LIGA CHAMPIONS ASIA 
Perjuangan Guangzhou Tak Terbayar 


GUANG OU, SELASA — 
Menekan sejak awal dan me- 
nguasai jalannya pertandingan, 
tetapi perjuangan itu masih be- 
lum cukup untuk meraih hasil 
memuaskan, Puluhan ribu pen- 
dukung Guangzhou Evergrande 
yang memadati Tianhe Stadium, 
Selasa (2/10), pun harus bung- 
kam karena tim k 
mereka gagal memastil 
ke semifinal Liga Champions 
Asia. 

Guangzhou yang sudah unggul 
2-0 atas tamu mereka, Al Ittihad, 
sebenarnya sudah siap berpesta 
karena laga telah berlangsung le- 
bih dari separuh jalan. Keung- 
gulan 2-0 sudah cukup bagi Gu- 
angzhou untuk mengambil tiket 
ke semifinal karena pada laga 
pertama di Jeddah mereka kalah 


2-4 dari Al Ittihad. Secara ag- 
regat, mereka unggul gol tan- 
dang. 

Namun, siapa sangka ketika 
pertandingan tersisa 12 menit, Al 
Ittihad justru mampu mencuri 
satu gol dan membuat keduduk- 
an menjadi 2-1. Dengan gol ini, 
Guangzhou pun butuh satu gol 
tambahan. 

Sayang, perjuangan keras me- 
reka tak terbayar. Sampai peluit 
akhir babak kedua ditiup, ke- 
dudukan tetap 2-1. Al Tttihad pun 
melenggang ke semifinal dengan 
agregat gol 5-4. 

Pelatih Guangzhou Marcello 
Lippi tampak tenang meski tim- 
nya gagal ke semifinal. Pelatih 
yang membawa Ttalia juara dunia 
2006 itu mengakhiri ketegang- 
annya tanpa senyuman. 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Para pemain Guangzhou juga 
terlihat terkulai lemas di pinggir 
lapangan. Mereka seperti masih 
tak percaya, kemenangan yang 
sudah di depan mata lewat se- 
ketika. 

Di sisi lapangan lainnya, para 
pemain Al Ittihad merayakan ke- 
berhasilan mereka menggeng- 
gam tiket semifinal. Para pemain 
berpelukan, sebagian sujud men- 
cium rumput lapangan. 


Menguasai pertandingan 

Pemain Guangzhou menga- 
wali pertandingan dengan penuh 
percaya diri. Mereka langsung 
mengambil alih kontrol perma- 
inan dan menguasai jalannya 
pertandingan. 

Serangan gencar yang variatif 
yang dibangun pemain Guang- 


zhou menyulitkan lawan untuk 
mengembangkan permainan. Pe- 
luang demi peluang juga dapat 
mereka ciptakan meski beberapa 
sepakan bolanya hanya memben- 
tur mistar, 

Pada menit ke-19, pendukung 
tuan rumah bergemuruh setelah 
striker Lucas Barrios menjebol 
gawang Al Tttihad. Sepakan keras 
Barrios dari dalam kotak penalti 
tak dapat dibendung penjaga ga- 
wang Mabrouk Zaid. 

Unggul satu gol, pemain 
Guangzhou terus bersemangat. 
Gol kedua yang dicari akhirnya 
muncul lewat eksekusi tendang- 
an penalti Dario Leonardo Conca 
pada menit ke-35. Hadiah penalti 
diberikan setelah pemain be- 
lakang Al Tttihad melanggar 
pemain Guangzhou di daerah 


kotak penalti. Kedudukan 2-0 ti- 
dak berubah sampai waktu is- 
tirahat. 

Pada babak kedua, pemain 
Guangzhou tetap memegang 
kendali. Namun, pemain Al Tt- 
tihad juga mulai berani bermain 
terbuka karena berupaya men- 
cari satu gol penyelamat. 

Berawal dari umpan jauh dari 
daerah pertahanan Al Tttihad, 
Fahad Al Muwallad kemudian 
menyambut umpan satu dua 
rekannya. Sendirian, dia me- 
nusuk ke kotak penalti lawan 
sebelum melepaskan tendangan. 
Tendangannya mendatar, tetapi 
tidak mampu dibendung kiper 
Li Shuai yang terkecoh karena 
bola berbelok arah setelah se- 
mpat membentur rekannya. 

(OTW) 


Skuad Ekuador menjelang laga melawan 
Cile, Jumat (12/10) 

Penjaga gawang: Maximo Banguera 
(Barcelona), Alexander Dominguez (Liga 
de Guito), Adrian Bone (Deportivo Guito) 
Pemain bertahan: Juan Carlos Parades 
(Deportivo Ouito), Jose Madrid (El 
Nacional), Gabriel Achillier (Emelec), 
Diego Calderon (Liga de Ouito), Jairo 
Campos (Barcelona), Frickson Erazo 
(Barcelona), Jorge Guagua 
(Atlanta/MEX), Walter Ayovi 
(Monterrey/MEX) 


Gelandang: Christian Noboa (Dynamo 
Moskwa/RUS), Segundo Castillo 
(Pachuca/MEX), Oswaldo Minda. 
(Chivas/USA), Luis Fernando Saritama 
(Deportivo Guito), Michael Arroyo 
(Barcelona), Jeferson Montero, Joao 
Rojas (keduanya Morelia/MEX), Renato 
Ibarra (Vitesse Arnhem/NED), Antonio 
Valencia (Manchester United/ENG) 
Penyerang: Jaime Ayovi (Al Nasr/KSA), 
(ristian Benitez (America/MEX), Felipe 
Caicedo (Lokomotiv Moskwa/RUS), 
Narciso Mina (Barcelona) 


LIGA CHAMPIONS EROPA 


Saat Tepat Spalletti 
Menjegal AC Milan 


ST PETERSBURG, SELASA 
— Jika ingin memukul AC Milan 
atau setidaknya membuat me- 
reka gagal mendapatkan poin pe- 
nuh, mungkin hari-hari ini saat 
yang tepat untuk melakukannya. 
Demikian keyakinan Pelatih Ze- 
nit St Petersburg Luciano Spal- 
letti menjelang duel timnya me- 
lawan juara Eropa tujuh kali, AC 
Milan, pada penyisihan Grup € 
Liga Champions di Stadion Pet- 
rovski, St Petersburg, Rabu (8/10) 
atau Kamis dini hari WIB. 

Musim ini, Milan baru dua kali 
menang dari tujuh penampilan 
mereka di semua 
cikan Pelatih Mas 
legri itu sedang tertatih-tatih se- 
telah ditinggalkan sejumlah bin- 
tang mereka, seperti Zlatan Tb- 
rahimovic dan Thiago Silva (ke 
Paris Saint-Germain). 

Selain keduanya, juga sudah 
tidak ada lagi pemain senior Ales- 
sandro Nesta, Gennaro Gattuso, 
dan Clarence Seedorf. Saat tam- 
pil di kandang, kecuali ketika 
menjamu Cagliari yang mereka 
pukul 2-0, semua laga kandang 
"Rossoneri" berakhir gagal total: 
kalah O-1 dari Sampdoria, 0-1 dari 
Atalanta (Serie A), dan seri 0-0 
saat menjamu klub Belgia, An- 
derlecht (Liga Champions). 

”(Laga) ini bakal menjadi laga 
terbesar kami tahun ini,” kata 
, yang satu kampung ke- 
ri di Tus- 
telah kalah di Ma- 


cany, Ital 
laga (0-3), langkah kami di Liga 
Champions jelas rumit. Milan ju- 
gg tidak dalam bentuk terbaik di 


sejarah dan hasil laga Rabu bakal 
menjadi kunci kedua tim. Kami 
harus menunjukkan karakter un- 
tuk menang.” 


Zenit coba bangkit 


Zenit, yang belum terkalahkan 
dalam 15 laga kandang mereka di 
level Eropa, sedang tidak dalam 
kondisi optimal. Selain meng- 
alami keretakan internal terkait 
kecemburuan soal gaji pemain, 
juara Rusia itu juga terseok-scok 
di liga domestik. Mereka kini di 
an ketujuh klasemen semen- 
Liga Rusia dengan 18 poin 


dari 10 laga, lima poin di bawah 
pemuncak Anzhi Makhachkala, 
Akhir pekan lalu, Zenit ter- 


ang ganti turut memicu hasil 
sil tak meyakinkan itu. Kasusnya 
berawal dari kecemburuan dua 
bintang Zenit, Alexander Kerzha- 
kov dan Igor Denisov, yang iri 
dengan pemain baru Hulk 
yang bes uta dollar AS 
(Rp 62,2 miliar) per tahun. 
Keduanya menuntut kenaikan 
gaji. Akibat pemberontakan itu, 
kedua bintang tersebut didrop 
dari tim utama ke tim yunior, 
Menjelang lawan  Lokomotiv, 
Kerzhakov dipanggil kembali ke 


AR PHOTO/DMITRY LC 


Luciano Spalletti 


tim utama sebagai pemain peng- 
ganti, tetapi gagal bersinar. Deni- 
sov, yang juga kapten timnas Ru- 
didrop di tim yunior, 
sebut, be- 
berapa pemain Zenit absen atau 
masih meragukan. Bek Slowaki: 
Tomas Hubocan, masih cedera, 
Gelandang Portugal, Danny, baru 
saja pulih dari cedera ligamen 
lutut dan belum sembuh total, 
Saat ini memang bukan pe- 
nampilan terbaik kami musim 
ini,” kata Spalletti. "Kami sedang 
bangkit. Setiap tahun kami 
mengalami masa-masa sulit dan 
tidak terkecuali tahun ini. 
mun, saya yakin, kami akan me- 
nemukan jalan keluar dan Zenit 
akan bei 
Sebagai pelatih, Spalletti men- 
catat hasil-hasil bagus saat tim- 
nya menghadapi klub polesan Al- 
legri maupun Milan. Saat melatih 
AS Roma pada 2005-2006, mi- 
Inya, ia dua kali memukul Mi- 
lan dan dua kali seri di kandang. 
Catatan pertemuannya dengan 
Milan saat itu: lima kali menang, 
dua kali draw, dan sekali kalah. 


Harapan pada El Shaarawy 


Meski demikian, bukan berarti 
lawatan ke Rusia ini sepenuhnya 
suram bagi Milan. Ada secercah 
arapan bagi pasukan Allegri jika 
melihat penampilan darah muda, 
striker Stephen El Sh ang 
membukukan empat gol dalam 
tiga partai liga terakhir dan juga 
striker Spanyol, Bojan Krk 
iker Milan lainnya, Giam- 
paolo i, sebenarnya cukup 
menjanjikan, seperti yang dia 
tunjukkan saat mencetak hatiriek 
ke gawang Bologna, Namun, se- 
itu ia dirundung cedera meski 
diharapkan tampil lagi 
menghadapi Zen 
Faktor lain yang bisa men- 
dongkrak kepercayaan diri pe- 
main Milan adalah anggapan 
bahwa Liga Champions adalah 
habitat klub mereka. Tampil 
kurang meyakinkan di awal bu- 
kan berarti masa depan mereka 
habis. (AP/AFP/REUTERS/SAM) 


DIJUAEKAVLIN 


ELUISEMARANG, 


SEGERA, SANGAT STRATEGIS, Cocok w/ RS, Supermarket 


Di Jl. Majapahit, Sebelah 


Timur Swalayan ADA, 


hanya 4 Km dr Simpang Lima, Konon Jalan 
UT: 1 Ha (61MLeborx150M Oolon), SHM, Harga Pas Rp. 5,75 Jutalm' 
Hub : 081901830287 (Owner), Email : amindoind@yahoocom 


( MAAF TANPA PERANTARA ) 


Anda Hobi Baca Buku Atau 


Hobi Beli Buku? 
Habiskan Buku Anda dalam Waktu Singkat & Paham 


Apakah Anda: 


Banyak beli buku tapi tidak dibaca? 
Menunda-nunda membaca? 
Sulit Konsentrasi? 
Tidak pernah selesai Membaca? 
'@ Ingin menghabiskan buku Anda? 


Reader” kepada Anda 
@ 7 Langkah Membaca Efektif 

'@ Meningkatkan Kecepatan Membaca 
'@ Membangun Motivasi Membaca 

@ Membangun Kebiasaan Membaca 
@ Menghilangkan Masalah Membaca 


Dapatkan Voucher senilai 


Rp 2.000.000 
Caranya: 


paket “Success Reader” Anda 


Pertanyaan Oviz: 
pa judul buku pada paket “Success 
Reader” yang Anda beli sekarang? 


/Atasi masalah membaca Anda sekarang! 


7 Hal yang diberikan “Success 


@ Meningkatkan Konsentrasi Membaca 


u/ ikut Workshop Bacakilat 


Jawab pertanyaan berikut, dan sertakan 
jawaban Anda bersama sms pemesanan 


Paket Pembelajaran 
“Success Reader” 


Kiat Membaca 
1 Halaman/Detik 


le Meningkatkan Pemahaman Membaca 


ja dapatkan Hanya 


Rp 68.000” 


Pesan Sekarani 
SMS ke 0817 102 108: 
Nama, SR, Jumlah, Jwbn Ouiz 


Info Leng 


s EDIA 021 53661375 


GRAMI 
penerbit buku utama 


PIYU 


Serba Batik 


ertepatan dengan Hari Batik Na- 
B sional yang jatuh pada Selasa (2 Ok- 


tober) kemarin, Satriyo Yudi Wahono 
(39) sibuk berkeliling tur konser "Harmony 
of Padi” di Malang setelah manggung di 
Jember dan Surabaya. Dia pun rela mening- 
galkan mobil Mercedes Benz C 250 CGI 
bermotif batik miliknya yang sedang di- 
pamerkan di Pasaraya Blok M, Jakarta 

”Mobilnya sering jadi rebutan untuk di- 
pamerkan. Tahun lalu, 
Pasaraya untuk dipamerkan 
hari, kemudian panitia World 
2011 juga mau pinjam, Saya jadi enggak enak 
juga, akhirnya pihak panitia yang memberi 
kompensasi ke Pasaraya,” ungkap pria yang 
akrab disapa Piyu in 

Kecintaannya pada mobil batik yang di- 
milikinya sejak tahun 2010 ini membuat 
Piyu tak mau menjualnya. "Kecuali jika 
diminta oleh pihak rcedes Benz untuk 
dibawa ke luar negeri,” ujarnya. 

Bukan hanya mobil batik, Piyu juga mem- 
punyai gitar dan kaus batik yang bermotif 
sama dengan mobilnya. Bahkan, kaus ber- 
gambar gitar batiknya diproduksi untuk 
clothing line-nya Piyu Corner, "Saya paling 
batik madura yang warnanya berani, 
perti merah dan hijau. Warnanya sangat 
kuat dan tak mudah luntur, apalagi dengan 
proses pembuatan yang alami,” kata dia. 

Memiliki koleksi benda dengan corak 


NAMA & PERISTIWA 


KOMPAS, RABU, 3 OKTOBER 2012 


DREW BARRYMORE 


Bayi Perempuan 


ktris Drew 
Barry- 
more (37) 


gia dengan kehadiran 
bayi perempuan, buah 
hatinya dengan se- 
niman Will Kopelman, 
Sejak kehamilannya 
ramai diberitakan, dia 
hampir tak mau ber- 
bicara mengenai keha- 
milannya tersebut. 


GETTY IMAGES/FERGUS MEDONALD 


"Kami bangga mengumumkan kelahiran 
bayi perempuan kami, Olive Barrymore 
Kopelman, yang lahir pada 26 September 
2012. Bayinya sehat, bahagia, dan mendapat 
sambutan luar biasa dari seluruh keluarga,” 
ungkap Barrymore dalam pernyataan pers 
kepada People. 

Bintang film Charlie's Angels ini berterima 
kasih kepada penggemarnya. "Terima kasih 
telah menghargai privasi kami selama mo- 
men yang berharga dalam hidup kami,” ujar 
dia, 

Setelah melahirkan, Barrymore kemudian 
mengikuti kelas yoga. Dia juga menghabiskan 
waktu bersama orangtua Kopelman, yang 
mendampinginya saat melahirkan, 

Berita kehamilan Barrymore beredar 
sejak Februari 2012, tetapi dia tak per 
memberikan keterangan dan memilih diam 
saat foto pernikahannya beredar pada 
Juni lalu, Dalam foto pernikahan itu, Kopel- 
man membelai perut istrinya yang mem- 
besar. 

”Aku tak sabar menunggu kehadiran bayi- 
ku. Aku hanya ingin berbahagia, mempunyai 
momen-momen menyenangkan bersama ke- 
luarga,” ujar Barrymore kepada Haute Living 
saat diminta penjelasan tentang kehamilan- 
nya beberapa waktu lalu. (PEOPLE/SIE) 


A TONY PRASETIANTONO 


Dosen Promotor Jazz 


rofesi dosen dan promotor 
Pp konser musik jazz ternyata 

bisa disatukan. Ekonom 
dan kolumnis dari Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta, A 
Tony Prasetiantono (49), mem- 
buktikannya, Sejak 1987, dia ber- 
sama-sama para mahasiswanya 
rajin menyelenggarakan konser 
jazz di Yogyakart 

Kali ini, dia ber! 
dang pianis jazz-fiv 
nia dari Ameri) 
Benoit, untuk datang ke Yogya- 
karta pada 6 Oktober 2012. Be- 
noit akan datang bersama band- 
nya, termasuk saxophonist top 
Michael Paulo, Konser kali ini 
cukup rumit, Selain urusan per- 
izinan yang cukup banyak, Tony 
juga harus mendatangkan grand 
piano Steinway & Sons dari 
Jakarta untuk memenuhi kebu- 
tuhan Benoit. 

Belum lagi urusan Benoit sele- 
sai, Tony sudah mulai melobi 
grup jazzsfusion legendaris Je- 
pang, Casiopea, untuk manggung 
di Yogyakarta, tahun depan, Ok- 
Minggu (30/9) pagi 
apan dengan perso- 


KOMPAS/LASTI KURNIA 


nel Casiopea yang dipimpin Issei 
Noro dan Akira Jimbo, serta per- 
sonel manajemennya, Hiroyuki 
Otsuki. "Saya penggemar berat 
Casiopea sejak zaman SMA Ko- 
lese De Britto Yogyakarta,” ujar 
Tony, 

Casiopea pun bisa dibujuk un- 
tuk memasukkan Yogyakarta ke 
dalam daftar 12 kota-kota tur 
Asia 2013 mereka, "Yogya adalah 
yang paling ndeso di antara daftar 
kota tadi,” kata Kepala Pusat 
Studi Ekonomi dan Kebijakan 
Publik UGM itu. “/BUR) 


batik juga membuat Piyu tertarik untuk 
r agai hal ter 


INTAN SOEKOTJO Lihat Video Terkait 
(83) “Intan Soekotjo" di 
Akhirnya Menyanyi langsa 


saat dia berusia 10 tahun, ber- 
tepatan dengan Sundari membuat 
album 25 tahun berkarya sebagai 
penyanyi keroncong. " 
pertama kali Intan berduet de- 
ngan saya. Nyaris tak ada 

persiapan sebab keikut- 


ctelah sempat dilarang ibunya 
Gis menyanyi, Putri Intan 
Permata Sari (21) yang dikenal 
dengan nama panggung Intan Soe- 
kotjo kini benar-benar menjadi pe- 
yi keroncong. Tak cukup tampil 
ma dalam album sang ibu, In- 
tan, demikian sapaan akrabnya, su- sertaannya men: 
dah menunjukkan kemampuan me- dadak, tetapi ia ken 
nyanyi di banyak kesempatan, mi- bisa 'menya- 
salnya Urban Jazz 2012 yang lalu, nyi dengan 
"Bukan melarang, boleh menyanyi asal tidak — baik,” tutur Sundari, 
melupakan sekolah dan jangan mendompleng Jalan menuju dunia hi- 
nama ibu,” ujar Sundari Sockotjo—sangibu—be-  buran terbuka bagi Intan, 
berapa waktu lalu. Menurut Intan, kuliahnya di tis | menunggu, akankah $ 
London School of Public Relations Jakarta menjadi penyanyi profe- 
sudah masuk babak akhir. Jika takada halangan,  sional, Yang jelas, Intan me- 
kuliahnya akan selesai tahun depan. mutuskan akan menjadi pe- 
Bakat Intan dalam menyanyi sudah kelihatan nyanyi keroncong, tetapi memiliki 
sejak kanak-kanak. Waktu itu, ia sudah minta — cengkok berbeda dengan ibunya. 
ikut menyanyi. Keinginan tersebut terwujud 


di semua SPBU hadir kemba 


makin hemat dengan kartu kred 


untuk transaksi apapun 


An 
We live in your world ANaru (4 


(TR) 


KOMPAS /JOINNY TG 


PT Bank ANZ Indonesia. Syarat dan ketentuan berlaku. 


KompAS GRAMEDIA Aa” 


» Balai Prajurit Jend. M. Yusuf W 
Jl. Jend. Sudirman Makassar 


Lomba Menyanyi 
Lomba Menggambar “ Mewarnai 

Lomba Callistung “Dikte Aritmatika 
Kuis Juara 1 “Rubik Competition “Boys and 
Girls Band Competition “ English Competition 

Hijab Styling Competition “Photography 
Contest “-Tendanganku “Bedah Buku 
Talkshow “Donor Darah 


Meraup Buku Sepuasnya 


( 


Meet & Greet 
Diego Sean 


H an Dengan Kartu Krodit BCA, 
DISKON AM Par Tahapan Xoes 
SAMPAI | 


Twentyfirst Night 
The PainKillers 


Tr Li 
SENAYAN | 
OKTOBER 
e0le 


FINAL 
MATCH 


LKG U-14 


FRIENDLY 
MATCH 


All Star V£ 


CHEERLEADER 
COMPETITION 


(Gading Marten 


Vicky Nitinegoro MENSI Tejoya 
Ibnu Jamil 


Ridho SLANK 
Ricky Jo 


@ Komeas GRAMEDIA wae (&) BCA 
Ao Kontan Gpivunnews.. Cisalaw 


ui — ya 3 » 
Grow or macaeme NOV abg fo BAM AN GRAMEDIA sx. tonsia CfbunTimers) 


an Mor BN, 
iradic: 99252 


KOMPAS KOMPAS KOMPAS 


KOMPAS PF Allianz @ 


specs$ TripleO' KOMPAS.com PE KOMPAS 
BOLAMAUALENGKA Dena bath 


- 


Sarameon Ge 


IL, MAKAR Nm: @) srarstn SPETA arema Kota KIKI warmarom W Silffam 8975mu 


mrioperkoran @ & 


"Ra, 


MASIFIKASI 


KLASIKA 
HARI INI 


AN KLASIKA 


Computer Expi 


Vandroid 


3.56 « WI-FI Series 


(0S Android 0 « Processcr Dusta 
& LOG) mt IP» Capactive Touch Panet » Wifi 


tay € 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


IKLAN 


UNTUK PEMASANGAN IKLAN HUBUNGI : 021 2567 6000 & 2567 6076 | FAX 021 548 1717 | SMS 0812 843 8888 
TI 


 tulisan/materi pada halaman Klasika dipersiapkan oleh Tim Iklan Kormpa 


IE FITUR KLASIKA | Teknologi 


Mengenal Unsur Penting “Motherboard” 


MOTHERBOARD adalah induk dari komponen — motherboard harus sesuai dengan sambungan 
dalam sebuah personal computer (PC). Dalam — dari prosesor serta motherboard, karena tidak 


sebuah PC, motherboard memiliki tugas ada kompatibilitas langsung antarsoket. 
sebagai komponen papan sirkuit utama yang — Prosesor juga cukup menentukan kecepatan 
menghubungkan satu komponen dengan yang akan dihasilkan oleh komputer Anda. 
komponen lain. Lalu, apakah perbedaan 
motherboard yang satu dengan yang “Port” USB dan “slot” ekspansi 
lain? Terkadang, orang tidak mengetahui Dalam sebuah motherboard, jangan 
kemampuan sebuah motherboard sesuai lupakan untuk selalu memeriksa jumlah 
dengan kebutuhannya. port USB yang tersedia. Hal ini tentunya 
akan berpengaruh kepada pekerjaan Anda. 
“Chips” dan memori Lalu, periksa juga jumlah slot ekspansi. Hal 
Chipset adalah komponen utama yang ini sebagai salah satu unsur yang harus 
berada di dalam motherboard. Tugasnya, diperhatikan jika Anda ingin menambahkan 
mengontrol komunikasi antarmuka dengan grafis, suara tambahan, atau internet 
komponen yang berbeda dari sistem. Jenis nirkabel ke motherboard. Perhatikan jenis dan 
Chipset dan memori harus didukung oleh jumlah slot ekspansi seperti PCI bus minimal 
motherboard. Apabila Anda membutuhkan tipe terbaru dan AGP bus support terbaru. 
kemampuan grafis dalam komputer, Sesuaikan slot ekspansi dengan card adapter 
cobalah untuk mencari motherboard dengan yang mungkin diperlukan. 
kemampuan chipset yang mendukung 
memori kecepatan tinggi. Modul memori SATA “hard drive” dan “optical drive” 
harus disinkronisasi dengan motherboard, Jika sebuah sistem memiliki SATA 
Hard Drive dan Drive Optik, penting untuk 
Prosesor mendapatkan motherboard yang mendukung 
Satu lagi yang harus diperhatikan dalam teknologi SATA. Sebagai teknologi, SATA 
sebuah motherboard adalah kompatibilitas adalah bus komputer, dirancang untuk 
dengan CPU, seperti apakah memilih melakukan perpindahan data antara 
prosesor bermerek AMD atau Intel. Soket motherboard dan komponen-komponennya. 
yang menghubungkan prosesor CPU ke “/VNTOJ SHUTTERSTOCK 


— 
avrist 


AVRIST INVESTMENT PLUS 


SOLUSI TEPAT 


UNTUK HARI TUA BAHAGIA 


NA 


XmertPlen 


a00 pn 
KANAK 
pete IGA "na 
Kntatantnaina 


AAN AO PE Me 


bUZP SAxrpSs 


Hari tua bukanlah akhir kehidupan Anda, melainkan awal dari tahun-tahun yang 
membahagiakan b keluarga. Kini saz Anda mempersiapkan dana 


hari tua Anda melalui cara yang mengunti 


Avrist Investment Plus m 

tua yang bahagia, 10096 premi inve a 

IC aga 

TIC Tega pertama dan Anda akan memper s sebesar 504 dari premi 
berkala tahunan pada ulang tahun pol dalam bentuk unit 


Call Center Avrist 
021- 5789 8188 Senin - Jumat pk 08.06 


Untuk Informasi 
lebih lanjut hubungi 
bagian iklan Kompas 


25676000 | | f Avrist Assurance (3 @avristian loud Avristi 
2567 6076 


remember to follow us Join aur page 
BADVAN.IO ADVAN COMMUNITY 


34 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 3 Oktober 2012 


PATRIGCK 
HAGENAAR 


RSVP. 0815 8560 1100 


DAY-5 OCT 2012 
estal SET BY DJ YASMIN 
Als0 PERFORMING 


& 
DJ ICA 
AN 


L- Ana ro KORO 


Ia 
PLAZA INDONESIA 6TH FLOOR 1 TI TO RA ut 


P. 021 3983 8257-58 


EVENTS 


AZIMUTH 


KOMPAS URBANA | JABODETABEK 


Azimutu 


AVANT-GAROE GOMPLICATONS 


PATRICK 
HAGENAAR 


IMMIGRAN 


URBANA 


Plaza Senaya 


UNTUK PEMASANGAN DAN KETENTUAN BERIKLAN DI URBANA, Telepon: (021) 7141 99 22/7141 99 33 | 


@ rasnion 


Friday Volume bersama 


Patrick Hagenaar 


Immigrant 


wwwimmigrariJakarta.com 


Jika Anda ingin rasakan sensasi 
lantai dansa dengan dentuman khas 
musik elektronik, yuk datang ke acara 
Friday Volume di Immigrant Jakarta 
(5/10). Resident DJ terbaik Immigrant, 
seperti Ical, Oki Koro, Toms, serta 
MC GVoiz siap membuat lantai dansa 
meriah. Acara akan lebih spesial berkat 
kehadiran Patrick Hagenaar, DJ asal 
Belanda yang juga sempat mempro- 
duseri DJ besar lainnya seperti Tiesto, 
Axvell, hingga David Guetta. 

Patrick telah memproduseri banyak 


club hits teratas, di antaranya “We Feel 
The Same “Won't Let You 
Down, dan " Tak hanya itu, 
remix dari penyanyi untuk major label 
seperti KeSha “We R Who We R” 
hingga Wynter Gordon “Dirty Talk 
pun mendapatkan respons positif dari 
para pencinta musik elektronik. Acara 
Friday Volume pekan ini semakin 
meriah karena DJ Yasmin bersama 
Patrick Hagenaar juga akan berbagi DJ 
booth dengan resident DJ Immigrant. 
(WINOI 


Azimuth yang bukan sekedar unik 


Azimuth 


Wwuwazhmutwateh.com 


Azmutu Rourerre 


AWAN BANDE DUMPLICATONS 


Azimuth Spaceship 


Sesuai dengan  multifungsinya 
yang lebih dari sekadar penunjuk 
tu, kini terdapat beragam jam tangan 
dengan desain unik yang berbeda. Na- 
mun, sedikit yang bisa mengimbangi 
keunikan desain dengan fungsi penun- 
juk waktu yang tidak biasa pula, sep- 
erti halnya dengan Azimuth. 

Coba tengok model Azimuth Rou- 
lette, yang mempunyai permukaar 
seperti meja roulette dengan crown 
berbentuk dadu. Jika dadu ditekan, 
bola kecil di dalam permukaan jam 
akan berputar dan berhenti secara 
acak, lazimnya seperti di meja roulette 


Azimuth Mr. Roboto 


Ada juga model Mr Roboto dengan 
bentuk seperti muka robot yang ikonik, 
dengan mata kiri sebagai penunjuk 
jam, mata kanan menunjukkan waktu 
GMT, dan mulut yang menampilkan 
menit secara horizontal, 

Jika model Roulette dan Mr Roboto 
seketika menarik perhatian, lain lagi 
dengan model Back-In-Time, sekilas 
tampak seperti jam tangan formal yang 
konvensional, Namun, keunikan justri 
terletak di fungsi karena Back-In 
menampilkan waktu dengan 


satu 
jarum penunjuk dan berputar berlawa- 
ban dengan arah jarum jam. Unik, bu- 


in | 462 21 3983 8257 - 58 


@kompasurbana 


A Watch That Progresses Like No Other 


GRAND INDONESIA 


WATCHES 
SENAYAN CITY (16221 


DOKLISTIMEWA 


sungguhan. kan? (#GPWI 


@ 
A 
@ 
2 
@ 
— 


DIJUAL 


50 unit Natbed 40 Ft3 AXLE 
karoseri kumbong thn 2008 
HUB :0811720641, 
085384404518 


Aksesoris mobil CBU Bodykit 
Spoiler Alphard Velffire Lexus 
Prado 081315165555 


I BENGKEL - SERVICE 


Spesialist mbl Matic mercy,vol 
vo,honda,mits,bmw,toyota,alpa 
d,harier&bulitup 08111752988 


(IV MoBIL DICARI 


AAL 0.1 Apa pun Jenis mbl anda 
dibayar dan harga tinggi Andri 
68629818/0818-901-687 


AL LO Apapun Jns Mblnya Kami 
Bayar Cash: AM Car Pdk Indah 
Jaksel : 70813895-08121097594 


AI, 0.1 Apapun jns mbl anda di 
byr dg hrg tinggi.Bns! Sit u/pran 
“tara 71682678 - 08129009011 


ALO1 Byr smua Merk Mobil 
aman & cepat hub:Ahong, 7041 
5551, 98606828, 085732088888 


Automotif berani beli mblsegala 
merk&thn dgnhrg pantas/tinggi 
ssuaikond Prscpt:081219688990 


Beli Sal Jns MbI Hrg Tai Th.90- 
2012 Bpkb Asli/duplikat Wahyu 
70283933/08128907676 TGR 


Berani Beli Mobil Harga Tinggi, 
Aman&Cepat.Hub:H),Zakiah,021 
-70075700/ SMS:081385851881 


Pemakai Berani Beli Tinggi, Byr 
Cash/Over Kredit Semua Mobil. 
Hub:6885.7502 / 0856 1000 338 


MOBIL DIJU: 


taman 


AJM MOBIL 
Cooper Coupe 1.65 "AT" JCW 
B.Kit, Biru, H. Kardon, F-Options 
Pis Call : 91907337 / 54220555 


Aston Martin Rapide 2011 
Km.Low, Hub.: 081280629300 


AT TOPCARS 
Evogue Siddynamic Sdoor,white 
. (BU Sales, Service & S'parts... 
unter : 021 - 6518000 .. 
BI Panjang:021-58356538 ... 


Auto ONE KLP GADING, 
#esintEyogua 3D & 5D 
rpetrol & Diesel Al! Colour” 

R Sport Black/OB Good Condition 
021 158 585 81 / 021 458 58586 
HikiaMP, 0B78 7845 7805” 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
Mini S Coupe PWhite Lounge 
“sLeather, JCW Body Kit 
021-7203011 / 081210505548 


AUTO ONE SLIPI 
Panamera Turbo 10 Slvr on Blck 
New Carrera S 991 Wht on Blck 
Porsche 911 Turbo Yellow 2008 
«##New Panamera 3.6 Ver“ 
“White on Marsala Rad Bose" 

uto One Premium Cars Btas 
1021-2930 8685 / 081542729900 


AUTO ONE SLIPI 

ba KET enda 
F 430 Spider 2007 Yellow" 
021-29308685 / 08170707122 


Auto ONE SLIPI 
knkterekap ar pap Tobi 
“Wa Maka Dreams Not Carat 
4F 458 Giallo on Nero 
FF 6.3L V12, 651HP, AWD"# 
srkRosso Corsa on. Couig”"" 
021-29308685 / 08170707122 


AUTO ONE SLIPI 

1 560-4 Green" 
570-4 Super Trofeo 
Stradale White Ltd.No:007/150 
zAuto One Premium Cars Btg- 

1021-2930 8685 / 085888668989 


AUTO ONE SLIPI 
Bentley Continental GT Coupe 
“White On Black,NAIM Audio" 
sAuto One Premium Cars Btas 
1021-2930 8685 / 081806898787 


AUTOHAUSE IMPORTS 
Mini Cooper White,Red,Orange 
cost Pluit 66601313 " 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
Evogue 4D Bick,Whte TV3/TV: 
Hate Pluit 66601313 "#8 


AUTOHAUSEIMPORTS@PIM2 
New Boxster Yellow,Red,White 
«4 Cayenne V6 ATPM Black ““ 
91Lcorera s new mdi wht kmbrb 
“eh Pluit 66601313 


AYUN JAYA MOTOR BOS 
Hummer H2 6.2 double cabin 
Hummer H3 3.7 Ready Stock 
“14Bursa Otomotif Sunter 
Kenek 5235 


Bentley Continental GT Super 
Sport 2010 Hitam Km 1.000 
Lgsg Pemakai. 081311110957 


Cadillac Escalade Ext 2010 pk 
2011 Hitam,Top of the Top.Hub 
ai Hp.0813.1610.1979 #4 


Camaro SS Coupe'10 Yellow 
Bumblebee km.brb ...Spt.Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
« New Porsche Cayenne 3.6 L “ 
##Naw Porsche Boxster 2.7 L## 
1081380228878/021-31902922 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
Bentley Continental GT Mulliner 
Pack. 31902922/081288835238 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
RR Sport 3.0 HSE Diesel Black 
:021-31908111 / 085311648277 


Discovery 3 4,4 Bensin 05 Silver 
Groy, Full opt Antik Ph 4240789, 
0811.970214 - 08.7878.555.255 


Evogue 2.0 Dynamic lux Sdr, 
1,195M OTR Black on red recaro 
seat, Scam. nego: 021-97911111 
Pin BB: 323dcbff' 


ERRARI - EXOTIC AUTO 
18 (tali et 
458 Italia Spider 
kit 699 HGTE 


“1 California 
180 Scuderia 


P1:7200099 - Klp.Gdg:45846140 


Ferrari 599 GTB 2008. 
Fa 430 Scuderia 2011, 
alifornia Full Novitec 
La Hub. : 0818800755 


GLAMOUR AUTOBOUTI@VE 
Range Rover Evogue 3DR & 5DR 
L.Rover Defender 2.21 PUMA. 

. All Type & All Colour 
Garansi ATPM 3 Tahun " 
0878 7818 4578 / 021- 724 8750 


Hummer H2'08 Full Cabin 6,2 
Htm full opt km 8rb Intr Java 
Leather H.nego 081282195333 


Meng hee Ma Nag 


Motro Mobi ai Geet" 


Hummer H3 2011 Silver Tanduk 
3TV Camera Km low Full orisinil 
Gress !!! Spt br 02133389533 


Jaguar 5 type 3.004 Hitam intr 
Beige,Sunroof, telpon,Eseat, km 
28rb En Sahari 3/5 ph 4259084 


Lamborghini Murcielago E-gear 
105 Km.2rb F.Carbon, Hydro,F. Ori 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Land Rover Discovery 3 Th 2006 
Diesel Full optn.Radio. Dalam 
168, 72791616/ 085881182920 


Land Rover Discovery 4 th 2010. 
Diesel Hitam Full option spt br. 
12111616 / 085691904722. 


Mini Cooper S AT TurbotCoupe& 
Hatchback),Pepper White, JCW 
B.Kit, Recaro seat, Sport/media 
(vision / dhili pack, Emirror, 
keyless leather dashboard, etc 
call:021-97911111 Pin: 323dc6tf 


(Mini Cooper S Cabriolet 2012, 
Putih,km 1rb,ATPM warranty, 
spt br,72791646/065691904722 


Minicooper S Countryman brand 
new putih full optn.Radio dalam 
168. 72791646 / 085881182920 


New Patriot 2.4 Hitam Sun Roof 
Heater Touch Screen Monitor 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


Porsche Carrera 9115 3.8 BNew 
"12 Putih Bose,S.Roof,Htr,VR.20 
Porsche Cayman 2.9 PDK B.Naw 
"12 White in Black,CarbonWings. 
1,3M Valentino 021-75903390/2 


Porsche Cayenne 3.6, Hitam'11 
Km.10rb,Garansi ATPM,istw skl 
Pakubuwono VI/7... 727.90162 


Porsche Cayenne 4.8 S'11 Putih 
Bose,Panoramic PBD,Krey,F, 
Valentino Mltr 021-75903390/2 


Porsche Cayman 2.9Chrono pack 
"2011 biru, pdk, spt baru. Team 
Auto 0813 1601 8888 BOS 


R. Rover Evogue 2.0 AT 2012 
Putih Km900, Lgs nama Pembeli 
Pakubuwono7252333/72790162 


R.R Evogue '2012 hitam,1.175M 
Lamborghini New LP 570-4, spr 
Trofeo strdl 6546116, 91280777 


Range Rover Evogue,Putih dim 
htm mrh,Panoramic,TV3, Cam 5, 
new,08151820485,0818970007 


RANGE ROVER EVO@UE 
Dynamic Lux, White 3/5 Doors 
7263777ChristianAuto70774701 


Range Rover Vogue Th.05 Hitam 
Ex Kedubes (Form B) Hrg Nego 
Ph. 0858 8555 5282 / 68178181 


Rolls Royce Phantom Spirit of 
Centenary,new,Rhapsody black 
anniversary. 6516116,92612900 


RR Evogue 2.0 3DR/5DR " “ “ 
1TV/3TV 5Cam Ready All Colour 
Sunter Auto 6527999/49202276 


RR Sport 3.0 HSE'10 Putih Km. 
16rb,S.Roof H.Kardn coolbox Htr 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


RR Vogue 2002, facelift, super. 
Charged, hitam, Radio dlm 168. 
72791616 / 085691904722 

RR Vogue Supercharged 2006. 


Facelift 2012, black on black, 
72791616 / 085881182920 


SANNY AUTO GALLERY 
Disgovary A Black Rotary Gear 
R Evogue,Vogue,Sport'"" 
Kad hi 15853188/St1 0525678 


SANNY AUTO GALLERY 
Hummer H3'10 Putih 3TV Cam 
Japan Ver Ori RHD Chrome Pack 
Kgd 021-15853188/Str 6525678 


Subaru WRX 2007/2006 Warna 
Biru seperti baru 30rb km,full 
speck hub.081 8080 19225 


THE DJAKARTA AUTO 
F430 Scuderia "11 - Red ..... 
, F430 "06 - Yellow 
F430 Spider "06 - Black ..... 
- Ferrari California "10 Red 
call 08159555269 /021.6310647 


THE DJAKARTA AUTO 
sam 91 Carrera 5 - White ,.. 
..Cayenne V6 - Black & White... 

911 Carrera '12 - Gray 
call 08159555269 /021 Pan 


THE DJAKARTA AUTO 
. 458 Red Full Options 
ornia Yellow Full Opt 


all 08159555269 /0216310647 
VALE 


VICO AUTO 
Porsche Boxster 2.7 White On 
Red Full Opt hub:02126218887 


WILLIAM M 


H2- Bulletproof (Black)... 
H2- Black / Black Gromn/Siver 
H3- Black / White 


Autobiography, 
Ultimate, putih, hitam, Brand 
New.08151820485/0818970007 


Voge, Sport, 


@” BENTLEY 
2 


TH 


1 3854827-30 
EURO MO 

Bentley GT Super Sport,Putih 
2011 bin 7,Km 1200,brg mulus 
Hub: 08151820485,0818970007 


Mau 


A6 2.4 '04 Burgen Red Kondisi 
Bagus skl Antik TT/K " 4240789 
0811970214 - 08.7878.555,255 


A6 24 Hitam th 2004. PSG Auto 
SPBU Tanah Kusir ph 68383636 
172895801 Minggu buka 


CHOSEN AUTOCARS 
“07 Slineplus,Black, 333HP" 
New, Pnrmc, Airsus, Full Option 
K.Gading 2938 5555 / 33522239 


Bauw 


320i Lci Exc'10, 325111 M.Edt 
520 D'11 ““ 5231 '06 ““ 5231109 
5231 "10, 523 Exc 105231 Exc'11 
5281 Exc'11 “5301709 "5201/10 
BestindoMobilPrima.74868000 


3201 ultimate 08 black in black 
pemakai langsung, 325Jt nego 
Hub:0813-1869.1868 jam kantor 


3201/09/10Htme3251'11HtmC/K 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8: 08213613636 


325 A/T Hitam 2005,Km 60 Serv 
Record, Istimewa Hub: (021) 
70193185 - 30018570 


325110/11, Hitam, Sun roof, 
H.Kardon,Nav System,Monitor, 
sgt trwt. RHYS 0819.3231.1212 


5201 AT 2012 Hitam 100'baru 
bs gs nama,VR17,TV,Jkit,Eseat 
Sunroof, Keyless,Xenon Jl.Tanah: 
Abang II no.66 Ph 34835051 


528i F1O Nik Th/2011 Black Intr 
Beiga Km.8Rb Valg 20 Breyton 
Perfect Condition 994 Spt Baru 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


5231/05 Akh Silver Lht Msh Bgs 
Skl 1Unit Saja Kredit Macet Mrh 
2793 08567837910. 


mrioperkoran @ 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 3 Oktober 2012 


ken) 
keji 


3 - OTOMOTIF 


MOBIL DIJUAL 
HP ww 


528i, abu metalik, STNK 2012 
NIK 2011, executive, km.12rb, 
pemakai, good. condition, Rp. 
735it, Hub.70826568 


530 1 Th'2001matic/hitam Kond, 
Istw(C/K/TT)Hub081315958181 
“97094030, WirajayaAuto 


780 Li 2011 Vin 2010, Black on 
Beige, Free Serv.2016,KMldrb, 
STNK Panjang. Hp: 7089-5678 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 
“X6 Facelift Black,White "7 
640 M Packaged White 
Pluit 66601313 “sv- 


M3 4/11 White Sate, Black 
5700 KM.Hubune 
0817 9181864 / 817 17 599 


X1 2.0 Diesel AT Hitam 2010. 
PS8 Auto SPBU Tanah Kusir. Ph 
68383636 / 72895801 Mg Buka 


XI Sdrive 1.8 thn 2011 Hitam 
ATPM Warranty H 455Jt Ontr 
nego 72791646 / 085691904722 


X1-! Lg ng 18:2.0D Bsns'11 
X3-251/04 "5 X3-2.51/05 
X3-2.5'07,X3-3.51/11,X5-3.0D'11 
4 730 L10 
BestindoMobilPrima.74868000 


X5 2007 Akhir New Model 
ATPM '3BRS Black On Beige KM 
35 Rb Bagus Sekali Rp. 625 Juta 
JMS 4526715 -16 / 92190131 


X5 44 AT Hitam Th 2001.P58 
Auto SPBU Tanah Kusir. Ph. 
68383636/ 72895801 Minggu bk 


X5 4,8 AT 05 panoramic,Hitam 
ir susp,VR20,ban br#735iL '02. 
Gunung Sahari 3/5 ph 4259084 


X5 M '2011 BLUE 
. Interior Full Black KM 6 rb .... 
call 08159555269 /021 6310617 


X5,Silver'2007,3000cc bin 10,km 
70rban,STNK sdh di perpjg,CD 
Changer,BU.Hub: 081908658685. 


X6 Facelift, 2TV, Softclose, Key 
less,F.Opt,Ready Black & White 
utoMax 6506888-45857731 


X6 Silver Metalik, Tahun 2008, 
Hubungi :0856 922 73604 


ZA Sdrive 2.510 Silver Km.! at 
Tangan 1 dr Baru, ..Mu |u 


Valentino Mtr 021-756 90339073” 


If eevroter 
Hanan TRANGFORMERS: 1 


Captiva,Colorado,Orlando,ready 
Stock Bonus menarik hny di Sun 
Motor Kalimalang Ph.8648515 


Trail Blazer / Captiva/ Orlando 
Indent Sekarang,Oktober Dapat 


Hub,Sun Motor Jl.Panjang No.1 
Kebun Jeruk Jakbar Ph.5321359 


If orvsurr 
Ira SPORT Or, INTEREST ! » 


Panjang: 51 


DODGEIDUPMEVOMITENESI 


4 SXT / Luxur 
2, Start From 48816 


G.CHEROKEE 0! INTEREST!! 
Cherokee 3.6 Ltd & 5,7 


4 INTEREST!! 
) Limited "12, 


(Tb 
Full 


"KelapaGading45653111 


et Ot Inter 
3Years APM 


Jeep Wrangler Sahara Long wrn 
putih 2011 km3rb Kond spt baru 
Hrg Nego Hub: 0813.1818.8177 


Jeep Wrangler Sahara- Artic' 12 
putih,km3rb,BBN Stnk a/n pem- 
beli 99,9ftbaru cash/kredit nego: 
02197911111 Pin BB: 323dcbff 


Sport platinm/rubicon cod mw3 
“Sahara Artic/Jeep Copas" 
“Grand Cherokee 3.6L & 5.7Lx 
“Dodge Journey / Patriot 
021 458 585 84 / 021158 58586 
KaeHP, 0812 3000 5891" 


Wrangler Rubicon 4 Door '2011 
Sahara Tan, km Srb. Auto Royal 
Sunter, HP 0813.9999.8618 


Sahara Diese 
021-1521916, 02 


rs 
505686 
IMOI 45866766 open ti nighi 


IL oamarsu 


AI New Xenia Ang Mulai 2.2itn 
Granmax PU Angs Mulai 1.5jtan 
Terios Angs. Mulai 2.9Jt-an' 
Pancaran.......194830: 

Dewi Sartika. 
Fatmawati... 
Bekasi,...... 680491 
Radio DalaM..ooov..... 7393002 
Tanjung Pri 1403900 


II newXenia pu dp4ft,terios, Lu 
xio,sirion,Ayla, Restock krd 1-5 
bng 0" hub.55781717,95458738. 


AI Xenia dp 15jt/18 New Ayla 
Sirionsterios,Luxio,Gmax Sit s/d 
Gth.Ready 55781717,93175566 


Xenia 1.3 Matic 10, hitam, a/n 
sendiri dr br, full original,ass all 
risk hub 02191005550 


Il roro 


AII New Focus,Fiesta All Type 
Ford,DP rendah,Bng rendah 3.56 
!i, Proses Cpt Hub: 02175914508 
1081280001081/081213818796/ 
085691521121/087885898818 


Escape 3.0 XLT 2004 Silver 
TV,Camera,Leather Radio Dlm 
16B. 72791616/ 085691904722 


Everest 4.2'011 Putih PS8 Auto 
SPBU Tanah Kusir ph 68383636 
1 72895801 Minggu buka 


Everest th 2007, AT, TDCI, Abu2 
Metalik, Tan1, KM 65rb, J. cepat 
205jt an Pembeli 087781265462 


Fiesta 1.6 S AT Th 2011 
Biru Met, Kmlerb.istimewa Sidi 
Pakubuwono725.2333/725.1893 


SIRAJAKREDIT 
Fiesta Focus Everest Escp Baru 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Il Honoa 


Accord VTIL 2010 Pmkaian 2011 
AT,AbuTuaMet,Km18rb,MIs,Ori, 
AnSdri :0817800529 (Pemakai) 


Accord VTIL 2010.Auto, KM 
36Rb abu tua,STNK pjg,bagus, 
355Jt, Hub 081385131687 


Accord, Brio, CRV, Freed, Jaz 
Free Vkool, Bunga Or GPS 
Honda Mugen Puri 5835 8000, 
0818931972,93385722prosescpt 


Brio,Freed,Jazz,Crv,City,Accord, 
Civic Odysey,Rdy,dptk aksr mn- 
Tkpih wrn. Honda Pluit 6677888 


mriloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Brio,Jazz,Freed,Civic,CRV,Rdy 
#Ncool.B904/Ang2jtn/ TDP32jtn 
HondaAristaMangga2“6129999 


CHOSEN AUTOCARS 
AAII New Civic Hatchback UK 
Red,Pnrmc,Kamera,DVD, Jok Kltt 
keyless,elec.seat,velg17”, Fopt 
K.Gading 2938 5555 / 70078198 


City RS A/T 2008 Hitam,TV3,jok 
kulit, bodi mesin terawat, hub. 
33113869 / 081584018501 


Civic 18 A/T,Putih Baru,Lsg 
Nama Pmbli,Ready S'pkai Tdp 
129Jt/Ang 8,2Jt.Ph:70375581 


CR-V 2.0 M/T 2006, Silver,Tan | 
Terawat, STNK 03-13,Jual 
Cepat,Hub:082125110025 


CR-V 24 09/10. Feb'10, silver 
met, km 28rb, mulus ex-wnt 
telp 0811969990 


CRV 08 24 AT Hitam, Th'07 2.4 
Silver, PS8 Auto SPBU TnhKusir 
ph 72895801 / 68383636 Mg bk 


CRV 20 AT th 2010 km 40rb, 
silver, 280jt, Freed AT std 2010 
km 60rb, silver,170it, an sendiri, 
tdk melayani pedagang, lokasi 
BSD City, hub.085286769059 


Dump Truck FVZ 6x4,FVM 6x2, 
FRR 4x2,FTR 4x2 box/bax,truck 
Elf 6/4 ban,Microbus 16/12 seat 
,D-Max single/double cabin Disc 
/bunga mnrik Hub:PT,Rahardja 
Ekalancar 6266370-56941588 


Elfnewfacelift 4b(100ps)6b(125 
ps)bng OS grts bak/box isuzu gi 
ga-frr190ps(4x2) vz3Ap285ps 
(Gxahhdh Isg h.revo,dgtl cmr,bb 
nbook,lckr.stk, Mggbsr624010, 
6284115 kalimalang8656979, 86 
51201 kb jrks321260,97339277 
Tn abang 1l:3843333,70161640 


Giga FRR 4x2, FM 6x2,FVZ 6x4 
EIF 6/Aban,Microbus16/12soats 
“Paket Bunga Ringan” 
Pasar Minggu 7985333.7975333 
Kelapa Gading.......1531921-22 
BekaSi........804006-8803883 


Il mazoa 


2 Type R A/T Hitam'2010 pakai 
dari baru kmlirb Hg 160jt nego 
Hub:021-70962727 


CX 9 th'20112010 hitam audio 
Bose,sunroof, K.less,Jok klt,Cam 
low km,PBD 6546116, 99830087 


SA 


CRV 08/07 200cc Hitam mtic 
tan 1 Vcool kulit stw hub. 
08121856 881 Cibubur 


CRV 2.0 AT Hitam'08 KM Low, 
STNK Panjang,Trwt,Siap Pakai 
"JB Motor” 3808232/3808786 


CRV 20 AT Thn 2008 Silver. 
Seperti Baru, Radio Dalam 16 B 
Hub:085691901722 / 72791616 


CRV 20A/T07 abu? Murah230jt 
km 40rb Lsg nama Mis Istw Tgn 
1 Orignl 0816812612/98856790 


CRV 24 A/T 2011 Abu? Met,KM 
10rb,Service Rec,Spt Baru,TV, 
Camera:99687193-08159980138 


CRV 2.4 AT 2007 Silver Nopil 
tani dr br km 60rb sve rec full 
ors bnr? antik sptbr 68168268 


CRV 2.4 AT'11 Putih #20 AT'11 
Silvert24 AT'08 Htmt2.0 AT'O7 
Silver kond Istw Hub:Autofama: 
0812.8.5555.78, 0812.1922.8703 


CRV 2.4 Hitam Th.2007,Full Ori 
sinil,Tgn-l dr Br,Km.35rb,Ass 
ANII Risk Hub.081581201675 


CRV 2.4CC'07 Hitam tgn | antik 
tdk ada 2nya km20rban ors TDP. 
29jt ang.bitan : 0813 1028 8603 


CRV 2005 (2.4/Matic) KF.Vcool/ 
Jok KulitWrn Silver Stone, 
Hub:0856.68777.888.Jaksel 


Crv 2010 hitam km.3600 mulus 
asli service record honda VR/ 
Jok kulit 08128214742 suyanto 


CRV AT 2003 Coklat Muda Met 
PS8 Auto SPBU Tanah Kusir Ph 
72895801/68383636 Minggu bk 


Jazz Vtec AT 2007 Silver Stone, 
Arba « Abs, Km60Rb-an, Pk Pjg 
Auto Seven 91956368,95505661 


New Accord V6 3.5 Gres100'iBa 
ru,Htm sdh a/n,TDP-72.107.500 
Hub:6846.1399 / 0811 192 139 


New Odyssey'11 Htm km10rb S 
rec tvecam e.seat dpnebik,sroof. 
pik pjg C/K Axel Cars:70253011 


SIRAJAKREDIT 
CRV City Civic Jazz Brio Freed 
Odyss Dp Kecil Aplikasi Online 


PH auwoni 


H1 GLS AT 2008 silver Iseats 
km 22rb asli svc rac ban srp blm 
trn antik spt br-08811596869 


HY'08-10i10'09120”10 # Trajet 
"074Avega'08#Santafe'08-Getz 
03#Tucson'05 Auto Safe Pdk 
Indah 7293129 / 7293338-9 


Tucson Matic 2011 Warna 
Hitam Jok Kulit Hubungi 
0878-7898-6698 


CX-7 thn 2010 NIK 2009 hitam 
type Rtgn 1 kondisi sangat baik 
Hub:085811111999 


CX7 2010 Putih GT Audio BOSE 
Keyless#Camera" AUTO HIGH 
0858222,22266, 08131958.0015 


(X7 GT Facelift 2009 Abu-Abu 
Radio Dalam 168. 72791616/ 
085881182920 


X7 GT'2011 Facelift,Putih Met 
KM 16rb,Pjk Pjg,Spt Br,TT/C/K 
Jaya Mobilindo:0816.48.44149 


CX9 2010 Putih Facelift Cat 
1001 Original Terawat Hub. 
:021-70623285 


ANII New: Picanto: Rio: Sportages 
Pregio : Travelo : Ambulance 
Hadiah Isg GPS. Hub: 790.2858 


II meraoes 


AUTO ONE KLP GADING 
CLS 350 Diamond Black/Black 
SLI 250 AMG Pack White/Black 

##E 250 Cabrio Black 4: 
JsiLow Km, Like New 
021 458 585 8 / 021458 585 86 

“ti HP, 0816 1732 0579” 


AUTOHAUSEIMPORTSGPIM2 

« CLS 350 AMG White, Black 

“ SLK2506E250 Special Price “ 
Pluit 66601313 “4 


Benz C200/250,E250/300 Brand 
New ATPM,Seria lain Ikp bng 0 
Bs trade In: 0817886999 Adji 


€ 200 Kompresor Thn 2009. Km 
30rb spt br, Radio dalam. 168 
72191616 / 085881182920 


C 240 fc.lift'05 Cubinete silver, 
VR 17, full Ela, km43rb. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


C 250 Avg AMG'2012 baru, Fire 
opal red, Rdy stock, grs ISP 3th. 
722 6544, 5312 1000, 450 7941 


C 300 Avg'10 black on black, km 
35rb, grs ISP, STNK pja.iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


180 CGi'2012 Hitam Km1200 
280 AVG/AMG'2009 Silver 
Baruna Motor Ph.7504217-18 


(200 2008 AVG Black On Black 
Low Km,Harm.Kardon,Pik.1Thn 
10858222.22266, 08131958.0015 


C200 AVG'12 Km.2Rb, Putih « 
(200 Classic'1L Km.9rb Putih & 
8 170 Hitam '09 Hub:Autofame: 
0812.8.5555.78, 0812.1922.8703 


200 CGI Automatic CKD 2010 
Silver,Kmbrb,good condtn Best. 
Car PMK bik 5/55:65860561/70 
2000 Classic 09/10 hitam met, 


nopol 1 angka,jra pki,trwt,Hub: 
081932138530,08129582238 


(230 Elegance'08 Htm tgn I,km 
16rb srvc ATPM,ex wnt ors mis 
pik ping Cash/K:0812 9438 1818 


C240 Elegance th 2004 Hitam, 
Tgn 1 dari baru.Hub:0811-888- 
0960.Ged.Tugu Pratama-Tebet. 


240 Elg'05,Hitam,low km,Kond 
Oke,Velg20 Vellano,Spr Change 
Kccs Carlson:7236262/7236226 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
(250 Coupe White Full Options 
Special Price.hub:08159585657 


CLK240/02/03 Avangarde Black 
Km 38rb,SRoof,Facelift Ori,TV 
S.Rec,Simpanan 0816 835 774 


E 240 "2003 AvantGard,Hitam, 
Panoramic,PhoneCar,JetWasher 
Km60Rban.Ph.0812-345.89099 


E.300 « C.200 - Komp Th'2010 & 
2011 Hitam # Mobil? Lainnya (& 
150 UNIT) Lihat Mobil Tgl 4-7 
Oktober2012 MobilBagus Harga 
Menarik Whole TC Mangga Dua 
Parkiran Lantai 10 Otomas Hub: 
021-6082-8817, 08-2122-2122- 
33 # Banyak Hadiah 


E 250 Avg'2010 black, terawat, 
SLK 300 Grand Edt'2011 silver, 
Team Auto 0813 1601 8888 BOS 


E 250 AMG Coupe B.New'12 
Merah H.Kardn Pano,Cam VR19 
SLK 250 AMG B.New'12 Putih 
Interior Red Heater,Magic Sky 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


E 250 CGI Avg'12 Ex dispI, silver 
on black,Isg nm, ATPM. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


E 260 Elg Hitam '05 ATPM, Srvc 
Record, Mulus, Siap Pakai 
Hp:0815-9988-567 / 7089-5678 


E 300 AVG -Panoramic/ 2009 
Hitam,ATPM Krey,DynamicSeat 
masih grnsi.hp:0815-9988-567 


E-260 ElegantO4 Akh, Htm 
Mengkip KmS0Rb Xenon. CD 
Krdt Mct 3086 035719859537 


E.320 A/T TW/9A Silver, Air Bag 
Electric Seat, Sangat Istimewa, 
“1x Hub10812,81308829 


E200 CGI 09/10 indium grey / 
grey istmw km39rb CBU garansi 
ATPM, tan 1 hub:081808694697 


E200 Compressor New Eyes, 
2002, Silver,VR 18" avantgarde, 
sun roof.Hub: 0818 79 89 68 


E200 kompresor 2005 VR'19 Km 
30rb H 285ijt nego Radio dalam 
168. 72791616, 085691904722 


E200K'05 Htm Mengkip In Begi 
Km53Rb Lht Sat Bas S'Prkr CD 
S'System 283Jt 56163381. 


240 AVG '04 Silver, KM Low 
STNK pjg,panoramic,trwt,spt br 
"JB Motor” 3808232 / 3808786 


250 avantgarde station wagon 
2011. Panoramic km 2rb ATPM 
72191616 / 085691901722 


E280 7G Tronic'08 Htm Tgnl Bas 
Jl.Mangga Besar Raya No.36A 
Ph.021.6256555-92299107 


E300 Avg CBU Htm/Beige 2010 
maret km 10.000 hub 7653366 
10818901803, 08128832208 


E300 Avg Silver 09 Km 30rb ex 
direksi kond ms skli bs krdt Tdp: 
33litan angs 18jtan 7982304. 


300 Th'2009 Panoramic KM 
Rendah Masih Ada Garansi 
Hub:Grand Auto 6546952/53 


Mercy G 280 short 1985 Facelift 
G300, matic, Silver, Antik 285jt. 
Ph 72798485 - 0821.1279.5967 


New R500 executiv Pano/Kless 
pk08,Km.sdkt 1005 Ori 775jt bs 
Krd.:6691102 / 0838 5028 1999 


New SL 350 AMG'2012 ATPM, 
ready stock, grs ISP 3th. Hub ph 
722 6544, 5312 1000, 450 7941 


S280 htm 03 facelift km 67rb 
nopil Langk int rapi TDP.76it ag, 
9,8jt Auto Speed:08161615536 


5280 Th 'O1 Hitam # ML320'02 « 
S 320197 Hitam,ors cat, istw 
Gunung Sahari 3/5 Ph 4259084 


S280-1'04 Akh Slv Km40Rb F' 
Elect Vcum Lkp Mis No.1 Mrh 
Krdt Mct355Jt 085285534393 


'S300 ATPM Facelift'2009 Hitam 
Km28rb Spt Baru Ful Ors Pjk Br 
Byr Baruna Motor :7504217-18 


5300 Th 2009 Hitam,LowKm, 
Tani,MIs, Trwt, S.Rec, AutoMax 
6406508/19867721/90097608 


5350 '09 Biack-Beige, Like New 
Fopt,ory 3Tv,vacum,facelift'11 
“Hubungi : 0817.4859.127" 


5350 AT 2012 Hitam 1005 baru 
bs langsung nama, VR18, TV3, 
Camera,Jok kit, Eseat,Air susp 
S.Roof, Heater, PBD-JI-Tanah 
Abang II No.66 Ph 34835051 


500 Silver'03 Vacum 2TV Telp 
Tgnl Jl.Mangga Besar Raya No. 
36A Ph.021.6256555-92299107 


SLK 200 AMG '2011 Km.lrb 
Harman.Kardon Full Ori,Mulus 
SLK 300 2010 Hitam Km.9rb 
Pano HeaterGood Condition 
Valentino Mtr 021-75903390/2 


SL 300'2010 Hitam Km.14rb" 
Warranty ATPM, Seperti Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


SLK 200 K '2010 Hitam Km.7rb 
Pajak panjang, Seperti baru » 
180 "04 Km-49rb, 02133389533 


Smart Cabriolet 1005Baru Hijau 
Silver Lsg Atas Nama Km900 H. 
210Jt :6540744-085890839866 


SPECIAL PRICE 
ML 350 4 Matic Blue Eficiency 
306hp, NewModelEngina,ready 


SPECIAL PRICE 


K 250 / 350 AMG Patk-— 


: FAN pe 
(&- 


Sa 


MeNcaKea Ma ama 
AMG SportpackkVR19, MagicSky 

ss,R Cam,Harman Kardon 
TV tundr.Vacuum Door, Ambiont 
lghting,. Multicontour Seat 
6506566/ 4521070, 


MP wrsusisai 


AII New 2.5 Pajero Sport 2WD 
Ready Stock Hub Linda HP : 
08121999452 / 02170688620 


AII New2.5PajeroSport2WD Out 
lander mirage bns2dinmontrGps 
rearcam vkol dewi 08161119296 


AllnewPajero sport freelcd#GPS 
4#R.camevkool,bngOfer,stok all cir 
081542811787-051398954363 


Colt Diesel 4Ban 4 6Ban #Kuda- 
Mobil?lainnyat: 150 Unit) Mobil 
Bagus Hrg Menarik Lihat Mobil 
Tal 4-7 Oktober 2012 Whole TC 
Mangga Dua Parkiran Lantai 10 
Otomas Hub : 021.6082-8817, 
08-2122-2122-334Banyk Hadiah 


Fuso B.Up Spr Great 6D24 10R4 
6x4 Wing Box "08. Jl.Peta Brt/8 
(Prptn Rw.B0okor)021-92736956 


Lancer Evo 16 SE-i AT 2002 
Biru Metalik Radio Dalam 168 
72191646 / 085691901722 


Pajero Exceed 4x2 AT, Th'11. 
Hitam, STNK panjang. Hub : 
085882829665 / 25539388 


Pajero Sport 4x4 A/T Exceed 
Slver'09/10 tgn | km42rb No.1A 
pik pjg ors mis C/K:0816948209 


Pajero Sport Exceed 4x2, A/T 
Silver 2010, Pajak November, 
km.40rb Hub:0813 9895 4363 


Pajero sport Exceed AT'10 Putih. 
km.23rb Nopol 3 angka-Rp.325jt 
tgn 1 T.085311111598 


Pajero Super Exced 3.0 '09 Htm 
Full Option Hub:MJM 3446686 - 
71128828 Jl.Biak No.6 Jakpus 


Hussan 


AUTO ONE KLP GADING 

“Murano 25, Black 108“ 

#G.Condition, Like ANew “4 
021 458 585 81 / 021 458 58586 
“HP, 0822 6008 0080” 


Elgrand 2.400 CC 2006 Silver 
Km.12Ribu Cat 10914. Original 
Terawat Hub.:081280629300 


Elgrand 2007 AT,Silver Tni, km 
58rb,pik bln 12/H:430Jt Nego. 
Hp 085717078910-95138910 


Juke RX AT'2011 Htm 210jt(954 
Ors) Jl.Tb.Angke Perum Taman 
Duta Mas Blok.A-2 No.1 Jakbar 


Livina XR Tahun 2009 Hitam, 
Mulus.Hubungi: 68689681 / 
08161935769 


March 1.2 X5 AT'11 Grey B Jkt 
Single Airbag,ABS,prkg sensor 
piklth 125jt C/K:085782537202 


Ir Pt TAN: 
New Nis 
Th'2012, White 
ReStodkei!! 


X Trail ST X-tronic blackAT'2010 
Good Cond (C/K):081315958181 
-97091030, WirajyAuto 


Xtrail 2,5 ST'12 abu a/n sendiri 
km 13000 mulus maint by 
nissan hub 08121889925 


XTrail XT Putih'086ST Hitam'09 
kmS0rban tgn | Stnk pjng mis 
Cash/Krd Hub:0816 998209 


Hua 


Grand Vitara (JLX) Matic'2009 
Silver Met Mulus Seperti Baru 
Hub:0818.902.799-68777299 


Splash New CBU Special Offer 
125jt Nett 3,5 Fix Rate Raady 
Stock 93505737-41606606 


JI Tovora 


86 GT'2012 hitam,km 300,spt br 
LK Prado 2.7 TX'2010 hitam, trw 
Team Auto 0813 1601 8858 BOS 


All New Alphard 2.4 All Type” “ 
Alphard G/SC/X Facelift: 
Vellfire V/ZG/X Facelifts #14 
Lexus RX 270 Facelift Ready” 
Landcruiser 4.5 Diesel UK 
C Jmtr 6527788/081389051838 


AI! New Alphard 2.4 BrandNew 
Alphard G/SC PS & AdLess/X « 
Vellfire V/ZG PS & AdLess/X “ 
Lexus RX 270 HK Facelift « « 
Toyota FT 86 GT Limited PS " 
Sunter Auto 6527999/44201265 


AII New Alphard X, SC, G HDD" 
Vellfire X, 2G, V HDD New" 
Alphard & Vellfire Wel Chair" 
Lexus "Facelift" RX 270 HK?" 
"Harrier 2.4 White / Black" 
Land Cruiser 4.5 Dsl UK Facel 
" Prado 2.7 TXL/ TX New 
FT 86 CBU White / Black 
Wa receive ur car in best price 
Arron'z Auto BOS 02165837777 


Alphard 24 AS 2006 Silver, 
Radio Dalam 168. 72791646, 
085881182920 


Alphard 24 ASG Silver'06 Kray 
Cartheater,Km3Srb trwt.Garage. 
Motorsport 4“ 0816-1997-890 


Alphard 2007 ASG Slvr,AS Slvr 
Alphard 2006 ASG Slvr,AS Htm 
Auto High Mg2" “Special Price!! 
0858222.22266, 08131958.0015 


Alphard 3000cc'2003  MZG/ 
Silver Tgn Ke-1,Hrg 330JtNego. 
Hub: 0857.1707.8910-9513.8910 


Alphard ASG 2007 2TV 2camera 


jok kulit ori KM 38rb service 
:021-70636705 


PET Fa Opi 
25”1893/727.9016: 


Alphard ASG'05 Silver 2.4 Kond 
Bagus Jl,ManggaBesar Raya No. 
36A Ph.021.6256555-92299107 


Nphard G 18 Spk, Silver, 2009 
Alphard MZ 2007,Silver,Welicab 
Alphard MZG 3.0, Th 2007 Black 
Hub:45813333" WJM”91668581. 


Alphard G 2008 cool box Ful 
option service record TDP. 
189,5jt angs. 1djt Hub:68870550 


Alphard Hitam V 2.42003, 
camera, sensor, curtain. Hub: 
081585290800,082151887093 


Alphard Mewah 3500, Sgt Istw 
2010 Hitam,Jual Cpt,Minat Hub: 
082111115959 & 081318088848 


Alphard S Premium Sound 2009 
Hitam, Napa Leather, Tgn I, siap 
pakai 72798485, 0821.12795967 


Mphard S'10htm18spk Int.beige 
Alphard 3,0 (0407408) Hitam 
Velifire Z 11 Htm Jok kulit PBD 
Alphard S '09Htm.02133389533 


ALPHARD SC MOST FULLOPT 
Alphard SC Prem Sound "12 
Japan Or her, Cool 
Blinkz 


Alphard SC Vellfire ZG Premium 
Sound,Audioless Ready Hitam 
Putih AutoMax BOS 021-6506 
888 / 4585.7731/9999.7688 


Mphard-V'05, Silver, Km.36Rb, 
Ass All Risk, Ban Baru, Mulus, 
Hub : (021) 9648 3273 


Alphard'5 AS Alcantara White, 
Full Option,Tv,DvD,camera,body 
Kit,Velg Rac'22,KM,56,000, Hub: 
08161889740/45-087781875139 


Aitis#HarriersFortunersCamrye 
Avanza # Mobil? Lainnya ( 150 
UNIT) Mobil Bagus Hrg Menarik 
LihatMobil Tal 4-7 Oktober2012 
Whole TC Mangga Dua Parkiran 
Lantai 10 OTOMAS Hub:021- 
6082-8817 , 08-2122- 2122-33 4 
Banyak Hadiah 


AT TOPCARS 
HarrierLprem white,IO whte rdy 
Vifire All variant, FT36 GTwhite 
.« Alphard X,6,5C,black,white 
Sales,Service & S'parts. 
Sunter : 021 - 6518000 ..... 
Panjang: 021 - 58356538 ... 


AUTO ONE KLP GADING 
LC4.5 Uk Black,60Anniv Edition 
021 458 585 84 / 021 458 585 86 
"eka HP, 0858 8887 8995” 


AUTO ONE KLP GADING 
LC UK 4.5 Facelift Black/White 
KET 86 GT Red/ White“ 
“RX 270 Facelift Black/White" 
“Harrier 2.4 / Prado TX / TXL" 
Alph 2.4 SC/G/S/X Black/White 
Velifi 2.4 ZG/V/X Black/White 
021458 585 84 / 021 458 58586 

“eHp, 0812 819 MIN 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
«#4 New Alphard & Vellfire“ 
5124 G Black & White 18 SP" 
24 5 C Edt PBD,Exec Seat Ales 
“24 Z G Edt, PBD, Exec Seat" 
Dp 301,Ang BJtan,3th Freo TV 
L.Seat Info Call : 081389109131 


AUTO ONE PONDOK INDAH 
GT 86 A/T Lmtd White Km 1800 
-Auto One Premium Cars Bta- 
021-7203011 / 082111928337 


AUTO ROYAL SUNTER 
Vellfire V 18spk '09 silver,C.Box 
L.C Cygnus '04 hitam,night view 
Alphard 24 ASG '06 hitam,hthr 
Previa 24 GL'07 silver 
Hartier AAL PronOs Slver,PRD 
021-26715296, 021-99799279 


AUTOHAUSE IMPORTS 
facolife whtary,sIvr blok 
“ Pluit 66601313 “ 


AUTOMART CRAZY SALE 
Evogue 2Drwhite,recaro seats 
Evogue 4Dr,white,kmirb,full opt 
Limited Stock, Call now... 
53678993-4 / 081932888080 


'Avanza/ G /13/ A/T/ Thn 2011 
Grey metalic/ Tan 1/ Mulus/ 
Hub: 038 1138 2439 


Avanza/camry/fortuner/innova 
allnew'12 disc besar ban 3,84 
hub.70996800/0816716908 


AAYUN JAYA MOTOR BOS 
Alphard SCG, Vellfire ZGN 
##&#Laus RX270 Facelift" 
“Bursa Otomotif Sunter" 
1901921-6523555" 


Camry 24V AT'12htm met,tgnl 
Ex org asing,sgt trwt,kond.mlus 
spt baru,irg pakai 08174859127 


Carnry 24V Th 2009, Hitam, Tan 
Pertama dari baru, Mulus, KM 
50Rb Hub: 081510806001 TP 


Camry 3.50 08/07,new model, 
1005 Orsinil,Km 26rb Hrg 275jt 
pake dr baru Hub:081283956905 


Camry @ 3.5 Th/08/09 Htm Lsg 
Nama Prima Jl.Mangga Besar 
Raya No.36A Ph.6256555 


CNN GADING 45877000 
Alphard G - SC # Vellfire V- ZG 
"Audioless" 4 ZG “full option" 
“ReadyStock (Hitam Putih) 
llfira V'09 Hitam Km3Irb 

Lexus RX 270 (non FL) 
“ Lexus RX 270 Facelift 
LC 4,5 Diesel UK Facelift 
Ready Stock Hitam-Putih 


CHRISTIAN AUTO 
" “Alphard G 3.5 V6 
Alphard G 18Spkr 2.4 
ter Alphard X 244 “tni 
Vellfire V 185pkr 2.4 " 
Vellfire 2G 18 Spkr 24 
A Valifire X 2.4 #1 
4 RX 270 Facelift 
Huta FT B6 GT Limited “4 
7263777 - Ready - 99931800 
CIK'STORE AUTO GALLERY 
FT 86 CBU White New 
" Drado TXL New 
hub: 0858,38030.5432 
Corolla Altis E Matic '09 Hitam, 
terawat istimewa Harga Nego, 
Hub:700 70 333 / 0818 833 841 


FI Cruiser 4.0... Black ..... 


“ rand..Now an 
Metro Mobilindo 021-65861571 
Fortuner (G) Diesel Matic' 2011 


New Model, KM 10rb, Antik, 
Hub 0818.902.799-68777299 


Fortuner 2.5G A/T Diese/11 
Silver F Bgr Jok klt,DVD komplit 
Tunai/Krdt Hub:0857 8253 7202 


Fortuner 2.7 G Lux AT MC'2010 
hitamIstw,320jt Dp55jt a910,2jt 
x35bln:5860555/0813.89552078 


Fortuner 2.7G Lux A/T'10 Putih 
Fortuner 2.56 Dsl M/T'08 Htm 
Vista Motor Ph.9292.9668 


Fortuner Dsl Turbo mt putih 
discount spesial & TRD mt black 
10085 baru.Star M.70788977: 


Fortuner G MT Dsl VNT Putih, 
Veloz AT Putih (Hrg Spesial) : 
33118735-085217415524 


Fortuner G-Lux 2.7cc'07 Bensin 
black on beige, VR 20. iD1 PRO 
Motor 4507941, 0813 8180 3668 


Fortuner'12 G M/T Diesel Abu?, 
Km 3rb(Baru Pakai 38In), Msh 
Wangi Baru,342jt:08176767611 


BenNgUR AUTOBOUTIOUE 
2G, V2, X2 


do TXL 2.7 PSS / ALI 
Lexus RX 270 HKG 2.7L 

. FJ Cruiser 4.0L... 2 
Dapatkan Penawaran Menarik 
08111008 099 / 021 - 7248750 


Harrier 24 L Prem th 2004, 
Hitam Radio Dalam 16 B. 
721791646 / 085691904722 


Harrier 2.4 L Premium 05 Silver 
Met,KM 72rb,Tan 1 AutoMax 
BOS 6506888 / 9999.7688 


Harrier 2.4L 2WD AT silver 2004 
PSB Auto SPBU Tanah Kusir ph 
68383636 / 72895801 Mg buka 


Harrier "2006, hitam, jrng pakai 
sangat bagus,Km. 30rb,khusus 
pemakai. Hub.08.111.28.222 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 3 Oktober 2012 


3 - OTOMOTI 


MOBIL DIJUAI 


IM zovota 


Harrier L Prem 2.4 th'2011 Nov, 
non heater, PBD, km 2300 spt br 
635Jt nego. Hub 0816 186 3646 


Harrier New 2.4 G AT Panuramic 
"2005 hitam. Jl RC Veteran No 8i 
(samping Pegadaian) Bintaro. 
Hub: Bapak Rial 0817170075 


Harrier Th 2010 Hitam Met,Tgn 
I,low  KM,Full  Option:Owan 
Mobil 0816.840.577 / 2877.2877 


Harrier,Thn 2004,KM 70Rb Tgn 
1,Hitam,V-Kool,Velg 22” Hub: 
08161878398 


Innova 2007-euro2tipe GT 
Htim.Ban Baru,Pjk Pja.Mls,Trwt 
Tant,Siap pakai. Hub:680 84 559 


Innova G 2010 AT Silver Mulus 
Jl.Pulo Tanjung No.10 Palmerah 
Hub.70752486 / 0816816804 


Innoya G At'09: 175,5jt#G At'08, 
148,5jttG At'07, 143,5jt (Nego) 
ph:58356865/5804264/66 


Innova G mt grey mica bulan & 
th/2008 Km asli 17Rb.1783t, 
Krd/TT.Star M.0816802477 


Innova V At Luxury'09, 183,5jtt 
V At'08:175,Site V At'07: 150, Sit 
Nego 58356669/5804264/66 


Innova V Bensin,M/T,Apri/12 
nama sdri, Silver, Km:8.700, Ass 
AN Risk, Serv Rec, Hrg 2003 
Nego, Hub: 081316440112 


Ist 1,5 Silver Tahun.2003, 
Tangan — Pertama, Bagus, 
Hubungi: 6542626 / 6540813 


Kijang Capsul SGX Th.2002 
(April), Silver, Dijual Cepat, 
Rp.105Jt. Hub:0811954608 (TP) 


LC VX 100 Sahara'01 abu met, 
LC VX Turbo MT'2000 Gold met 
LC Prado 2.7 TX Ltd'2008 hitam 
rs cat,prima.Hub 0818-661979 


Land Cruiser Lexus LX 470 
V6'2003, Hijau,Sun Roof, 3TV: 
021-91593160/ 021-71502388 


LC 200 4.7 Th'2008 Hitam New 
Model 3Camera E,Seat Cool Box 
Hub:Grand Auto Ph.6546952/53 


LC 200 Htm'08 FulBox TV Mntre 
Bdy Kit Full Lexus Tgnl.Mangga 
Besar Ry No.36A :021.6256555 


LC 200 Styling Package 2009. 
Putih Full Option Radio Dalam 
168. 72791646 / 085691904722 


LC Prado TXL, Tahun 2012 " 
# Black on Black KM : 9000 
Hub :0816 17 102096 


LC VX Limited '2006 Hitam 
Touring,Hidrolik,Cool Box, Diesel 
a/n.Sndri,Ne90-0813 9457 9813 


LC VX-R 4,2 Dsl, Merah Met'97 
E.Seat, Jok Kulit, Trwt. Garage 
Motorsport "': 0812-8700-9300 


Lexus LS460 '09/010 Kml9rb 
Grsi 5th spt baru tt/k. 4240789, 
0811.970214- 08.7878.555,2555 


Lexus LX 470 th 2000 australian 
style velg 20 interior grey TP 
Hub: 0818192180/92790772 


Lexus LX 570 Juli'09 Hitam 
Km.9Rb,Interior Abu-Abu seper- 
ti Baru Hub.081317860169 


Lexus RX 270 TW'2011/2012 
Putih ATPM Grs 5th KM.3000 
Hub:Grand Auto, 68300111 


Lexus RX 270/12 Hitam Km.drb, 
Pano Cam,PBD Heater Spt.Baru 
Valentino Mttr 021-75903390/2 


Lexus RX270 Ultimate AT 2011 
Hitam Km2rb,VR18,TV,Cmr,Jkit 
Eseat,Sroof,Kenon,PBD,Fors 

Tanah Abang 11/66 Ph34835051 


New Alphard Type G "Ready 
Stock" Hitam/Putih TDP.104Jt 
Olleya “65866879/65867429” 


New Crown Royal S 'Ol,trimatB 
185jt#New Crown R.Salon mdi 
tbaru pk06:125jt:083850281999 


New LC 4,5 Facelift UK Version 
New Alphard 2.4Facelift “ix 
New Vellfire 2.4Facelift " 
Accept Trade in Good Price 

Valentino Motor 021-75903390 


New LCruiser 200 pk09 Htm,Km. 
sdkt 1M #New Fortuner Dsi '09/ 
Jan,Km dkt 275jt:083850281999 


PAKUBUWONO CARS 
Mphard 24 Wallcab, 


Prado TXL Th 2010 Putih, Full 
Option,Km18rb seperti baru. C/ 
TI/K Ph 7509178-79, 70085686 


PREMIUM MOTOR 
.. New Lexus RX 270 Facelift. 
Evogue Luxury & Dynamic Plus 
sasoee CCMBL UK FaCeift san, 
Hub 021 - 6515000 


Rav 4 New 2.4 AT Th'06 Sunroof 
Komplit Tg | km59rb:195Jt K/TT 
68810258 / 0817444700 Cbbur 


Rush MT 08 G,Hitam,Mulus,Tgn 
1, Service Toyota,Jok Bika, 
10 JE.Hub: 0812 19577 388 


SIMPRUG CBU CENTER 
--Lexus CBU & All Toyota CBU- 
Best Price & Bergaransi-—- 
Kredit & Tukar Tambah: 
Surat Surat Terjamin — Service, 
S.Part, Body Repair 722.6383/ 
739.4543/ 726.4024/ 727.99999 


SIRAJAKREDIT 
Alphard Lexus ftnr inv avz yaris 
Dp Kecil Aplikasi Online Cepat 


Soarer 430 SCV 2Pnt '05 Silver 
Hardtop Khs Pamr SptBr Kmbrb 
Mangga Besar Ry 36A :6256555 


Vellfire 2.4 'X' Black '10, 7seat 
leather, km low knds bgs. The 
Winner 5201888/087775183938 


Vellfire 2.4V PremSound2009 Hi 
tam 3Camera Elektric Jok Low 
Km Spt Baru Borobudur Megah 
Motor 085284498419-3257433/ 


Vellfire tahun 2010 warna 
hitam, 2400 X7 seat. hub: 
92073692 / 3777617 


Vellfire 2/10 Hitam km 14rb asli 
tgn 12TV,CamVR18,x- wnt,full 
ors pik pjg Cash/K:0816948209 


VIP - YEAR END SALE 

ar 2.4 PLP,Jok orig,P.Sensor 

Black, White, Si 
Only @ VIP Moto 

021-152AM18, 021-4505666 

GMOI 45866756 open till night 
VIP - YEAR END SALE 


Lexus New RX 270 Facelift 
te @ VIP Motors 


AMOI 4586: 


WILLIAM MOBIL 
GT white,black,or 


66 open till night 


Ta 
New R 


11726996 


Yaris 1.5 E'08 AT Silver Sound 
Syst STNK Pjg 138jt Jl Bunga 
Cente Nob3 Cipete Jks 7505305 


Yaris 2006 Silver Kondisi Mulus 
52.000 cc Type 1,55 Automatic 
Hub: 087788216206 


Yaris S Limited slvr'11 AT Stnk 
pjatjuli"16)tgn1 srt2kmpit kond 
981,175jt Aan:085888555127 


Il vowo 


New XC60 T5 240 Hp.32NM Dg 
Buy Back Guarantee08129914 
931,08129453484,0811818164 


T 2A SBO th.2008 Silver,Service 
record Volvo hro.205Jt nego 
Hub.0818 139 828 


XC 90 T6 AWD 05, 3.0cc S/M 
Roof, Hitam, Telpon, Jl.Gunung 
Sahari 3 No.5 Ph 4259084 


Nw 


Beetle'2012 TSI Black Sun Roof 
arking Sensor DSG. wi 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Caravelle V6'02 hitam 11seat, 
TV, Jkit, C boxtGL'00 TV, Cbox 
istw. Gn Sahari 3/5 ph 4259084 


CIK'STORE AUTO GALLERY 
Scirocco GT 2.0white”11,kmllrb 
Pajak Pajang,HP 285(Upgrade), 
Yood cond. 29450729/29450873 


Scirocco 2.0 AT,Grey, Th' 2010 
Sroof, seat, Leather,Km7rb,R19 
Call ...(021)725.1893/727.90162 


Scirocco "2012 Hijau, 290HP 
Panoramic Km.700  Spt.Baru 
Metro Mobilindo 021-65861571 


Towareg 3.2 2005 Abu2 Sunroof 
AWD hydrolic E'seat keyless,Km 
low,Antik sprti br. 02133389533 


Toureg 3.2 A/T 2004 Hitam 
antik trwt jklt,lux,siap pakai jl 
pt 385jt nego:085711130383 


bang MOTOR 


Oo. ato 


2 full opt 
€, Black, Yellow 
ek 
69:05877777 


MOBIL DISEWAKAN 


AA2A3 Alfa, BMW,T.Avz,Inv, 
Kig 3 jtan. Blnan/thnan.WM RC: 
71122331-17884275-66739971 


A. M4, New Alphard 2012, 
Vellfie.V, Fortuner 1 jt Nabila RC 
081280070140 / 081281877877 


ALA2 alphd 1,2jt, avz, inv, xtril 
Sjam225 12jam250,bln/thn prsh 
disc Sinar 4500099, 83932888 


(Wanza, Xenia, Innova,serena, 
Fortuner, Harier dgn supir/tanpa 
8298202,8294551,08161454075 


T.Aphrd,Cmry,Ftner,Avz,Inv. 
Xtri,Mre,Jgr,Prio,Wedd' — Ttpn 
Mmpng RC: 1073703/93035546, 


T.Avanza,Inova,APV,Nirmala RC 
7423063 / 7409167/74715030/ 
08551021922 R.Stock B.Price 


Tlnv. Avz. Mercy E250 bln/Th, 
Best Price — 021-8853882, 
087878125397 - Khansa 


Tell 2012 putih 2,5jt wedd car 
no OT,emry,inv,new bmw,mrcy, 
new avz, 70537429, 96267384 


Ready S 


69999 


Vw,VIv,T.kjg,Inova,avnz,S.apv 
12jam275rbedriverZamus24jam 
7266148, 7087507, 93684031 


MOTOR DIJUAL 


Trooper Sport 100" Baru "2012 
200ccCins/S'part H.Tiger)10,6jt 
BPKB)bs krd/Grs.08861351818 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


(MIT Vat 


#nain 


£ PROPERTI 


HAROLD PARK 


GLEBE'S SECRET BAGKYARD 


MULIA HOTEL, GERBERA ROOM Lt. 2 Senayan, Jakarta 
6 - 7 OCT 2012, SATURDAY & SUNDAY m 10.00 - 18.00 WIB 


JUBILEE LIGHT 
RAIL STATION 


GAROLI PARK 


SL BE SECRET BACK YARO 


Tersedia 1, 2,3 bedroom Apartments mulai dari AUS499, 000 dan Terrace Homes 


4 Hak Milik selamanya 
& DP hanya 10x" 
& KPR max. 30 tahun 


" syarat dan ketentuan berlaku 


In conjunction with : 


(PD, BANGUN JAYA STEE, 


STAINLESS STBEL 


nisa 
Tina BPA 6970 5 867 8615| 


IAtap Baja Bluescope ZA/GI 


Flooedeck, Almfoil, pbrk Isg 
Majatruss 6269177, Buktikan 


Atap Baja Ringan Unimitra Ke- 
kuatan Ganda, Kokoh, Bargaransi 
Ekonomis Hub:17885085 


Baja Ringan & Renovasi Atap 
£ Australia Design "“ 
KaryaTruss86610537/68799558 


Dinding/ Lantai/ Beton Ringan, 
guipanel,3mx60cm,mrh,cpt prak 
tis,thn gempa. Hub: 0815 8503 
2287/ 0818989368/82196895 


Gipsum Murah t'psg 50rb/m 
Rangka Hollo,List Profil, 021851 
3339, 99465817, 081283616235 


Jual Material Baja Ringan 
€75,C60,C50, Bersertifikasi dan 
diakui oleh Pemda DKI Hubungi: 
021.17861616 / 021.37577686 


TOMMY B UTOMO 


Lokasi ditengah kota SYDNEY hanya 2,5Km dari CBD. 
Tahap awal terdiri dari 266 apartment dan 30 Terrace home. 

Dibangun diatas lahan seluas 3,8Ha, dimana 35X nya adalah taman. 
Dekat dengan Jubilee Park MLRT, University of Sydney (650m) & UTS (3Km). 
Ada 6 rute Bis: Bis langsung ke University of Sydney, UNSW & ke kota. 
Hanya 10 menit ke Darling Harbour via MLRT. 


PT. PRAXIS INVESTINDO 


Ruko Mall of Indonesi 


HOTLINE : 


#6221 3199 1381 


t62 21 4586 9188 
RSVP & INFO 


“Meet & Greet MIRVAC'S Top Executives 
MS. DIANA SARCASMO & MS. KATHY ARICI direct from Australia” 


Block K No. 1, Kelapa Gading 
Jakarta Utara 14240 
Phone : 62 21 4586 9188 


E : enguiry@praxisinvestindo.com 


Pintu Beton ringan, tahan rayap 
(air 210x82x/cm warna solid / 
kayu 33kg 690rb. T:82496895 


INDEKOST 


Cipete Ry,Apt 75m,l BR split 
level 4Sm,Room 25m,FF,Smin fr 
Citos sdg Disc-0852 8759 3031 


Kost Baru Excl Fas Hotel Lako 
Blk MGR Ti.Drn Hrg Cuma Litan 
Bs Hr Mgguan 02160774376 


Kost bln850rb,hrian75rb,AC,TV 
Sbed,kmd,pt bbs:ampera 6/20,6 
sahari sbrg Mg2sguare 6011885 


Kost Wnt JlLGuru Mughni Karet 


Kuningan Semanggi AC/Mobil: 
085642634001- 08164842663 


INFO PROPERTI 


Pee KARAWACI 
Jual Beli Sewa Properti BSD 
Karawaci Alamsutra 55738888 


APARTEMEN 
DIJUAL 
Aston Marina Apartemen Ancol, 


Dijual Lt.15/Lb. 90M2. Hubungi: 
0811.179885 


Casablanca Mansion Dijual 
Apartemen 3kt, Full Furnished. 
1t.76,5m?, Hub: 081 131 60 


Gading Nias Tower Dahlia Lt.27 
Kosong,1 New AC,View S.Pool, 
Unit spt br,trwt.0819.08250231 


Gandaria Heights Apt,Tower B' 
Luas61m?,2 BR,Unfurnishad 
Hendrik 085716920552 "RWG" 


Green Lake View, 135Jt-an-Incl. 
PPN,Bnga 0! Angs 1,3Jt-an,dkt 
Pak Indah, Pesan Skrg Hrg Akan 
Naik. 082125659694, 71027884 


Green Pramuka 2KT View Jalan 
Raya Pramuka (Over / Cash) 
Serius Hub: 0852-1961-1989 


Green Pramuka 2KT View Jalan 
Raya Pramuka (Over / Cash) 
Serius Hub: 0952-1961-1989 


Kemang village tower Empire Ls 
132sgm full furnish,It.303#1br) 
3,3M (Nego) “ 0813.1818.8177 


Tana Dt, 3ht type 
M.Mart,dkt 
Pai pa 1g 


PBJ "7125: 


Taman Rasuna Apartemen Luas 
80, View Epicentrum Jual 
cepat, Hub:081219628851 


DISEWAKAN 


French walk MOI Apt, over kon- 
trak sisa Sbin 3#1 bed room .Is. 
110m,F.furn 30jt 082174889998 


Gandaria Apt Disewakan Height 
Type Loft Tkt, 3KT, Ls.165m FF 
BR Hub :0816-1941492 


Oakwood Residence Mega---- 
Kuningan 28R, 99m2, $2800/BIn 
-—-Resthy, 081399020002-—- 


Residence8 @snopati BrandNew 
Apt, 18R (76m2) FF Lux, V.Pool 
MaharaniProperti 08121008927. 


RUMAH DIJU, 
BODETABEK 


BSD Caspia 112 No.73 , Dijual 
Rumah. Hubungi: 0811179885 


Bsd D'green105/153,langkasFull 
renov,bgs/D'gren cnyon360/316 
basirenov:river view:Ingka:Audy 
087888998879 Lihooker5388899 


Bsd Sek 1.4:250/173,cck U/ F&B 
dpn klinik,bas, langka Rmh Kost 
Sek1.6,240/154,kt14,wc dlm,full 
Lok istmwa:mau pensiun“Audy 
087888998879 Ljhooker5388899 


PT. A ONE Property Investments 
The Boulevard, #G Mezzanine Level 


Jl. Fachrudin Raya No. 5 


Jakarta 10250 


Phone : #62 21 3199 1381 


BSD Nusa Ik Rmh Gandeng 210/ 
150,Bgs, Rapi, Rp.1/45M,Anggrok 
Loka 220/150,hny Rp.1,6M"Cen 
0818752978 RadjaPro 51217300 


BSD Sekd.5jl.aster F2/8It/Ib160 
/100m?1,15M  Sek1.3JLanyelir 
BG18 Lt/Lb 249/150m? 1/45M 
W/inves. 70692050, 0811102977 


BSD,Nusa loka 72/60,rapi,s.huni 
,SHM,BU!. Howell pro 53158188 
(kaurentius 08161837887 


Fiordini Gd Srp9136/137 dkt 
UMN,Giant,K.Renang Silvia 
0818.880.990--3295.6588 


Gading Serpong 8x19, 2Lti,New 
Town Sientia (10kt,dkm,3water 
heater).08161828856/60840218 


Gading serpong Cluster Azalea 
Huk ule12x17,2Ac,3kt,2km, HGB 
Siap Huni hub: 0818 745688 


Gd Serpong,Canary-Spring 136 
1137,4#1KT,1.875M,Murah:Grha 
kita ::5389919/085814972261 


Gd Srpg PHG Ruby Selatan Lks 
Bgs Siap Huni Leo 0816.1700. 
8979-087.3853.93968 Pluit Pro 


Sean Galang tty, Miliki Rumah 
1 Rp 4Jt/Bin 
Fe Dp bx, Hdh Lasg Mt 
Honda Scoopy, 021 82035500 


info@aonepropertyinvestments.com 


GS.Rmh-lllago,119/98, tmr laut 
Baru,ksg ,Jual Cpt, “Pearl Land 
2923-8908 Lisa 0821 22513522 


Lipo Cikarang-Palem Putri 7/32 
Tmn Beverly Rmh 21ti:260/260 
(10x26) BU 1,8M:94071113 


Lipo Cikrng-Alam Hijau 9 No60 
Elisium Rmh Barust 140,Lb 
53m2/BU:725JtNego:89908262 


Lippo Cikarang-Palem Kenari Ry 
No33 Tmn Beverly Rmh 2LtisLt 
288m(12x24)/Lb 325m,Full 
Fum/BU:2,5M:081514499327 


Reni Jaya G-2/3pamulang depok 
Jual rumah baru 1th LB/LT 185/ 
250m AKT 4 AC AKM 1KP Gdg 
atas/bwh atap baja ringan SHM 
1.2200w Rp 750it nego (TP) 2 
kitchen set Dapur basahskering. 
085288313233, 08528471844 


Sawangan, Dekat Perum Taman 
Serua, Turun Harga, Harus Ter 
jual, Segera. Hubungi: Adi 0878 
8296 0315 dan 021 - 4099 5311 


JAKARTA BARAT 


Daan Mogot Estate,Standart 
182m?/120m2, Huk,BU !! RWMK 
Fen:083898989268/6627007 


Golf Lake 6x15 / 8x15 / 10x20 
Lokasi Ok / Murah." JJ House “ 
29032500/Aping 081398980102 


GreenGarden.B3/8Utr6x18,5HM 
Rnv,Frnis,K'set&B.bnir. Hendra 
Pj08128288991,93367779 


GreenViilleblokX/61,62loksprbgs 
dpn&blkaJInBsr,12,5Jt/m2.0838 
98625225- 70737885- 5656227 


Jl. Salam I/18A Mdi Mezaning 
Rmh Br 1005 LT.135/250,5HM 
AKEF1Ktp.Hub:0816.1933872 BU 


Jl.Flamboyan (Kemayoran) 178- 
406m.JI.DHI Ruko 4,5x14 3Lt. 
JlJelambar Rmh Uk 10x25m. 
JlTanjung — Duren — Kav/Rmh 
Jakbar Peminat Serius Hub: 
081385100988 


Jlmandor salim no51srengseng 
dkt kelurahandkt,furn,SHM,IMB 
21t,200/135, 1,35M.0816754072 


Kav.Polri-Jl.Karya 1s.225m?,21t, 
Jual Cpt,Hrg Bawah Pasar 1,9M, 
Hub: 0816 962 351 / 33261942 


Palm Utama, Rumah ukuran 
9x13, Hadap Timur, SHM, Jl. 2 
mobil, Hub: 021 92380325 


Permata Buana rmh mwh 324/ 
820 s.pooldpn tmn & 200/500, 
250/600 “0815 8744 066" 


Puri Indah Blk F, 2It Huk Tmnr/ 
sitn It.395 1b420 shm s.furn rapi 
kokoh hub: 081314139329 TP 


Sunrise M0m3Lt,New Mnmis, 
Megah,Jual Cpt.Didi 0815 3625 
5757,Rajawali Realty 6336101 


SYNERGY HOUSE PROPERTY 
Permata Buana144,160, & 328m 
Menarik, New “0852.11.575859 


Villa Meruya,Dijual Rmh Baru, 
Developer, Indent, Ls 160m2 / 
168m2, 2Lt, A#LKM, HGB. Hub: 
68997878 / 58902565 


JAKARTA PUSAT 


JL Cimahi Menteng Lt/Lb 700/ 
400 Hub. 0813 1007 0139 - 
021-687 91281 


KramtPulo DI II F5 huk 250m 21t 
Sblh Lrah Krmt Snn/Alfa Indom 
3Nur Htl IwtMO1 1,3M NJOP842 
it Shm 99200021-0817177796 


Menteng 314m,2Lt,Bagus,Bikng 
Sarinah, Jual Cpt.Didi 0815 8625 
5757,Rajawali Realty 6336401 


Menteng870/1000Mewah-Strgs 
Parkir 16 Mbl- Jual Cepat 
Juny--08111.66.7372--ERA Vic 


JAKARTA SELATAN 


Ada Pro-Town House Cilandak 
Lt. 216/268, tt, shm, Att — 
aman & murah. 0816 9600 15 —- 


Aditiawrman 1400-Taman Patra 
520 lux-Mega Kuningan kav.680 
Brawijaya 3206620-Ciasem 200 
Iskandarsyah 2 800-Dempo 260 
Polim 400 dpn taman&330-11M 
Gandaria 400 sepi-Laksana 360 
Cikajang 600-Tulodong 300 BU 
Wolter Msd 400-Lamandau 500 
'Ah.Dahlan470 BU-08118881298 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
200/212”Siap Huni" Jarang Ada 
"40816 113 2242” 750 9553 


Andalan Teras Realty“Pd.Indah 
Pdk Hijau" “200/300 & 275/350 
“Kondisi Rumah Bagus! 
Setyo :0817 730 2254750 9553 


Asemdua Cipete Rumah Niaga 
3Lt,PAM, Telp, Hub,:08777118 
6903/08176476146 


Ea Se aa Un 
Siap PoolsGardan 
Era ap 1144 515---Noer 


Bangka10 It2200mlb1100m25M 
kmangSI1D It1825mlb850m22M 
0878 82222825/ 0813 10883830 


Bendi-Tnh Kusir, rmh tua, hoek, 
kotak, LT: 635m2, SHM, dijual 
cepat, Hub: 08119303938 TP 


Bintaro Jaya Cluster Cikini Rmh 
Bas Siap Huni 2Lantal Lt225/Lb 
212m SHM 4Kt 3Km List 6600w 
Garasi 2 Mbl / Carport 2 Mbl : 0- 
8787-8585-399 Tanpa Perantara 


Bintaro Jl H Gari, Brand New, 
SHM, JakSal, C.House Hrg 1,1 M 
Lt146/81.Hub.02170770991 


Buncit,mrh,1It,siap huni,Akt,tng 
satpam,SHM,305/253,cck tinggl 
Jwwest.7210101,71688289/90 


Cilandak, Shm,800/400,21t, Tmn 
S.pool, tenang, dkt Tol Ampera 
Jual Cpt"Dennis 08561054142 


Cilandak-------180/265-- 1) 
cluster 10 unit--0811,8075.875 
ColdwellBanker Radiant7501889 


Ciniru 235 m, Ciawi 276 & 200m, 
Tulodong bawah 300m, Ciomas 
200m & 300 m, Cibulan 220 m, 
Cipaku 370 m, Ciragil 300m, Ci 
sanggiri 365m"08.2125.333.119 


Cipete Abuserin'240/300” 21t” 
Shm"Baru 2th"0816950362: 
Professionals Kemang 7195522 


Cipete Town House“"198/360” 
B.New” Harga Menarik “SHM 
3lt'“Bonus AC“#0818765180” 
Professionals Kemang 7195522 


CipeteMurh-saidi2.5,3.5m,5.869 
pl,1Rbs11pl,gharu,T.CIndk,L.BIs 
Nw Mrh 2500-178.grdn,3Rb& 


7Rb46jt081280990966 


PROPERTI | Rumah 


Ciptakan Nuansa Baru 


KECIL atau besar ruangan dapur yang Anda 
miliki, penampilannya tetap harus diperhatikan 
agar tetap tampil menyenangkan dan cantik. 
Berbagai macam tekstil untuk dapur berguna 
untuk memberikan nuansa yang berbeda pada 
dapur Anda. Berikut ini adalah cara-caranya. 


Kain untuk dapur 

Untuk melembutkan tampilan, Anda bisa meng- 
gunakan berbagai macam kain di berbagai sisi 
dapur, Mulai dari jendela, meja, sampai tempat 
duduk. Solusi praktis adalah dengan mengganti 
serbet, handuk tangan, dan cempal yang sudah 
lusuh. Manfaatkan juga tirai untuk menutupi rak 
atau lemari terbuka yang digunakan untuk 
menyimpan panci atau teko. 


Jendela dapur 
Posisi jendela sering kali dekat dengan kompor 


di Dapur 


atau bak cuci piring. Hal ini tentunya sangat 
berbahaya atau lebih cepat kotor. Oleh karena 
itu, dapur sebaiknya terbebas dari gorden. Jika 
Anda tetap ingin menggunakan ornamen di 
dapur jendela, kerai gulung tampaknya akan 
menjadi sebuah pilihan yang tepat. Jendela 
menjadi tidak tampak ruwet, 


Solusi ruang makan 

Ruang makan biasanya menjadi bagian dari 
dapur. Untuk memberikan sebuah nuansa yang 
berbeda, Anda bisa mencoba menempatkan 
taplak dengan warna cerah. Warna putih tidak 
selalu menjadi pilihan yang terbaik karena gam- 
pang kotor. Anda bisa menggunakan kain 
minyak bila mempunyai anak kecil. Kain ini 
akan membantu menutupi dan melindungi 
bagian atas meja dari tumpahan makanan, 
krayon, dan mainan. 


Dalam menggunakan kain-kain sebagai 
penutup di dapur, ada beberapa yang harus 
diperhatikan, yaitu sebisa mungkin tidak meng- 
gunakan kain halus dan mahal di dapur apalagi 
yang tak dapat dibersihkan karena akan cepat 
kusam dan rusak. 

Dalam memilih kain, cobalah untuk mencari 
kain yang tidak menarik bau atau minyak, 
misalnya kain dengan bahan yang tebal, 
Gunakanlan kain bertekstur agar Anda tidak 
selalu harus membersihkannya. 

Jika Anda memiliki ruang khusus untuk 
pesta makan malam, gunakanlah warna-warna 
kaya seperti merah tua untuk dinding dan 
perabotan lunak tampaknya akan menakjubkan 
dan menambah kesan dramatik. (“/VTOJ 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 3 Oktober 2012 


THE AMAZING SPIDER-MAN 


WELL,MY PEAR, HOW ABOUT 
THAT COZY DINNER 
IT SUGGESTEDTF 


SORRY. IM 
WAITING FOR 
MY HUSBAND! 

TO TAKE ME 

HOME. 


| 


COMPANION — 


| Li 


s A g 
Pe AA 
GAY ji 
Yani) Da IR 


I/ 
S/ 
In : 
aa 8 


" Jadi, sayang, bagaimana tentang makan malam yang aku tawarkan? 
Maaf, aku sedng menunggu suamiku menjemputku, yaitu dirimu sendiri! 


4 Itu baru istriku! 


/A Licensing Programme of RM 7 
www.rmlicensing.com 


ANYWAY, HOW COULD IL COMPETE 
WITH YOUR FAVOR/7E DINNER 


Lagipula, bagaimana bisa aku menandingi teman makan malam favoritmu, 


(1734) 


: apn TE 1. ru 
dl 1 TN Poten untuk Pembersik Karp 
1 


PADA 3 Oktober 1899, penemu John S 
Thurman dari St. Louis, Missouri, AS, menerima 
paten nomor 634.042 untuk rancangannya 
berupa “pneumatic carpet renovator". 

Thurman menciptakan pembersih karpet 
bertenaga bensin untuk General Compressed Air 
Company. Dalam sebuah iklan yang dimuat di 
surat kabar St Louis Dispatch, Thurman 
menawarkan jasa pembersih karpet dari rumah 


besar kala itu. 


sekali kunjungan. Jumlah tersebut termasuk 


Pada 1906, Thurman menawarkan sistem 
pembersih yang menggunakan udara berte- 
kanan, tetapi belum mencakup kemampuan 
mengumpulkan debu, Mesin yang dibuat 
Thurman acap dianggap sebagai vacuum 
cleaner pertama. Akan tetapi, mesin itu 
meniup debu ke dalam wadah—bukannya 


INTERMESG - 


, TAN LERI 


Sajian Karya 


Inspirasi Indonesia 


INDONESIA yang kaya akan alam 
dan budaya ternyata mampu 
menginspirasi siapa pun, terutama 
para seniman dalam berkarya. Hal 
ini dapat Anda saksikan secara 
langsung dalam Lelang Fine Art 
Sidharta Auctioneer. Banyak 

karya menarik seniman Indonesia 
dan asing yang menggambarkan 
Indonesia. 

Salah satu gambaran khas 
Indonesia yang dapat Anda nik- 
mati adalah karya milik Dullah. 
Karya dimulai dari periode 
terbaik perkembangan sang 
seniman sampai dua potret yang 


ditampilkan dalam realisme 
canggih dan terpoles, khas dengan 
gayanya yang telah matang. 

Karya lainnya adalah dua 
lukisan milik Soedibio yang 
membuktikan kepribadian 
sang seniman yang tenang dan 
tenteram, serta ketertarikannya 
dalam tradisi dan alam. Dikenal 
kerap menjadikan semar sebagai 
salah satu subyek favoritnya, 
seniman Ini menjadi tokoh 
penting dalam perkembangan 
isme Indonesia melalui 
penggunaan motif tradisional yang 
berulang-ulang. 

Karya-karya unik oleh 
seniman Indonesia modern pun 
tampil sebagai sorotan dalam 
lelang ini. Di antaranya Apin, 
Mochtar, Sadali, Achmad, Popo 
Iskandar, dan Salim. Setiap 
seniman memiliki interpretasi 
dan pendekatan masing 
terhadap modern art. Wajar 


Jika terdapat berbagai macam 
keragaman dalam seni rupa 
Indonesia 

Karya berupa prints dan 
lukisan berbagai seniman asing 
yang bekerja pada awal abad ke-20 
menunjukkan sekilas kehidupan 
di Indonesia pada saat itu. Karya- 
karya mereka kian menambah 
keragaman seni yang terinspirasi 
oleh Indonesia, yang tersedia bagi 
para pencinta seni saat ini. 

Pameran dengan sejumlah 
karya seni yang terinspirasi oleh 
Indonesia ini diselenggarakan pada 
5 hingga 6 Oktober 2012 pukul 
11.00-20.00 WIB. Sementara 
itu, kegiatan lelang diadakan 
pada 7 Oktober 2012 pukul 
13.00 WIB dan bertempat di The 
Occasion, Darmawangsa Sguare 
The City Walk, Jakarta. Untuk 
informasi pendaftaran, hubungi 
021-72788366 atau surel: info@ 
sidharta-auctioneer.com. I”/GPWI 


ke rumah menggunakan kereta kuda. Layanan 
tersebut dikenakan biaya 4 dollar AS untuk 


mengisapnya, seperti lazimnya pada mesin 
zaman sekarang. I"/ACAI 


SIDHArtA Lelang Jum'at - Sabtu 
Minggu,7 Okt2012 5 .& Okt 2012 
Fine Art Auction @13.00WIB 


#infogsidharte 
catalog 
wawsidaataauDonone.corO71O2012 
(esianaruuctians 


Info & Katalog 
146221 727 88366 
h462816 101 146 
@11.00-2000WIB £ 46272784283 


fana 


badindikadikaai dikali GP cah 


JIKA Yngwie Malmsteen n 
gitaris tercepat ketig 
h yang mendudi 


SULIT untuk m 

holm, Sw 

icara tentang gi 

Aris tercepat dunia mi 

yang dibuat situs musicradar, di 
ruh di antaranya d 


ma laki-l 
0 Juni 1963 


nyebut 


YNGWIE MALMSTEEN 


hiran Sto 


IK DIPERSEMBAHKAN OLEH 
IKOMPASKLASIKA 
IN: ADRIANUS ADRIAN 
TEKS: MAHANSA 
INO, ASAT-USUT.BLOGSPOI 


PENGEN TAU 
INFO KEREN LAINNYA 
dalam banya 


FOLLOW 
@KOMPASKLASIKA W Y P/ 


ambic 


ahlian paling mum 
. Terinspirasi 


menempat 
an (teknik) 


| Na mn ani . 
17.30 Transformer Prime — | IN I ER ALI :SO 
18.00 Untung Ada Sule | 
19.00 Big Movies Plati- 


King 2 Heart 
15.00 Kiss Sore 
16.00 Live Fokus 


“ACARA| “sctv MNC 


HARI INI 05.005 Liputan6Pagi — 94,30 Lanjutan Taman 16,30 Drama Korea Sore: num Special HUT: 
») 06.00 Was Was P Hati Listen To My Heart Journey to The 
07.00 SL SCTV Musik 05.30 Lintas Pagi 18.00 Drama Seri Center of The Earth 
Inbox 1 06.00 Starlite Keluarga: TBA 21.30 Big Movies Plati- 
09.00 Halo Selebriti 06.30 Disney Club: 19.00 Sinetron Unggulan: num Special II HUT: 
10.00 SCTV FTV Pagi Mickey Mouse Club Jalan ke Surga Final Destination 3 


12.00 SL Liputan 6 Siang House 20.00 Sinetron Unggulan: 00.00 100" Sport 
1230SCTV FTV Siang 97,00 Disney Club: Hikayat Ali Baba " 
14.30 Se Doc Mestuffins 22.00 Mega Bollywood: « " 
: onesia 07.30 Upin Ipin The Kabhi Kushi Kabhi MAN — 
PE KOMPAS Tenan na. 1620 1 Lputan 6 Movie Gam | 
LO meakdea | 1G 13 Cordas Cormat 4 Petang 08.30 Serial Pilihan 04.30 Kabar Pagi 
05.00 Jejak Rasul 5) Pilar 17.00 New Cookies: 10.00 Kisah Unggulan TRAN | 7 06.30 Apa Kabar 
05.30 Kompas Sport Pagi 45 gg Indone: IWfinterna: Lady Gagal 11.30 Lintas Siang Indonesia Pagi 
06.00 Kompas Pagi ea aan Nas 18.00 SCTV Sinetron: 12.00 Layar Kemilau 04.30 Casper 09.00 Album 
08.00 Dapur Nicky 16.03 Musik Sore Super ABG 13.30 | Drama 05,00 Khazanah 09.30 Kabar Pasar Pagi 
09,00 Showcase 19.00 Kartun Anak 19.00 SCTV Sinetron: 15.00 Di Antara Kita 05.30 Sport 7 10.00 Coffee Break 
10.00 Comic Action 1850 Sinetron Drama Ustadz Fotocopy 15.39 Lintas Petang 06.00 Ragam Indonesia 12.00 Kabar Siang , 
PN Nata ai ade esia 20.30 AA Ma 16.00 Animasi Spesial: 96,30 Redaksi Pagi 13.00 Kabar Haji 
,00 Kompas Siang i PANGet Shaun The Sheep & i i 13,30 Ruang Kita 
13.00 Big Bear Diary Ta Pena 22.00 SCTV Sinetron: Nono The Ta HN Naa 14.30 Hal Pasar 
13.30 Word World “Merah Putih Si Biang Kerok 17.00 Drama Spesial 08.45 Gak Nyangka 15.00 Indonesia Super 
14.00 Jalan Sesama 21.00 Bincang Malam 23.00 FTV Utama 18.00 Tendangan Si 09.15 Ups Salah Match: Persipura 
14.30 Science is Fun 2203 Musik an Tan 00.30 Highlight Liga Madun Season 2 09.45 Spotlite Jayapura VS Persija 
15.00 Urban Aa Champion 19.00 Aladin 10,45 Warna Jakarta | 
15,30 Penjuru Kota 23.30 Jurnal PON 01.00 SL Super Soccer 20.00 Jagoan Silat 11,30 Redaksi Siang 17.00 Kabar Petang x Sah | 
16.00 Megapolitan Sore Ter Uta 01.30 SL Opening EUFA: 21.00 Raden 12.00 Selebrita Siang 19.00 Kabar Utama SADAR atau tidak, mimik wajah berekspresi dengan warna 
16.30 Suka-suka Ingatan AVC Ajax VS Real Klan Santang DS Belahan (Live): Round Table | akan terlihat lebih hidup berkat mata, lensa kontak NewLook 
17.00 Kompas Petang 0.03 al Merk Madrid 22.00 Ibu, AKu Ingin Ayah 13.00 Laptop Si Tia 20.00 Apa Kabar sorotan mata sang empunya wajah. 'mempermudahnya dengan tiga 
18,00 Kompas Sport 00.0 Ke 3 News — 23.00 Intermezzo 13.30 Dunia Binatang Indonesia Malam Mata memberi jiwa pada setiap koleksi untuk gaya berbeda. 
18.30 Temukan Kata SIS Iv. 00.00 Sidik 14.00 Koki Pintar 21.00 Kabar Malam ekspresi wajah. Begitu pentingnya NewLook Playful hadir dengan 
19.00 Versus - a 4 14.30 Brownies 22.00 Menyingkap Tabir mata sehingga seorang supermodel warna dramatis dan berani yang 
20.00 Comic Action ai 03.55 Topik Pagi 15.00 Tau Gak Sih 22.30 Kabar Arena terkenal dunia mensyaratkan akan segera mencuri perhatian, 
21.00 Human Planet 0430 Seputar Indonesia 0200 Wisata Hati METREFTV 15.30 Fish N Chef 23.00 Kabar Hari Ini setiap anak didiknya mampu NewLook Charm memiliki warna 
22.00 180 Derajat “pagi 05.30 Lensa Olahraga 16.00 Jejak Petualang 00.00 Kabar Dari Timur berbicara lewat mata. Ekspresi natural, sementara NewLook Wonder 
23.00 Kompas Malam 06.006o Spot 06.30 Hati ke Hati 05.05 Metro Pagi 16.30 Redaksi Sore Tengah (Live wajah boleh datar, tetapi mata menyediakan pilihan untuk tampilan 
00.00 Showcase 1 Bersama Mamah 97.05 Bedah Editorial 17.00 Indonesiaku mata yang lebih tegas dan tampak 


07.00 Dahsyat (Live) e 5 mengomunikasikan banyak hal 
09,00 Sinema Pagi: Dedeh Media Indonesia 


17.30 Orang Pinggiran lebih besar. 


y 


Mata pun menjadi salah satu 


5 1 07.30 Fenomania 08.058 Eleven Show 18.00 Hi il 1 Nan 
Sopir Juga Manusia 2 y .00 Hitam Putih bagian wajah yang banyak diberi Soal bergaya, bukan lagi 

wa 11.00 intens 08.00 FreshandFun— 11.30 Metro Siang 19:15 On The Spot TRANS pulasan demi menghasilkan tampilan masalah. Asalkan, jangan lupa 
0400 Jalan-jalan Islami 12100 Seputar Indonesia 99:39 Seleb @ Seleb Aa 20.00 Opera Van Java 1 menawan, Perubahan sekecilapa —— memerhatikan masa pakai dan selalu 
0430 jedahya Pasi: MUI Siang 10.00 Style es set Pa | eiitasnsnana pun di mata, hasilnya bisa segera merawat serta membersihkan lensa 
05:30 TVRI Sport 12.30 Sinema Siang: 11,30 Topik Slang De ea 23.45 Dua Dunia 030 AN Ten naa terasa, Salah satunya dengan kontak dengan baik. Jangan segan- 
06.00 Indonesia Pagi Cinta Tanpa Kalori 12909 KLIK! 2105 Hak Na uga 00.15 Komunitas Unik 06.30 Aa pai : menggunakan lensa kontak warna segan konsultasikan dengan ahli 
07:00 Pelangi Nusantara 14-13 Cek & Ricek 13.00 Tom & Jerry 2130 Mata Najwa 0730 Nou Roraking 1 yang kini tengah menjadi tren. kacamata di Optik Melawai untuk 
08.00 Dialog Aktual Me 18,30 Chhota Bheem aka 22:39 Stand Up Comedy GI I 08.30 Penpy The Explorer Pilihan warnanya pun makin informasi dan saran pemakaian lensa 
09.00 Indonesia/Interna- Ta Olivia Sa 4 Bima Sakti 23.05 Metro Realitas le) a 09.00 Police 86 beragam. Jika Anda ingin lebih kontak yang sehat. (#/ADTJ 

sional Terkini -30 Senutar Indonesia 19.99 Tom & Jerry 23.30 Metro Sport 05.00 1 09,30 Huru Harada 

$ 17.00 Layar Drama Indo- i 5.00 Dora The Explorer . ! 

09.03 Yuuk Hidup Sehat necis: Hanya Kamu 14.30 Chhota Bheem aka 05,30 Kura-kura Ninja 10.00 1d3ntik 
10.00 Indonesia/Interna- 18.00 Layar Drama Bima Sakti - (TMNT) 10.30 Moccachino " 5 7. 

sional Terkini Iedohesatpatri 15.00 Ghost Gang 06.00 Spongebob 11.00 Insert Siang Pn pai K ME! ' 1 
10.03 Sitkom Tarzan Maa Us) 15.30 Kung Hen aka | Sguarepants 12.00 Bioskop Indonesia 

Betawi Ina ng 14.00 Reportase Sian & 
11.00 Indonesia/Interna- | 1915 Layar Drama Indo: 16.99 Mr. Bean PA ae San E 

sional Terkini Baba an Una 16.30 Suka Suka Nizam Pagi: Mamah &AA 08.30 Awas Ada Sula2 15:45 Show Imah 
11.03 Dialog Kerja sama: 59 46 Layar Drama 17.30 Topik Petang 06.00 Fokus Pagi 09.30 Hot Spot 16.45 Reportase Sore - aa 

Kampung 4 Pilar 5 Tea Tukang 18.00 Pesbukers 07.00 Kiss Pagi 10.00 Obsesi 17.45 Insert Investigasi 1 Hati 
12.00 Indonesia Siang Bubur Naik Haji nang 08.00 Sinema FTV Pagi: — 11.00Indonesia Bicara 18.00 Ethnic Runaway (KOMPASTV : pukul 11.00 WIB) 
12,30 Sapaan Rohani: The Seri 20.30 Coffee Prince Godaan Cinta 12.00 Buletin Indonesia 19-00 Tahan Tawa 

Buddha Sana 21.30 Mels Update Pertama Siang 20.00 Bioskop TRANS TV: i makai 
13.00 LB TOkoh 22.00 Mega Sinema: 22.30 World Most 10.00 Sinema TV Spesial: 1230P7U. ik Nan Kehidupan selebritis di Indonesia seringkali 
18:30 TV Edukasi Mister Untung dan Amazing Videos “Bukan SalahTakdir Idaman” 2230 Bioskop TRANS TV: mengundang rasa ingin tahu masyarakat. 
14.00 Indonesia/Interna- Miss Sial 23.30 Sunting 12.00 Patroli | lamanku 5: Ae kan NUAja 2 Namun terkadang cerita-cerita yang beredar 

2 Iu 00.00 Dalam Mihrab 100 Poni 0 esrrali 14,30 100 's Ampuh Merah Hina arat dengan informasi-informasi yang tidak 

sional Terkini x 00.00 Topik Malam 12.30 Drama Korea: 16.00 Fokus Selebriti The Confrontation Pata ceng yang 
14.03 TV Edukasi Sinta 00.30 Lensa Olahraga “Oh My Lady” Pen Na 00.00 Indigo Sesuai dengan fakta dan akhirnya menimbulkan gosip, Kita sering lupa bahwa di 
14.30 Feat. Orang utan Malam 14.00 Drama Korea Siang: 17.00 Kungfu Panda balik kehidupan para selebritis terdapat hal-hal bermakna. 


# Acara dapat diubah oleh pengasuh televisi. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


38 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 3 Oktober 2012 


“ INFO FILM BIOSKOP 


am AN 
| 
| 
| 


Gis inema “XXI 


KEMANG 


12.15 
1745 - 


1245- 
1815-1935 - 20.05 - 21.25 - 


PREMIUM RUSH 
12.30 - 14.40 - 16.50 - 19.00 - 21.10 
RESIDENT EVIL (3D) 
1230 - 1420 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 2140 
TED : 13.00 - 15.10 - 17.20 - 19.30 - 21.40 
A SEPARATION : 12.30 - 14.45 - 17.00 - 19.15 - 21.30 


he, 
Premtere 
TAKEN 2: 1230 - 14.20 - 16.10 - 18.00 - 19.50 - 2140 
MAL KEMANG VILLAGE LT. 3 # 021 


SPESIAL HARGA PROMO (wakTu TeRsATAS) 


Premler 
RP 50.000,- (SENIN-JUMAT): 
RP 75.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 


2D : RP 20.000,- (SENIN-KAMISI: RP 25.000,- (JUMAT: 
RP 35.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

3D : RP 25.000,- (SENIN-KAMISI: RP 30.000,- JUMAT): 
RP 40.000,- (SABTU/MINGGU/LIBUR) 

JL P (GERAN ANTASAP YO. 36 JAKARTA SELATAN 

THE WORLD'S MOST IMMERSIVE MOVIE EXPERIENCE 


290 56 866 


(ON 


$ Ba 1245-1750 


AVATAR (3D) : 14.35 - 19.45 


EXPERIENCE at (, nema XXI GANDARIA CITY 
INSAMAYATA Asu OARBETYAMO HEBOH 


ATRIUM « GADING - 

AARION « DETOS » 

CINERE - GRAND MAL BI 

IN 1423 1639 ea 20155 


INONG SGUARE 
Ta, Kr 15.55-17.45-19.35-2125 


MEMOPOLE du 
MEGA BEKASI XXI 
BEKASI SGUARE XXI 
SLIPI - DAAN MOt 
KARAWAGI » GIEcon 


PLAZA SENAYAN XXI « 
FX PLATINUM XXI « 
KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI « 
PURI XXI » BOTANI XXI 
GANDARIA XXI 
SEASON CITY XXI » 
AARTHA GADING XXI 
SERPONG XXI - 
MEGA BEKASI XXI - 
SETIABUDI » PLAZA BLOK M 
.15-14.35-16.55-19.15-21.35 
CILANDAK 
12.30 - 14.50-17.10 19.30-21.50 
HOLLYWOOD XXI 
12.15- 16.55-21.35 
GADING XXI : 12.45-15.05 


METROPOLIS » BTC » 
BOGOR TRADE MALL « 

MALL LIPPO CIKARANG 

12, :30 18.30-20.30 


CBD CILEDUG 
jer: PONDOK GEDE 


TAS YEAR 
MNDE LIKE ELL 


Preomtore 


PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE 
KASABLANKA XXI PREMIERE « 
EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
GADING XXI PREMIERE 
13.00-15.00-17.00 19.00-21.00 
GANDARIA XXI PREMIERE 
18.15-15.15 -17.15-19,15-21.15 
STUDIO XXI PREMIERE EX 

13.30. 15.30-17.30 -19.30-21.30 


PLAZA INDONESIA XOXI « 
PLAZA SENAYAN XXI - 


EMPORIUM PLUIT XXI « 
PLUIT VILLAGE XXI - 


ARTHA GADING XXI » 
KALIBATA XXI - BSD XXI 
TANI 


12 

FX PA CImRA XXI 
TIM XXXI » BEKASI SGUARE XXI » 
'SUNTER - CINERE - 


MARGO PLATINUM 
12.45 -14.55-17.05-19,15-21.25 
BLITZ GI - BLITZ TK 
1715-1915-2115 
.50-21.10 


DIASHA BASU 
Menara Kasumi 
ESMA GUPTA 


“ Kasan 


(BD CILEDUG XXI 
:18.15-21.00 
MEeA PN XXI 


OKM: KA 1745 
CABING KK 17 220 


NFORMASI 


"MAIN 


KUNINGAN CITY XXI 
.00 - 15.10-17.20-19.30-21.40 
LITZ PP 


CBD CILEDUG XXI - 
METROPOLITAN XXI 
SEMANGGI « LA PIAZZA « 
JBUR - GRAND MAL BEKASI 
15.00-17.00-19.00-21.00 


LITZ PP VELVET 
1315-1515, 17.15-19.15-21,15 
STUDIO XXI EX - DJAKARTA XXI 
PLUIT JUNCTION XXI - 
GADING XXI - SERPONG XXI - 
MEGA BEKASI XXI  CILANDAK 
.15-15.15-17.15-19.15-21.15 
BUITZ MOI 
.45 -17.00-19.15-21,30 
BELLANOYA - SURYA M2 - 
MALL LIPPO CIKARANG, 
.45-14.45-1645- 18.45-20.45 


BLITZ CP 
12.45-15.00-17.15-19.30-21.45 
GALAXY 


BI 
13.00-15.00-17.00-19.00-21.00 
BLITZ MOI VELVET : 19.15-21.30 
ANGGREK XXI : 12.15-16.01 


PLAZA SENAYAN XXI « 
SENAYAN CITY XXI « 

JUIT VILLAGE XXI » 

NDOK INDAH 1 XXI » 

IRI XXI » GADING XXI 
12.45-14.55-17.05- 19.15-21.25 


PONDOK INDAH 1 XXI 
12.15-14.30-16.45- 19.00-21.15 
PLAZA SENAYAN XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI « 
PEJATEN VILLAGE XXI « 
GADING XXI » BOTANI XXI « 

TIM XXI » MEGA BEKASI XXI 
12.30-14.45-17.00- 19.15-21.30 
PLAZA BLOK M: 12.30-17.30 
HOLLYWOOD XXI : 14.35-19.15 
CBD CILEDUG XXI : 15.00-19.15 


FILM 


“BIOSKOP KLIK - 


STARVISION BENTAI 


WWW 
ETURES DAPURELM”— 


MEMPEAMAKAN 


sebagah Ulm warya 
HANUNG) MO 
cedeplcai rere Karya DEE 


PLUIT VILLAGE XXI 
12.15-14.25-16.35 18.45-20.55 
PLAZA SENAYAN XOXI « 

PURI XXI » GADING XXI 
BINTARO XXI » GANDARIA XXI - 
SEASON CITY XXI » 

UUVING WORLD XXI « 


MARGO PLATI 
12,30 -14.40-16.50-19.00-21.10 
STUDIO XXI EX - 

PLAZA INDONESIA XXI - 
HOLLYWOOD XXI » 

EPICENTRUM XXI - 


KASABLANKA XXI » 
KUNINGAN CITY XXI « 


SETABUDI SEMANGGI - 


LOK M - LA PIAZIA 
CILANDAR  PKALOKASAN 
12.45 -14.55-17.05 19.15-21.25 
FX PLATINUM XXI » CITRA XXI « 
PLUIT JUNCTION XXI » 

KEMANG VILLAGE XXI » 
SENAYAN CITY 


XXI TIM XXI 

PLAN IPO. GO 91.40 
BLITZ GI 
13.00 -15.30-18.00 -20.30 

EKASI 
BLITZ PP - BLITZ TK « BLITZ BCP 
13.00 -15.30-18.00 -20.30 
KARAWACI 
13.00-15.00 -17.00-19.00-2100 
BLITZ MOI 
12.45 - 15.00-17.15 19.30-21.45 
ANGGREK XXI 
106.1 1738- 2145 
pakan Tas 19.00-21.15 


her ago 


21cin 


STUDIO XXI PREMIERE EX - 
PLAZA SENAYAN XXI PREMIERE - 
SENAYAN CITY XXI PREMIERE « 
KASABLANKA XXI PREMIERE - 


S8! EMPORIUM PLUIT XXI PREMIERE « 


Teen INDONESIA XXI 
PLAZA SENAYAN XXI - 
BD CILEDUG XXI 


SOSOK TRADE MAL « 

GRAND MAL BEKASI 
1215-1405-15.56-17.45-19,35-21.25 
KUNINGAN CITY XXI - 

PLUIT VILLAGE XXI « 

PURI XXI » GANDARIA XXI « 
PONDOK INDAH 1 XXI » 

BINTARO XXI - SERPONG XXI - 
METROPOLE XXI 


AARTHA GADING XXI 
UUVING WORLD XXI « 

KASI SGUARE XXI - 
BSD XXI » BLOK M SGUARE - 
PLAZA BLOK M - LA PIAZZA « 
KARAWACI - SUNTER « 


Tang, 1515-1715 19.15-21.15 
URYA M2 « 


MAILIMPO CIKARANG, 
13.15-15.05 - 16,55 -18.45-20.35 
BLITZ PP : 18.30-20.30 

KALIBATA XXI : 14.55 - 19.05 
MATI MOI 2164 


SI XXI 3: 
1245-1435-16:25 ia 2005-2155 
ITZ MOI 3-D 


ITZ CP 3-D 


BTc 
12.30-14.30 -16.30- 18.30-20.30 
METROPOLE XXI « CIBUBUR 
12.45-14.55 -17.05-19.15-21.25 
MEGA BEKASI XXI 

15.00-19.00 

SUPI : 14.25-18.45 


PP PURI DOK PREMIERE » 
LN GADING X1 PREMIERE - 


800. 
| PONDOK INDAH 2 XXI PREMIERE - 
KEMANG VILLAGE YOXI PREMIERE « 
GANDARIA XXI PREMIERE 


1245-14,35-16:25-18.15-2005-21.55 


STUDIO XXI EX » PURI XXI 
FLATA SENAYAN XXI » 


KEMANG VILLAGE XXI . 
ANGGREK XXI 

GADING XXI - SERPONG XXI 
12.15-12.45-14.05-14.35-15.55- 
16.25-17.45 18.15-19.35 -20.05 
21.25-21.55 

BLITZ MOI VELVET 

14.00 - 16.00-18.00 -20.00-22.00 
PLAZA INDONESIA XXI « 


EPICENTRUM XXI » 
LUIT JUNCTION XXI » 
PONDOK INDAH 2 XXI » 

JA BEKASI XXI » TIM XXI 
DJAKARTA XXI - SETIABUDI - 
CILANDAK » WTC SERPONG 
13 1420-16.10-18,00-19.50-21.40 

BLITZ TK « BLITZ BCP 
Aoa 100, 17.00 1900 21.00 


: | perox 2.30 -16,35-20.40 


AARION - GRAND MAL BEKASI 
12.30 -14.40-16.50- 19.00-21.10 
DAAN MO 


GOT » 
ATRIUM - KARAWACI 
LA A33 -1103 1915-21-25 
JARAN 


CIJANTU 
DEPOK METRON 
Gada Ua48 ana 1045-2015 


No 15.00-17100- 19.00-21.00 
SUNTER - WTC SERPOI 
5-17.15-19.15-2115 
CBD CILEDUG AI 
17.15-21.30 


PONSEL 


SENAYAN CITY XXI - 
KUNINGAN CITY XXI - 
EMPORIUM PLUIT XXI - 
PLUIT VILLAGE XXI - 
PONDOK INDAH 1 XXI - 
PRJATEN VILLAGE 0G « 
GANDARIA XXI » 


SINAR DOK A ETRA 
SEASON CITY XXI - 
METROPOLE XXI - 

(ARTHA GADING XXI - 
KAUBATA 0G » BOTANI XXI - 
LIVING WORLD X0 

KARAWASI KAL BSD OK - 
BEKASI SGUARE XXI - 
METROPOLITAN XXI 


-GM 

KPA CIBURU Rn 
TAMINI - EKALOKASARI « 
MARGO PLATINUM - 
PONDOK GEDE 
1215-1405-15.5-17.45-19.35-2125 
CBD CILEDUG XXI - ATRIUM - 
GADING - DETOS « 
CINERE - CILEGON « 

GOR TRADE MALL - 
SLIPI - GRAND MAL BEKASI 
1200-13.50-15.40- O,1 790.1 1920-2110 
BUITZ GI - BLITZ M6 ELVET 
Pb Pe NA he 
SURYA M2 « CIJANTUNG « 
GALAXY « MALL LIPPO CIKARANG 
130051 50.16.40-18.30-20.20 


Nano 1518. 139-1730-1845 
19.45 -21.00-25 
BELLANOVA 

.15-15.05 16.55-18.45 -20.35 
BLITZ TK VELVET 
14.45 -17.00-19.15-21.30 


ATRIUM: 1230-1650-2110. 
WI SER 124517. 


MOK M 3GUARE 

40-16.50- 19.00-21.10 
NO BOR TRADE MAL 
GRAND MAL BEKASI 
1245-1445-1645 -18.45-2045 
DETOS 
1800: 1500:1700-1900-2100 


19.00 
wc IG: 14.55-19.15 
CILEGON: 1405-1745-2125 


ANDA 


S3 PROPERTI 


JlAntene VII(Radal) Ls 649/300 
1 line, HM, listelK 4100, rumah. 
Tua hdp Tmr/Brt, 0816737788 
93068168 / 08176199632 (NB) 


Kalibata 


RUMAH DIJUI 


JAKARTA SELATAN 


171/259,SHM,lux,3kt,sat nymn 
call Mandiripro 081218683370 


Tengah,rmh- baru,21t 


Kelapa Gading”dpn MKG"renov 
6x20m2, 2Lt, B: 
FC 7180255 / 0818 846 279 


Sprg 


agus" Siap Huni 


“PHG kav.Sapphire 200m 
Aisut 260m,11it/m “Yanti 0878 
08504115Dream Home51202290 


Rwmangun 


SHM 
Maskoki I11/6, H:1,4M, Siap Bgn, 
Hub: 0896 356 505 80 


149m? 


Pabrik Gunung Putri Lt.8700/Lb 
7000m Listrik 329 KVA Kondisi 
Baik Hub 0813-8198-1499 TP 


salon, rstauran. 095610953: 


Gedung 4215m2 mnghadap jl. 
kemang ya no. 204, cek u/cafe, 


Dharmwangsa 873/1000,B9s:Tir 
tayasa 700/300,8'new,Lamndau 

30,tua, Mendawai 500/400,Bgs 
Polim 100/700,NNew“Ray White 
KD 7263456“"0811924199 


Jl. Muria Guntur No,8, 2, Lt, 
LT.350m,SHM, Belakang Kantor 
KPK,Strgs Hub.85553439 


JlPertanian Lb.Bulus, Rumah 
Baru minimalis 2Lt 173/250m? 
3KT 3KM Grsi. 0817 9131 774 


Jl.Radio 1/2B,Rmh Tkt,Br Lt/Lb. 
380/400,SHM, Kt4, RE, RKI, Kmdd, 
Hrg.11M,TIp.021-33417163 


Kalibata 320m? ““" Siap Huni 
3KT/3KM,Bs SIUP,Jual Cpat,BU 
Hub : RW Gandaria 0816874462 


Kby2500-30,NwTrtysa,drmwgs, 
brwjy 17625p1,700 10&14m.ci 
asm, krtngra,cikjng,wiy&iskndr 
syh  Bs5Ik,gluh,dksa,adtwrmn, 
andria 1.2ha104jt0818902323 


5UDOKU 


Sudoku terdiri dari 9x9 kotak yang dibagi dalam 3x3 kotak 


kecil (sel) yang disebut area, 


Tujuan permainan Sudoku adalah mengisi sel-sel kosong, 
dengan angka antara 1-9 (setiap sel hanya 1 angka) 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap baris. 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap kolom, 

- Angka hanya dapat muncul sekali dalam setiap area. 


Conceptis Sudoku 


By Dave Cireen 


Dillicully Level aeteote 


Tni 


Alicensing L 


Wsuay.emlicensing.com 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


Keb Baru Taman Gandaria 400m 
Kav 10M nego BU “Benda 235m 
2.3M“Tulodong 305m 10M “Ci 
paku area 220/300m 7.5M “Ci 
paku160m 40jt/m nett“Ciomas 
250m“ H.Nawi 420m Ibr20m cek 
u/Ruko 5.8M Bangka kav380 lok 
bags1ljt/m nego:081213878788 


Kemang790-SHM-s.pool-tenang 
Tebet-138/800m-B'new--3#1Kt 
ERA Vic--0819 0587 0177-P'lm 


Kmng Sitn YDPP 836/1000m? 
Bgs.Hub:“Elvira 0856 108 6282 
“Ray White Cipete 7500956 


Komp.Depkes,Ps.Minggu 320m, 
SHM,1,9M, dkt Tol Simatupang 
085695906113-90403775 


Lebak Bulus,cluster elite luas 
dari 170-300m2 Lingkungan 
hijau, CCTV 24 jam, fasilitas 
lengkap. hub: 08170818124 / 
081314511111 / 085715761617 


P.Polim,4Kt,2Km,SHM,:400/270 
cck usaha,good invest.7210101, 
0817-6710-102, 71688289/90 


PI--P.Hijau-—-200/350-—B New. 
Pondok Hijau----230m-—-Antik 
ERA Victoria---0815 88 6666 7 


Pl--Sekolah Kencana---650/500 
S'Huni-—-Selatan---ERA Victoria 
0811 95 99 68---0812 968 2416 


PI-Pondok Hijau 2,-s.300/300m 
S'Huni,Ok,Bagus,Jual Cpt. ERA 
Graha 7653688 / 0816.196.2683 


Pondok — Indah-TamanKencana 
340/350,5.Huni, F'furnish,Pool, 
tenang, kotak 081363511977 


Shangrila Sakti,Lt.1000m,Badan 
Jual Cepat!! Harga Masih Nego" 
Peminat Serius Hub : 94013265 


Simprug Garden ---------- 756m? 
19 Jt/m?-Nego Panjang,Murahh 
ELITE: 7257828/ 0816 195 2286 


THOMAS MITRA 
pet tx 


.Huni---400/350----Pool" 
Danil“0812 618 35637211221 


JAKARTA TIMUR 


CENTURY21 MEDITERANIA 
DurenSawit,SwadayaRy:uk.9x3! 
216Lok Bgs:J'Cpt 081389798288 


Jl.Dana Karya Ps.Rebo Tingkat 
siap huni 1t.140,lb.150,5kt,3km 
carpot,900jt,Ph.081384016269 


Ray White Pulomas“Kayu Pth 
Empat,430m2,2L4,5Kt “Dahlia 
TRI 0812 904 3155 tt 


JAKARTA UTARA 


AgungJaya Rmh dijual Is.150m? 
(2Lt),FFBaru"Profindo Sunter 
6583 7070 / Wito 0818956561 


Camar Indah 8x22/2 Lt/ S/Semi 
Klasik - Siap huni. Multiland PIK 
5884189, Salim 0817723880 


Danau Indah 11 Blok B.1 No.19 
Rumah 314LT,Uk.6x18,BU Nego, 
Hp.0816.812.885-0811.984.1332 


Klp Gading,Cengkir Brt rmh baru 
6x17 2At,3e1kt 3km hdp 
Utara,SHM,hub:021-32621011 
Sunter Danau Indah Barat Raya 
12x25m,2Lt,4e1Kt"RWhiteM2 
Yoppy,085689899910, 6126969 


TANAH DIJU, 


TANAH DIJUAL 


| siuron urpo CIKARANG 

| Tanah Siap Bangun-Cocok U/TOWN | 

pean Tha BBS Di KAMANG 
kanan 1 Virfoowr Ph SGB 


- Tanah Sia 2473? Di 
| DeLIA Kena Bat Mera 1 


— 0813 1828 8081 
email: dreawan188yahoo.com 


DIJUAL TP 


Kavling Hoek SHM 100m 
AI Raya Pahikwan Setu, Serpong 
(seberang BSD Sguare ) 


Hub : 0818 853 182 


BODETABEK 


Bsd djualsegeraKavSevilla240m 
dkt Ipgn futsal:hrgbit/m,Nusalk 
200m,siapbgn:hrg4,5jt/m:Han- 

1y0817781233LjHooker5388899 


Bsd Grencv2521D'BestkaviSemi 
hoek:langka:lok istimewa Audy 
087888998879 Ljhooker5388899 


Ds Limusnunggal Cileungsi Bgr 
LT 15.062m LB 3.200m SHM cek 
Wusaha. 823.0303 senin-jumat 


Ds.Dandang Cisauk BSD Jual 
Tanah 613m2 tnh tdk brmasalah 
SHM, BU, Rp.325.000/m2 Redi / 
Haeruddin 082311111365 


Jatiasih,BKS,Tnh Djual L167m?, 
69.Anugrah, JI.WibawaMukti2,H 
3,2J/m?6L355m? Jl.vilajatirasa 
H2,2Jt/m? SHM.085890494018 


Jl.Boulevard Utama Ry Bintaro 
Jaya,Kav CBD Is-:2000m2 Prime 
Location Hub: 0818933354 


Kavling Alam Sutera Kedaton / 
Survanapadi Pondok Damar 
C-10. Luas 332 m2. Harga 
3.jt/m2. Hub Poppy 0811828718 
atau Chandra 0816805796 


Metro Permata 1 bik F 1/48, 
16x25,Tmr.Lilyan 0818 147887 
Informasi Properti 581 1991 


Modernland” “jual murah / cpt 
Grand Golf 4 uk.14x22 hdp Sltn 
“192709579/08161816079 


RayWhiteGading Dijual Cibitung 
3Ha Pinggir Jln Siap Pakai.Hub: 
Lia 0818.193.719 / 4515993 


'Serang,letak strgs,Raya Serang 
Km.66 u/ industri/ gudang, HM. 
Ls.10.400m? Tono 08161850967 


JAKARTA BARAT 


Century 21 Akasia.Kedoya Raya 
LT162m',Hak milik,bs KPRJrg 
ada, 081807999019 / 5637979 


Jl Arteri Panjang (sebrng Plaza 
Toyota) SHM, uk 30x35. Tanpa 
perantara Hub 021-92905577 


Jl.S.Parman,dkt Polsek Jakbar 
3500m,cck. u/Hotel,Kntr,Murah 
Boedi 0816.77.0008/3377.0008 
Ray Whita Golden BSD 5389898 


Kav Citra Garden2,322m?, Hock 
Lokt'baik,JrgAda,mrh,RayWhita 
Sguare 85392913/0818 774 627 


Kav JlSelapajang Dkt Bandara 
SoetaJualCpt:It3000:kotak: SHM 
Irsan'“08159800833/92854085 
##Century21 Mediterania2"" 


Kbn Jeruk737m,5HM,ada Rmh, 
Siap Utk Kost,stgs Dkt RCTI, 
3.Cpt,BU.3,2M/N9.91801665 


JAKARTA PUSAT 


Ks Tubun di jual Tanah SHM 
580m? & 525m? 1km dari Tanah 
Abang, cocok utk hotel,Ruko 
Hub:0818112199 


JAKARTA SELATAN 


Bangka Raya-Bisnis area3770m 
Cek Kantor-e-Hotel--e-Stratogis 
ERA Vic---0816 1485579-Budi 


Cilandak KKO Ry“1.979m, beli 
Tanah Gratis Pom Bensin # Ijin 
1br50 cck u/ruko“081310833395 
Prime Property" 75816009" 


Cinere,kt. 1.5ha,cck u/perumahn 
dkt Lap golf Matoa, SHM, 1.5jt/ 
m2 nego Hub: 08119303938 


GATOT SUBROTO 
1 Ha-Surat Clean-—-Best Loc 
Era Victoria--—-081 2992 3188 


JlKesehatan Jaksel,Ls.8257m? 
ck w/Apt/Town House, Harga 
5,5it/m3,SHM,hub:0811 109633 


Jl.Raya Pasar Minggu, Jaksel 
Ls.750m2 SHM, Siap bangun IMB 
ALt.Hub.32821188,33001357 TP 


Kby.Baru,Sinabung II,Lok.bagus, 
Strtgs,Cck rmh tinggal,900m2, 
'SHM.Ph:7210101,71688289/90 


Pd.Indah 590m?-Prime Location 
Ls.753m--—-Kotak-—-ERA Graha 
765.3888-—Yova--0816.855.197 


Tendean 3000, 6000m?, ijin 8lt- 
Jatipadang 4800u/ Town House 
murah “ Hub: 08111 661661 


Ulujami Ry “2875m, shm kotak 
cck w/ t.house “085282794593 
Prime Property “75816067” 


JAKARTA TIMUR 


JGC,Cakung Jaktim,Jual Cepat 
Kavling Huk Cluster Lantana 
RWKGB Erni Go 0812 8424 5811 


Ji.Pramuka Ry 4000m (50x80) 
cek komersial,k: 
bisa 16lt--TP- 


JAKARTA UTARA 


CENTURV21 MEDITERANIA 
Kav.Kapuk Raya 1459m lbr 39m 
SHM:cck u/gdng:085890700200 


Gading Kirana Barat Tanah 
Kavling LT. 410m2 Kelapa 
Gading, Hub: 9219 0131 


Pantai Mutlara ,kavling darat, 


13x36m/1500m2,hadap taman, 
Jual TP, hub 081617117527 


RUANG USAHA 


DISEWAKAN GUDANG 


luas bangunan: 6500 MP, Luas 
Tan Ha, di Delta Silikon 5 
Kawasan Lippo Cikarang READY 


luas bangunan: 4 2.1 Ha, Luas 


Tanah: & 3 Ha, di Delta Silikon 5 
Kawasan Uppo Cikarang 
READY JAN 2013 


Hubungi: 0813 1828 8081 
email: dreawan788yahoo.com: 


DIJUAL 


Bngunan 2Lt, Lt 500m?, Lb 
500m?, cek utik Bank/Kantor, Jl 
Cilandak KKO Raya, Hubungi: 
021 781215 / 08151 4441 525 


CENTURY21 MEDITERANIA 
Gudng Dadap:600:8'New,Murah 
tnh sisa189m.s.pakai,24004800 
Elang Laut 9x28,2lt:bgnan Full 
Office 3Lt: FF: Boulevard, Pintu 
Msk 2sisi,Jarang Ada: Lok Ol 
Edy Huang "085 890 700 200 


'Gdg Bizhub Komp Pergudangan 
Lok Stras Puspitok BSD H.Mnrk 
Pluit Pro 54215678-54212188 


Ged Ex Shwrm Jl.Sultan Agung 
1t/1b:1100/1800m2:RWhiteKrny 
herman087884524639/4268000 


Gedung J.Sudirman Plaza Asia 
409m?, Bas" Elvira 08561086282 
#“Ray White Cipete 7500956“ 


Jual 1 ruko & tanah (778m?), 
Pos pengumben Raya sbrang apt. 
permata eklusif, 021-99958800 


Kantor BaruJualJlMampangPra 
patan n026 t/b225/750mBlt fas 
litas. lift AC hub Ahmad/Oidi 
081911720555/085888280620 


Kantor,PlazaABDA,SCBD,204m? 
& 308m?, furnish & kosong, 
strategis. Hub:0813.9800.2218 


Kntr di Kwsn Premium Thamrin 
CBD Bebas 3 in 1,Free Overtime 
Siap Beroperasi Harga 900jtan 
Hub: #83 (O21) 392 9988 “ 


Office Building Central Park 
Ls:302/FL30:5'pakai"95935922 
entury21 Mediterania2”# 
OFFICE STRATA"B/NEW 


1.933m?grade A,megaKuningan 
Top Floor--Indopro“0818119175 


Rukan Sunter Garden Z/44t. 
Lt/Lb. | 181/435m2 Ukuran 
6x30M Hub:021-9282.5262 (TP) 


Ruko 2Lt, Dijual cpt Komp.PT. 
Hupseng Batam Center: blok E 
n0.9,blok E no.11, blok 8 no.14, 
blok B no.12A, (@Rp.450jt,Hub. 
(021770826568 


Ruko 3Lt Raya Srpg Hanya bunit 
Indent Cpt Sblm Habis Silvia 
0818.880.990 / 3295.6588 


Ruko bidek BSD sebelah teras 
kota, 3Lt. Lt 75 Lb 225 blok A 
Hubungi.0821 245 85 966 


Ruko Bungur Besar Rya 18,5x30 
Jalan Utama, Strategis RWKGB 
Erni Go 0812 824 5811 


Ruko cck u/usaha LT.6x20, 3.5lt. 
Jl. Brantas, Cideng Brt, dkt Tnh 
Abang, SHGB. 3.95M nago. Hub: 
0813 1401 1586 


Ruko DHI Blok NN,Gandeng 2 
Uk-9x15m,ALt,Barat,Jin.Lebar 
RWMK 6627007/Fen:99662893 


Ruko di Jual 3.5M, LT 300 LB 
380, SHM, JL Buaran Raya B19, 
Hub: 081398991706 


Ruko di MOI,Gading Sguare Blok 
B'RayWhiteSauare:Posma 
0878 0878 9040 / 2791 9222 


Ruko Gading Bukit indah klp gdg 
5x17x4.5 It Lok Strgs cocok utk. 
invest. 70692050, 0811102977 


Ruko Gn.Sahari 2,5Lt,Jual 190Jt 
sbrg Htl Orchard, dkt M2, mnt 
PRJ “68755636 / 71252671 


Ruko Jl.Lautze Raya Lt.4mx30m. 
LbdmxlSm, ALT, HGB. Dijual 
Hub: 0818.944597, 93691202 


Ruko Lt Bawah Samping Tol 
Kebon Jeruk Dkt Akses Tol. Hub: 
0812 19577 388, 


Ruko Lt.512m,3 rukot3Lt,blkg 
ada Bgn 360m,Rp.4,5M,JI.Adam 
Malik,dkt Budi Luhur,Ciledug 
17374366, 40000022, 10000066 


Ruko Roxy Mas 3'4t,Strategis, 
Langka, Jual Cpt.Didi 0815 8625 
5751,Rajawali Realty 6336401 


Ruko Voronez 4,5x18,Lok. CA 24 
No.27 Gading Serpong, Rp.1,35M 
Ng.08561234569-08161494343 


Ruko4It, HM,Ib:5,7x15,1t.5,7x20 
Mgg Besar VI/3 msk samp.UOB 
Mabes Ry. 70665800 TP 


Rukosuu.invest di ciputat: sdng 
disewa Bank, 3 lantai, 900Jt net 
Hub : 02192821745 


DISEWAKAN 


Bangunan 2Lt Cipete Ry :120m( 
diluar parkir) ex Cafe,resto Hub: 
021-98600786 : 081904785011 


Cold Storage disewakan,Pesing 
Poglar-Kali angke gud 88. Hub : 
Alex, Hp: 08126395269 


Coldstorage disewakan lokasi 
strategis,Ancol,Jakut,hub:021- 
6922675,0818831122 


Gedung 3it Uk.15x16 Fas:Tlp,AC 
Parkir luas,Strtgis Jl.Raya Dewi 
Sartika Jaktim Cocok Utk Bank, 
Perkantoran 082112402226 


Gudang Disewakan Tekno BSD 
Luas 600 / 537 M Hubungi : 
08170808415, 08161387805 


Gudang — Ls.450m', 
Peternakan, | Disewakan. 
Shandy.021-70274018 


Kapuk 
Hub: 


Ktr@tb.simatupang,Hrg special 
Tsdia mulai kp.-5 org, furnish, 
Free r.meet.parkewifi 7512038 


Riktr/Toko, stras, JitPus, mlai 
50rb/m2, Is, ssuai keb, fas.Ikp 
frea OT, Mub.3806511,99561225 


Resto &Ktr G Sahari ry/19 rasto 
bg Hsl&Mg bsr ry,cck m.market 
&Ktr Perlantai Kramat Jaya dpn 
Islamic Center Hub:0816901537 


Rk di BSD GoldenMadrid 528m 
Dpn Psr Modern BSD, Lok Strgs 
Hub: 68767582 - 0818989727 


Room Office, fully furnish, Free 
AG listrik, Opr, 0B Hub 
25675666, 25675602 


Ruang Kantor Tematik (40m?) 
Tersedia 7 ruangan siap pakai, 
daerah Mampang, Rp.80jt Nego. 
“Hub: Boris 081617373858 " 


Ruang Kntr Fas Lkp di SCBD 
Free Meeting Room,listrik,AC 
Hub:(021)52898099,5152363 


Ruko Gandeng Green Dotcom, 
Strgs Hdp Apt.Aston Residence 
Disewakan Hub: 08111752525 


Ruko Psr Modernland. Gandeng, 
3I6,lok.strgs dpn pintu msk Psr. 
Modern. Berminat 08111752525 


“Showroom mobil wtemangga 2it 
3A diover,lakasi bagus prime 
uda ada kantor 0813 19111222 


DICARI 


Bangnan Pabrik di Delta Silikon, 
Jababeka 1 & 2, Ls. 3000-4000m 
Pemilik Langsung !!! RW Blok M 
7398833 “ Rully “ 08159443736 


GUDANG - PABRIK 
Kalau Mau Jual Gudang “Yoyo” 
Hp:0818961861 & Pin:22034758 


RUMAH DIKONTRAKKAN 


Alam Sutera, 342/250m?,542Kt, 
Ae1kmd, M00w,hrg mrh,hoek,Ac 
Hb: 0811168847/087882517927 


Jl.Bangka 2,Rmh LT.950,LB.450 
3Kt,1STD room,klm renang,tmn 
luas,23000W,strgs.Ph:7191411, 
71791188,32821188,33001357 


JIRubyP'mataHijaudkt3km,nice 
S.pool,kitchenset,gudang, Robby 
08129225034, RwSny57948999 


Pdk.Indah-————-665/500-———-pool 
SF-eeeobs jual-——-0811.0075.675 
ColdwellBanker Radiant7501889 


TANAH DICARI 


Tnh utk na 4-5Ha,JI.Raya, 
1,3jt,Jaktim&Sktr.omlik Isg sms 
085881203338 (sms only,TP) 


Untuk Informasi lebih lanjut 
hubungi bagian iklan Kompas 


KLASIKA 


2567 6000 


PROPERTY IPPLUS 


SEMINAR GRATIS 


x BN I Syariah 


PROGRAM SEJUTA RUMAH UNTUK RAKYAT INDONESIA 


RAIH KESEMPATAN UNTUK DIDIDIK SELAMA 18 BULAN 


|. MENJADI PENGUSAHA DEVELOPER PROPERTY - GRATIS | 
TERSEDIA FASILITAS PEMBIAYAAN UNTUK 1000 WARGA JABODETABEK | 


| Hari Sabtu, 6 Oktober 2012 
|. Waktu (Sesi 1) 10.00-12.00 

| (Sesi 2) 14.00 - 16.00 

|. perubahan 

| Tempat — : Menara 165 


| Jl. TB Simatupang Kav. 1 Cilandak 
| Jakarta Selatan 


Atma 


1 Pendaftaran via SMS : ketik Namaxspasi»: 


Kirim ke 0838 6969 1155 


Informasi :0838 6907 6888 


TEMPAT 
TERBATAS UNTUK 


1000 | 


PENDAFTAR 


Reference Number: RFP/UNDP/UNODC/015/2012 


UNDP Indonesia is seeking gualified bidder(s) for the “A DOCUMENTARY VIDEO AS AN 
INFORMATION, COMMUNICATION AND EDUCATION TOOL OF CAMPAIGNING OF THE 
NATIONAL STRATEGY OF CORRUPTION PREVENTION AND ERADICATION (STRATEGI 
NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI/STRANAS-PPK)", 


A complete set of the RFP documents can be downloaded from the UNDP Procurement website at 


ABid Conference will be conducted on Thursday 4"of October, 2012 at 2 PM Jakarta local time 
at UNDP Kendari Meeting Room, Menara Thamrin Building 6”Floor, Jl. MH Thamrin Kav 3, Jakarta, 
Indonesia. Interested Bidders are reguested to print and bring the copy of the 
'RFP/UNDP/UNODC/015/2012 for reference during the Bid Conference as UNDP will not 


provideit. 


Interested bidders are encouraged to regularly visit the website to view any amendments or 
additional information inregards to this RFP, 


'The closing date for submission of RFP proposalsis Friday, 12”of October, 2012, 


Il AGEN PERWAKILAN 


JI Accu MbI Mutu Dijamin Sama 
Aki GS Bs TT Hg.Ns70-Rp,360rb 
#N120-Rp.670rb.Hub:5818626 


IV ANTENA/PARABOLA 


Agar Bayang & Bintik ditv anda 
benar benar bersh, " ant 100rb” 
pabola 1,SitiIndvdn,Top twcctv 
71403335-56958877-83311183 


Agen Ahli Antena Tv.Hy.100Rb 
Pabola LSI CCTVIDVSN,Top tv 
Jkrt:56962844 — Bksi:83311184 
T9rg:56181850 Dpok:71115853 


Agen&Ahli Antena TV Rp.100Rb 
Parabola (L5JR) CCTV (3,5JE) 
Hub: "(CV.Central Elektro)” Tip: 
56980781-68857744-83225656 


Specialis Parabola Digital. Trm 
msng/pbtln Pbola Dgti Antena 
TV. "Abui":62711054 / 6M10184 


IN PRODUK PROMOSI 


Lsg workshp hrg murah CV Belia 
marikn kaos prtai,kmeja,rompi, 
topijdgtl prnt9 0813 1499 2017 


A.Nkh,Crai,Imb, Nik,Kitas,Kitap 
Pspr,Vsa,PT,CV,PMA,SIUP,Mrk, 
api02199843444-081384199272 


Acc & Jasa Penerjemah,Depkeh, 
Deplu, Notary Legal/Non Legal, 
jmpt.BSE 021 8281013,8352323 


Bpom.depks,pbf.klink.alkes,obat 
kosmtk.pangan,Merk,Export.dll 
J.kb.Jrk19/111H-081219174825 


Jasa Profesional Kilat urus PT 
Lkp bit, CV3it,travel,PMA, Kadin 
SIUJK, Gapensi, MIGAS,SIUPAL, 
API dll sis byr 085715033817 


Penerjemah,reg-sworn,ATS,021 
70703989:70701270:081314618 
1437(24jam)bamiats@yahoo.com 


II ELEKTRONIK 


Beli Beks/Rsk:TV,Amply,Power 
Speaker,Keyboard Laptop DI. 
Munif:32399211,081513179277 


Beli Power Amplifer, Sounds 
system. keyboard, camera, 
Laptop. dll Hub.081388315001 


Beli.Keybroad.Amply.Power.Mi 
xer,Speaker.Drum,Laptop.Cam 
'era.Tv Lcd.DIN(Arief)70001573 


IM FOTOCOPY/LITCHDURK 


IR5-6000.5-6020-18jt. 5-6570- 
13I11R3-4570-5,5|t.IR3300-8, Sjt 
Kyocera 7,5jt. Toner Super 
70Rb- Part Ori Komplit. Murah 
WISUDA 021-4700089-1897863 


Kredit$ & Bergaransi 3 thn bisa 
Tukar tambah Mesin Rekondisi 
ME (6 in 1) & sewa mulai 199rb/ 
bin PT MCM 6318655/63860575. 
-1602868,Cikarang 29083323-24 


MURAH-BERKWALITAS 
Service Sofa (Ganti kain Import 
/ Kulit asli), Gordyn & Vitrage, 
Wall Paper, Cat Ulang Furn, Cuci 
lampu crystal, Crome & Prada. 
Talp:753 3333 - 7545176 


Rapihsofa Spesialis Ganti kain 
ok sofa,kursi ukir,klt. asii,im- 
itasi oscar,politur dll:85160829 


| MEDIA ONLINE 


Buka usaha Ticketing Online, 
tiket Print Sendiri, hanya 1,5jt 
tel 021-3663322, 081298317979 
www.arthalinks,com 


II TRUCK/TRAILER 


Truck Hino/Nissan Dijual 32unit 
Loss Bak Th.93-98 Hubungi : 
0821 3330 6349. 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


sik TiTpiwer 


Sales 
Rental 


voLyo 
PENTA 


ma sang du 


#sonewo0 KAN Ga tatupay 


Visit us #wwwmandiripowor.com 
Telp :5407890/5407869 
15445938 Fax.(021) 

6196535 


MAKAN LOMBAMON LEROY BAM 


ai renmin unccuL 
Harau 


PT. CAHAYA ADI ALAM 
GENSET 0.7 VA - 2250 KVA 


Cummins, Deutz, 
ea Pan Ka 
021-659 02801 F. 021-659 0223 


TT 
SHUTTERSTOCK 


DI BUKA HARI INI..! 


2 al 
Tg 


PAMERAN KOPERASI & UKM 
MAKANAN, MINUMAN 


ESA DAN KEMASAN 


3-7 OKTOBER 2012 | SME TOWER 
1 and, Gatot Subroto Kav. 94, Jakarta 


Cita Rasa Lokal 
Selera Global 


Talkshow I Aneka Kuliner | Band Top 40 & Akustik 


Aneka Lomba | Demo Masak Bersama Ibu Sisca Soewitomo 


Airman Compressor PDS 50, 90, 
125,175,390CFM,Denyo 670CFM 
Genset Denyo DCA 25,90,125, 
150, 220 KVA 0818731829 


Asphalt Mixing Plant: (800- 
4000 Kg/Batch),Batching Plant: 
(35-240 M3/H), Crusher Plant: 
(Cap.40-300TPH) 021-51370623 
081310712011. PT.Trisarana 


Boiler Second Horizontal Solar/ 
Batubara/Rasidu Kap.3,4,5,6,7 
& 10 Ton. 0817775377, 5688369 


Il DEUTZ 226B 
he, Genset 1 
tok, Wahana Di 9711 


Diju, Zeropack 


Dijual Genset Mercy 500 kva, 
Generator | Stamford. — Hub: 
0877-82201612 


Disewa/Jual Genset "Murah” 
Silent/Open 80 - 2000 KVA. 
HP:08111 38189 - 0816 1845723 


Hartech Genset Powered by : 
Perkins, Cummins,Volvo,Yanmar 
Doosan.Sales &' Rental,Ready 
Stock. Ph:6306888 Fax:6306533 


Hildebrand Kiln Dry with Vyncke 
Thermal Oil Heater attached. 
Hub :08158304753 


Intergen Genset Open & Silent 
5-1000 KVA. Garansi.! Hub : 
1021-2900 6565 


Jual Beli , Sewa Genset Merk: 
Caterpilar,Mitsubishi,Cummins: 
Dgn Harga Murah. 021-5418833 
“32 / SALAL95 : Fax: 5442021 


Jual cpt:Mesin Web Leader Cut 
Off 57.8 bs cetak 4/4 dr Ameri- 
ka, Roll Baru Semua dr Pemakai. 
Harga750jt. Hub:081 228 469 36 


Jual Dehumidifler (menurunkan 
kelembaban udara ruangan) u/ 
Pabrik Farmasi,Jamu,Kosmetik, 
Lab,dll, PT.Avanti Raya, Jkt 
0213807469, 0816921272 


Jual Mcm2:Mesin Mie Telor/In 
stan/Mesin Mie Ayam(Ajarin Bi 
kintResep) Hub.Bayoran Teknik 
1.021-5321737-5351106-70600 

290-70836474 fax.021-5328376 


Jual MiniExcavatorDozer,Wheel 
Loader,Bobcat, Sakai Roller ex 
Japan 71578038/0816712308 


Jual R.stock/ new wheel loader, 
vibro / tandem roller, Shan Bao 
StoneCrusher,hb.ProfMachinary 
T:021-5036MAMM, F:0215413333, 
081311303001 / 062112 455661 


Jual/Beli/Rental (Open-Silent) 
Genset 25-1000KVA Hub:Megah 
Jaya 0215405887-08174899918 
Mining ServicesJemb.Timbang 
ushar, Convayor 
Magnet 
Transport Ser 
piling 


Nigata Genset 3300KVA komplit 
berikut transformer. Hub: 
08158304753 


Prime Power Rental (Rental 
Genset)hemat solar,frae daliva- 
1y8perawatan,hemat total pe- 
makaian/harga kompetisi, Hub: 
Triana Bintang 021.658.1760 


SALE!!! GENSET PERKINS UK 
20,30/15 sampai 500 KVA Hub: 
081805897133/ 081326149278 


Screw Air Compressor : sales, 
service, sparepart, Hubungi 
08156120006 


HOTEL/PENGINAPAN 


Fas“R.rapat 180rb-br'fast hotel 
Prima Indah,Gn.sahari dkt Ancol 
dpnM2suare62203273,6591078 


Hotel Ciloto Indah Permai Pun 
cak, Weekday 250rb, Weekend 
350rb,Paket Meeting mulai dari 
225rb. Fasl:Kolam Renang, Play 
ground, Kuda, Outbond dil Hub: 
021-4212184, 4245159 


Hotel Pecenongan,harga promo 
mulai dari 250rb. Tlp: 3856005 / 
3856006 


IV KARTU KREDIT 


Abaikan Angsuran CC/KTA! Byr 
Dg Disc Besar/Bebas Byr(Pemu 
tihan).Legal.STC Senayan Budi 
92977219:051294445118 


Abaikan Angsuran CC/KTA!Bbs 
Byr/Pmutihan.legal Blok M/STC 
Novi 99301778:055780091138 


(baikan CC/KTA?Stop Bng.0fs 
disc sd.701?X-Bt.Echi 0857.75 
10.2957 Cika 0838.9911.8975 


Ahli Urus K.Krdt/Kta tdk mmpu 
byrbyr smmpny lal tnts,Heri:08 
569057758 Vera:081286707019 


Bantu Tutup CC/KTA Dg Pemuti 
-han / Dibebas Byrkan.P'Andra. 
STC Senayan 021-9040 8617 


Bermslh dg CC/KTA Anda? Km 
Bantu Pmutihan.Legal Cpt Tnts 
Dewi 94986428:087880523323 


Dicekik Kartu Kredit/KTA&Kolek 
tor? Disc 901, Alin 9600 1797, 
Aldo 92834499, Imam 98990024 
Ine 9639 0910, Dea 9405 0050 
Jl.alydrusBAC-Gih.Mada,Jak-Pus 


Tutup kk/kta hnya bayar 158 dr 
total tagihan trakhir,hutang 
lunas 100.081802033247 


BY SEA CHINA JKT 
2jt/cbm.Sing Jkt 3jt. Taiwan 
Malaysia Korea Bangkok 3,9it. 
Eropa,Amerika, Ausie, Afrika 
Git/cbm. Hub 021-55963604 


Jasa FCL &LCLGuangzhou singa 
ore-Jakarta by Sea &by air Hub 
021.55954778/79/021.82563929 


Jual Kain Antik Toraja,---- 
Palembang Lksn Interior :40bh, 
Perunggu,DII, 0812 9883 9182 


Jual mdi koleksi miniatur kristal 
asli Ceko bunga?, vas dil. Hub: 
085288313233, 085284718414 


Rolex dll @2jt.Barang kami me 
mang tdk ada disini,sama sperti 
asli,scimlh org ternama yg ragu 
sudah jadi langganan 7365461 


EKSPEDISI / KURIR 


(China-Jakarta Ph.021.62203622 
Murah"16-20H Sampai “Service 
Memuaskan "“ Blueray Cargo” 


IM SERVICE REPARASI 


AC, AC bgs dgn, dispsr , frezer 
K.Gas,kulkas, P.air,M. cuci, sihrt 
Tehnik Cool. 71457718-71481084 


AC/Kulkas/W.Heater/Kompor/. 
Dispenser/Msn Cuci/Pompa Air 
King Servica 6334875 - 6337206: 


ALIENWARE@ | ALL POWERFUL 


Windows" 7. 


d 


Buy Windows" 7 PC and get 


Windows" 8 Pro for $14.99. 
We've got you covered. 


Dapatkan promo tukar tambah 
Notebook lama anda senilai 


4 


ALIENWARE M14x 


050300 dp Sasnback 


0300 


Poins $guare - 78921292/93 « Ratu Plaza : 72297738/39 « Mangga 2 Mal : GOOO3ST / 
62202908 « Ambassador : 576401471 ang 29309391 « Bekasi : 48854490 
Bogor (0281) 8403610, Surabaya (031) 5471085. Yogyakarta (0214) 420368, Medan (061) 
| 4140225 Makassar (0411) 3636071, Palembang (0711) 313626 


Ace grs stem plano,srvic Jual dr 
hrg Git.U1HC20)Lu101C14)kawai 
(12Berlin(6).T1p:021-32102066 


Beli Semua Merk Alat Msk Key 
board,Drum,Pwr,Mixer,Speakr 
:51218988-081517215633,B0no 


Petrof Piano Cdg,jl/beli:Yamaha 
Kawai,PetrofiLainnyaJl.Cideng 
Timur 52.1: 38900602/3860200 


Piano cash/credit. Petrof House 
Fatmawati-dktCitos7691693-76 
94912:K1p6d945879083,Meruya 
5850212,GrndMal Bks,88955510 
Kalimas8805936:B5D,53162204 


Piano Yamaha Berhadiah Logam 
Mulia" Sincera Music Gandaria 
City Lt.1 No.145(Dpn Gramedia) 
Bunga Oh s/d 24X“.Telp: 2900 
8010, Kemayoran 4243173, 
Bekasi 80966866, 88852305, 
Depok 77205178, Serpong 538 
1929,081281896188. Pendftaran 
murid Baru Berhadiah Menarik 


IV PAKAIAN/SEPATU 


Jas/Safari/Psh/Pdh/Celana, big 
sale,9jam selesai.Isardas Tailor 
Pintu Air 33-D ph 021-3052908 


KULITASLI 
Fashion, Shoes, Furnitura, Pro- 
motion,Car,Bag,etc Ph 612 8838 


| PEMBORONG/BIRO TEKNIK, 


Arsitek As Karya Contractor 
Free Consultasi  Specialis 
Rumah Mewah:0821-2326-7227 


Bangun Rmh/ruko,kantor,brkwa: 
litas&palm &1Oth Cv Hilmnyjaya 
021-4255375,1223047 Garansi 


Menerima bangun baru,rumah, 
ruko,dIl harga bersaing, berga 
ransi,hub, 081617552125, 


Spesialis Desain Arsitektur & 
Interior. Hubungi : @-architect 
Hp.0815 1320 2928 


I PERALATAN MASAK 


DijuakFryer Ayam Crispy Oto- 
mat Lemari Display Panas,Oven 
Mixer Greasetrap,Sink,Exhause, 
Kompor, Grill, Peralatan Cafe, 
Kapal, Pabrik, Hub:Indometic 
Telp:021-6313056, 6315788 


PERHIASAN 


JUAL, BELITT BERUAN & JAM MENAN 
TERIMA BELI SEMENTARA 
Rolex Putek B Paget randi M 


an ep MBA PLAN SUN 


Ahli arloji & beli berlian ““ rolox 
patek,dll 'AA.Arloji' rukan grand 
Panglima Polim Ry no. dkt BCA 
David.L 7399138 - 08129408613 


Ahli Arloji & Beli Berlian" “Beli 
Rolax,patek,P.Omega,berlian,dIl 
dgn Hrg tinggi & Beli sementara 
Joy Watch Mall Artha Gading It. 
Dsr.Ph:68585788-081310223799 


Arloji Antik Anda 


Ahli arloji&berlian hrg tggi&beli 
sementara. Tk Goodwill Blok M 
Sguare Lt.UG Blok A No. 31-35 
Dpn Lift. Ph. 30107078,6338972 
Gajah Mada Plaza Lt.2 No.80-85 


Beli Berlian & Emas 22K - 21K, 
LM Dgn Harga Tinggi, bisa Dtg' 
Asiung 3812570-93001418P5.Br 


BERANI BELI EMAS 
harga tertinggi Swiss gold Plaza 
BII 021-31990035 


PERLENGKAPAN RMH 


Canopy polycarbonate stenlis 
pintu toralis,A.Maling,F.gato, 
51350657, 54350707, 63529888 


Jual Anti Rayap curah, 100EC, 
min 25itr (ljerigen). Hub 
085781100800. 


0816-896 999 -0816-91 3000 
0817-300 500 -0816-95 7000 
0818-100400 Hub:0816-588,889 


0819.801888 - 0813.15252525 
0818.277000 - 0813.16808020 
0819.811000 - 0812.20101010 
0817.567878 - 0813.16668999 
08182838.00 - 0813.16666777 
Hub.70888999 pin88.2293.51F5 


35777101010 - 0857. 


0896.70000000 - 08885555555 
0896.21212121 - 08163200000 
0858,61616161 - 08161616164 
0858.76767676 - 08159606162 
0858.61234567 - 08157123156 


Hub.0896 - 12315678 


Jual-Psg-Servc-Inst Panasonic- 
PABX-Fax-CCTV Automatic Att 
Intel, 021- 3520723 / 46747388 


Panasonic All Type JuakService 
“telptkeyphonetPABX#faxtAC 
PT.Tritunggal Hub:021-8578414 


| SEKOLAH K 


Jerana 
MANGA 


Gakushudo 
2920 K9 
Cepat, Mudah dan Praktis 


DAFTARKAN SEGERA III 
“PMA ot BARA GERAK 
' Kelapa Gading, Top AE2GTNA. SMA 
“ Put Toto, BADAI SK2490O 
“Woo tp PERAK. PASTOU 


Acc, Arb,Biss,Conv,GMAT,IELTS 
TOEFL, TOEIC, Mand 1 bin. BSE 
8352323, 8281013 TbtTmmr 8J/1 


Acc,Bld,Ing,Mat,F,K,PRIMA:frjjp 
Mdrgr,lukis,musik,comp,renang 
(ITB,IKIP,UI) 74704140” Ophir 8 


RAGAM | Investasi 


Mengenal Sekuritas yang Baik 


DEWASA ini, semakin banyak orang yang kian 
menyadari pentingnya melakukan investasi. 
Sehubungan dengan hal itu, kehadiran perusa- 
haan sekuritas dapat membantu Anda dalam 
berinvestasi. Sekuritas akan menjaga keamanan 
dan efek atau saham dalam bertransaksi saham. 

Memilih sekuritas sebagai media untuk ber- 
Investasi sebenarnya susah-susah gampang. 
Layaknya memilih pasangan hidup, Anda harus 
mencari tahu masa lalu dan latar belakang 
sebuah sekuritas. hal yang membedakan antara 
sekuritas adalah pelayanannya. Namun dari 
semua layanan yang tersedia, layanan keaman- 
an portofolio Anda adalah di atas segalanya. 
Berikut ini adalah beberapa cara untuk memilih 
sekuritas. 

Periksalah perusahaan sekuritas tersebut, 
apakah terdaftar di otoritas pasar modal yaitu 


Bapepam-LK. Pastikan perusahaan sekuritas di 
mana Anda melakukan jual beli saham telah 
terdaftar. Daftar perusahaan sekuritas yang 
sudah terdaftar dapat dilihat di situs resmi 
Bapepam-LK. 

Cari tahu apakah perusahaan sekuritas 
tersebut pernah mengalami masalah atau tidak, 
seberapa sering kena teguran dari regulator, 
dan seberapa sering mendapatkan keluhan. 
Apabila perusahaan tersebut sering mendapat- 
kan keluhan, bisa jadi banyak pelanggaran ter- 
kait pasar modal yang telah dilakukan. Hal ini 
tentunya menimbulkan dugaan, perusahaan 
tersebut sering melakukan kecurangan dalam 
melakukan kegiatan usahanya. 

Teliti kondisi keuangan perusahaan sekuri- 
tas tersebut. Anda bisa melihat dari batasan 
minimal Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) 


sebuah perusahaan sekuritas. Bapepam-LK 
telah menetapkan suatu perusahaan sekuritas 
dalam kondisi keuangan yang baik apabila 
MKBD-nya di atas atau sama dengan Rp 25 
miliar. 

Cari tahu siapa saja analis andal yang ada di 
perusahaan tersebut. Bahkan beberapa perusa- 
haan sekuritas mensyaratkan analisnya dengan 
persyaratan yang lebih tinggi, yaitu berlisensi 
Chatered Financial Analyst (CFA) atau yang 
setara. Analis ini akan memberikan nasihat 
dalam melakukan trading saham. Karena ditun- 
tut profesional, analis ini akan melayani dengan 
jujur dan Anda akan mendapatkan saran yang 
berharga. (VTOJ 


40 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 3 Oktober 2012 


kempasiana 


sati Gaji 


Komz 


gap lebih dari cukup 
lantaran saya dan suami 
sama-sama bekerja. 


Oleh: Otomatis, penghasilan 
setiap bulannya dobel 
karena ada dua saluran 

Ella Zulaeha dana setiap bulan. 
Ella Zulaeha Padahal, total gaji 


kami berdua adalah 10 
koma. Artinya, tang- 

gal 10 sudah koma 

alias megap-megap! 
Bagaimana tidak. Di 
pertengahan bulan, saya 
selalu kelabakan karena 
dana sudah menipis. 
Sadar akan hal itu, saya 
mulai berpikir keras 
bagaimana mengatur 
dana yang pas-pasan 
hingga "ngepas” sampai 
akhir bulan. 


agi pasangan 
yang meren- 
canakan hidup 


mandiri pascamenikah, 
tentu ada kekhawatiran 
tak mampu memenuhi 
semua kebutuhan 
dengan penghasilan 
bulanan, apalagi setelah 
kehadiran si kecil. 
Seorang rekan 
pernah mengomentari 
hidup saya yang diang- 


Berikut tips agar gaji tidak jadi koma be- 
Gitu tanggal 10 tiba: 


Buatlah daftar pengeluaran wajib. Daftar 
dimaksudkan agar kita mengutamakan 
kewajiban bulanan. 

Tidak "lupa diri” pascagajian. Saat mene- 
rima gaji, jangan memakai prinsip "aji 
mumpung” pegang uang banyak. 
Sedapat mungkin hindari pemakaian kar- 
tu kredit. Maksudnya agar kita bisa tidur 
nyenyak tanpa harus gelisah memikirkan 
bunga kartu kredit yang membuat kepala 
"cekot-cekot", 

Rencanakan pendidikan anak, termasuk 
menyiapkan dana tabungan pendidikan 
dan tempat terbaik buat anak. 

Sisihkan rezeki untuk bederma. Selain 
membuat hati kita tenang, bersedekah 


juga menjaga kita dari segala macam 


bencana. 


Hidup yang nikmat 
itu sebenarnya adalah 
yang pas-pasan. Pas 
harus membayar iuran 


membayar cicilan ru- 
mah, uang sudah disisih- 
kan. Pas butuh tamba- 
han uang, pas ada yang 


sekolah, uang masih 
ada, Pas mau belanja 
bulanan, dana masih 
tersedia. Pas hendak 


mau meminjamkan. 
Ihttp://kom.ps/ 
ACVeRz| 


@ulihape 


@ocit. sayyari 


@mochalogy 


status 


Kalau pas tanggal muda tahan diri, 
jangan obral. Beli seperlunya. Pas 
pertengahan bulan uang masih 
tebel, bisa lebih buat nambah 
tabungan. 


Anis Yulia 
Praptiwi 


Anda harus dapat membedakan 
antara keperluan dan keinginan. 
Blasakan diri untuk hemat. Ada 
waktunya memberi dan membayar. 


Khairul Amri 


Alokasikan uang buat pengeluaran 
tetap terlebih dahulu. Setelah itu, 
buat biaya operasional sebulan. 


Iyong Novita 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


esensi bukan sensasi 


| kompasiana 


Manajemen Amplop, 


Mira Marsellia 


(C8 miramarsellia 


eskipun saya bekerja di 

bagian keuangan, meng- 

atur keuangan kantor dan 

keuangan rumah tangga 

sangat berbeda. Saat 
perusahaan mengadakan acara temu 
karyawan dengan seorang perencana 
keuangan, rasanya saya ingin menyuruk- 
kan kepala dan badan di bawah meja. 
Betapa saya merasa tidak punya perenca- 
naan keuangan rumah tangga yang baik 
sebagaimana paparan yang dijelaskan 
sang narasumber. 

Saya pernah berkutat melunasi kartu 
kredit yang ternyata tidak menjadi dewa 
penolong, tapi malah menjadi "algojo” 
haus darah. Saat ini, saya sedang tidak 
menggunakan kartu kredit, kecuali untuk 


menalangi beberapa pembayaran yang 
bisa dilunasi dalam waktu cepat. 

Saat pertama kali masuk dunia kerja, 
sebenarnya ibu saya pernah menyarankan 
saya punya utang. Loh! Maksudnya, saya 
harus mencicil sesuatu—agar punya 
barang. Saran itu saya turuti dengan 
membeli mobil lalu rumah dengan me- 
manfaatkan fasilitas kredit bank. Setelah 
punya cicilan di bank, hidup saya berubah 
drastis. Tidak bisa beli barang lucu-lucu 
atau pakaian keren sesuka hati. Rasanya 
begitu sengsara, sebagai anak muda tidak 
bisa hura-hura. 

Namun, berutang seperti itu ternyata 
ada benarnya. Tanpa punya utang, gaji 
saya bisa jadi selalu habis tak bersisa. 

Setelah berkeluarga, masalah keuang- 
an jadi lebih kompleks. Cicilan rumah 


tetap jalan, ditambah pengeluaran lainnya. 


Selain itu, saya harus menabung untuk 
pendidikan anak-anak dan kebutuhan 
lainnya. 

Saat ini, saya mengikuti kiat mengatur 
uang harian dari seorang saudara, yaitu 
dengan menyiapkan 31 amplop kosong. 
Pengeluaran yang penting dan utama 


disisihkan terlebih dahulu, seperti alokasi 
cicilan rumah, iuran RT/RW, dan tabungan, 
Setelah itu, biaya rutin belanja, uang jajan, 
dan transportasi harian dibagi ke dalam 31 
amplop. Isinya adalah pecahan uang kecil 
dan besar. Amplopnya pun diberi nomor 
dari 1 sampai dengan 31. 

Setiap hari, hanya satu amplop yang 
bisa digunakan untuk keperluan sepan- 
jang satu hari. Kalau kebutuhan berlebih, 
pinjam dari amplop lain. Sedangkan kalau 
pengeluaran berkurang, misalnya karena 
ada yang traktir makan, sisa uangnya 
dikembalikan ke amplop hari itu, 

Repot ya? Memang, tapi menyenang- 
kan, kok! Biasanya, di akhir bulan yang 
kadang harinya tidak sampai 31, saya akan 
mengumpulkan sisa-sisa uang dari am- 
plop hari pertama sampai hari ke-31, Hasil- 
nya bisa untuk makan-makan bersama 
keluarga di restoran atau untuk keperluan 
rekreasi, 

Nah, itulah cara saya mengatur uang 
bulanan. Belum sepenuhnya berhasil, sih. 
Jujur, kadang masih tekor juga. Tetapi, 
yang penting sudah berusaha. 

Ihttp://kom.ps/ACV Vtul 


liputan warga 


Bidan Care 


ik) bidancare 


erawal dari 
sebuah kekagum- 
an terhadap hasil 


karya seni batik Indone- 
sia, saya penasaran dan 
ingin tahu bagaimana 
proses pembuatan 
batik itu berlangsung. 
Perjalanan saya awali di 
sebuah galeri batik tra- 
disional terkenal di Kota 
Solo. Saya berkesem- 
patan melihat langsung 
tahapan membatik, baik 
batik tulis maupun batik 
cap. 

Membuat batik di- 
mulai dengan menyedia- 
kan kain mori berwarna 
putih polos. Kain itu 


terampilan khusus. Ada 


Melihat Proses Pembuatan Kain Batik 


| 


FOTO KOLEKSI BIDAN ROMANA TARI 


malam akan membeku. 


membuat gambar 


naan dilakukan dengan 
cara celup hingga se- 
luruh bagian kain yang 
diinginkan terendam 
warna yang dikehendaki. 

Sekarang batik 
sudah selesai diwarnai. 
Tahapan berikutnya 
adalah disorot untuk 
menghilangkan malam 
yang melekat pada 
batik. Caranya dengan 
mencelupkan batik 
pada air panas agar 
seluruh lapisan 
malam luruh. Wal- 
hasil, akan tampak 
corak batik yang 
diinginkan. 

Setelah pro- 
ses pewarnaan, 
batik diangin- 
anginkan sampai 
kering. Setelah 
itu dibawa ke penger- 


Membuang Sampah 
Dibayar! 


O 


Oleh: 


Syaripudin Zuhri 
Tk) virays 


MOSKWA, RUSIA - Anda mungkin heran, 
membuang sampah justru dibayar? Ini bukan 
omong kosong. Di banyak tempat di kota 
Moskwa, Rusia, terutama di dekat stasiun kere- 
ta bawah tanah, Anda akan menjumpai tempat 
sampah yang dibuat seperti kotak anjungan 
tunai mandiri (ATM). Yang dimaksud sampah di 
sini adalah botol atau kaleng minuman ringan. 

Setelah menghabiskan minuman dalam 
kemasan, masukkan botol atau kalengnya ke 
kotak sampah itu. Setelah botol dimasukkan, 
seketika uang rubel akan keluar dari kotak 
tersebut. Asyik kan? 


Ihttp://kom.ps/ABRAJWI 


Hiburan 


Melihat G-30-S 
Lewat Film 
”The Act of Killing” 


malah dianggap sebagai 
indakan heroik. 

Untuk membuat 
pembunuhan massal jadi 
"mudah", film bermain 
dengan imajinasi dan 
fantasi masyarakat. 
Komunis dibuat tampak 
seperti haus darah yang 
siap membunuh orang 


Oleh: 


Rainny Drupadi 


ik rainny 


ampir semua 
orang bertanya- 
tanya, bagaima- 


na bisa menonton film 
"Jagal" di Indonesia? 
Kapan dan di mana 
akan diputar di Indone- 
sia? Pihak pembuatnya 
sendiri belum bisa me- 
mastikan. Namun, sejauh 
ini mereka menyatakan, 
pemutaran film ini di 
Indonesia niscaya di- 
selenggarakan. 

Terlalu banyak lapis 
cerita dalam film ini. 
Dari sisi psikologis pem- 
bunuh, peran media, 
pengaruh Amerika Se- 
rikat, metode pembuat- 
an film, peran imajinasi, 
dan banyak lapis-lapis 
lainnya. Ibaratnya, kalau 
kita kupas satu lapis, 
kita akan menemukan 
lapis berikutnya, lapis 
lain, begitu seterusnya. 

Saya akan bahas 
mengenai satu aspek 
saja, yakni peran imaji- 
nasi dalam membentuk 
pemahaman bangsa 
mengenai sejarahnya 
dan kemudian ba- 
gaimana bersikap dan 
menjalani hidup. 

Jagal atau "The Act 
of Killing” adalah film 
yang bercerita ten- 
tang bagaimana para 
pembunuh massal dan 
perbuatan lainnya yang 
termasuk kejahatan 
terhadap kemanusiaan 


Laman 
KOMPAS IMAGES/DHONI SETIAWAN Ng 


Indonesia nonkomunis. 
Oleh karenanya, kaum 
nonkomunis pun bersiap 
untuk "membela diri" 
dengan membunuh ko- 
munis terlebih dahulu. 

Dari pembantaian 
inilah, para pelaku (non- 
komunis di Indonesia) 
kemudian membangun 
kekuasaannya. Mereka 
menggaungkan fakta 
bahwa mereka adalah 
korban dari kekejam-an 
komunis. Jatuhnya ratu- 
san korban pascaperisti- 
wa pembantaian, dalam 
imajinasi masyarakat 
Indonesia, dibuat tidak 
pernah ada. 

Melalui film ini, pe- 
nonton dibawa ke alam 
fantasi para pembunuh. 
Bukan hanya bagaima- 
na, serta fantasi apa 
yang mereka bangun 
untuk orang Indonesia, 
tetapi juga bagaimana 
imajinasi seseorang ber- 
peran dalam perbuatan 
pembunuhan ("Act of 
Killing”) itu sendiri, 

Film ini begitu me- 
nyentak. Mencubit pe- 
nonton dengan sangat 
keras, apalagi orang 
Indonesia. Menonton 
film ini membuat kita 
sadar bahwa realita ten- 
tang G-30-S yang kita 
tahu sehari-hari telah 
terbungkus oleh hiasan 
manis untuk menutupi 
borok-borok sejarah. 

Saran saya, tonton- 

lah film ini. 

Lalu mulailah 

berbagi cerita 
yang sesung- 
guhnya tentang 
peristiwa G-30-S. 

Ihttp://kom. 

ps/ACVeZZ1 


4 


diukur lalu dipotong 
sesuai kebutuhan. 
Bila kain mori ingin 
dicap, kain dibawa ke 
sebuah ruangan khusus, 
semacam pusat tempat 
pengerjaan batik cap. 
Ruangannya tidak terla- 
lu luas, tapi tampaknya 
para pekerja terbiasa 
dengan lokasi kerja yang 
sempit dan panas. 
Pembuatan batik 
cap memerlukan ke- 


alat berbentuk seperti 
setrika, tetapi di bawah- 
nya berupa bidang segi 
empat dengan ukiran 
batik sesuai motif yang 
diinginkan. 

Pekerja batik cap 
akan mencelupkan alat 
tersebut pada malam 
cair. Dengan gerakan 
cepat, mereka segera 
menempelkan cap pada 
kain mori. Karena kalau 
lambat sedikit, cairan 


Untuk pembuatan 
batik tulis, langkah- 
langkahnya hampir 
sama. Setelah kain mori 
dipotong sesuai ukuran 
yang dikehendaki, kain 
digambar menggunakan 
pensil untuk membuat 
pola motif batik yang 
diinginkan. 

Kemudian dilakukan 
teknik mencanting. Ada 
alat tulis dari tembaga 
kecil seperti pena untuk 


dengan menggunakan 
cairan malam. Proses 
berikutnya adalah 
pewarnaan. Pengerjaan 
pewarnaan batik tulis 
sama dengan pewar- 
naan pada batik cap. 
Setelah dicanting 
maupun dicap, kain 
mori dibawa ke tempat 
khusus pewarnaan. Di 
tempat khusus ini, ada 
banyak sekali serbuk 
warna, Proses pewar- 


Jaan bagian penjahitan 
untuk pembuatan baju 
atau berbagai produk 
lainnya. 

Tahap selanjutnya 
adalah pengemasan dan 
pengiriman bahan batik 
ke tempat-tempat yang 
telah ditentukan hingga 
batik tersebut tiba di 
tangan kita sebagai 
pembeli. 

Ihttp://kom.ps/ 
ACWTbbl 


Gam RABU DEPAN 


Dengan adanya internet, segala hal menjadi mudah, 
termasuk untuk urusan belanja. Bagikan pengalaman 
dan tips belanja online di Kompasiana (www, 


kompasiana.com) dengan tag “belanjaonline”. Anda 
Juga bisa berbagi lewat Twitter (tambahkan hastag 
#belanjaonline #freez) dan Facebook (tulis di www. 
facebook.com/KOMPASIANAcom). Info selengkapnya, 
klik http://freez.kompasiana.com/guide, 


KOMPAS / KLASIKA / 


Rabu, 3 Oktober 2012 


SEKOLAH KURSUS 


Guru privat ke rmh,mat,fi,ki,ing, 
mdrn, acc, kom. guru pnglmn, 
95802100, Apt Citypark Lt7/11 


Les Privat brkualitas u/SD,SMP 
,SMU,Gr brpglmn ke rmh. Rusli 
081298055579 JI.Angke no.55 


Pembangkit Listrik Tng Surya 
Angin Tgl 6 - 7/10, Jl. Perintis K 
99 Jaktim. Ph : 081311419974 


TOUR-TRAVEL 


Paket Group Long Week Pk: 
5DTaiwan Muslim $688t 15Nov 
Singapore: 3DSin Universal 
Studio SGD588-97Dec Thailand: 
SDBIK / Pty $498e12,25 Dec 
Hongkong: SDtikg / Szx / Mim 
5858e12,19 Dec Korea:5DVisual 
Korea W/Everland 998841119, 
26 Nov'Mas TrvlBiro 021-5578 
0817/53161608,Pengrsan Visa, 
Sdia ELF VIP 9seat w/Trans 
Endra,Jabodetabek, Bdg, Anyer 


Paket Group: 5D Beutiful Korea 
W/tverland & Ski $1018t 
5,17Dec China: 5D Beijing Fun 
9998122,29ec Hub:Mas Travel 
Biro 021-55780317 / 53161608, 
Pengurusan Visa, Sdeia. ELF 
VIP 9 seat utk Trans Bandara, 
Jabodetabek,Bdg,Anyer 


Amazing Bkk Pty 250ct&15Nov 
Guilin ”5H-5399s,paket akhir 
tahun.SamudraTours:458-76988 


Bali/Lombok Pkt 4D Mulai 2,5Jt 
jog/soc/sub/sra/plm290up9480 
bpn bdj mes429sin kul40Orb,bkk 
$150,cang290,hk9$339:6267322 


BngkokPattaya4H 3,9jt 10,17,20 
okt/260ct univ,studiorhardrock 
4,Sit/ happytourindo. 56941717 


Jiuzhaigou#Z.Jia Jie 1D brgkt 
23/10,Bej-Shg-Hsn 10,7Jt brgkt 
21/10 Sukses Tour ph 6506484 


Juak: lata Travel Agt, Lokasi 
Jakarta. Peminat Hubungi Telp: 
7027 9070 - 0818 785746 


Korea8D 15,5jt:3d Sin3,bjt,Viet- 
Halong 8,9it,/d  Sin-Mal-Thai 
5,3146102725/68373788 


TRANSPORTASI 


Jasa Pngirimn Rutin LCL: China, 
Malaysia to Indonesia by SEA. 
CVN Logistics: 021-54356267 /8 


Sedia Dana Cash/krd &Deposito 
84 (LPS):PT BPR Dana Usaha jl 
G.sahari Ry/6 yanti Ph:6299486. 


( s0c0r 


Dicari Lagi Rmh Ruko Tnh Gdg 
Dijual/sawa/kontrak-Indohouse. 
JI.Cikuray 23 Bgr 0251-8311376 


Hotel mulai Rp99rb,AC,TV,Hot 
water,mesting: 0251 8338899, 
8378658, 8901088, 6315769 


(pemasar 


BU Cpt JI.Ry Malboro Denpasar 
Bali 1500m c/u S.Room/Resto/ 
kondotel/dll ush085737681088. 


Dijual villa, LT.460m?/L8.285m? 
3BR, Rp8,5M, Petitenget - Bali, 
hub.Rika: 0815.58002553 


Djual tanah,1750m' view sawah 
Jalur hijau Rp2,650,000/m?, Pa- 
rerenan-Bali. Ine: 0361.7475895 


JE kerawana 


Lahan IndustriLuas:3Ha 5Ha 7,2 
Ha 20Ha 23Ha 30Ha 60Ha 75Ha 
82Ha 216Ha 081585013499 TP 


(E paransaru 


Dijual Tanah Untuk Perkebunan 
Kelapa Sawit2700 Ha terletak di 
Riau, Mandau Duri Hub: 0812 
8078 0039,0812 9378771 


JB purworerto 


Rmh Kost Dijual dkt Perkntoran 
ditengah Kota,cck utk usaha,It. 
175m?,5KT,SHM.08128653189 


( semarana 


Jual rmh 2 Lt, Lt/Lb 150/200, 
3kt, 1kp, 3km, grsi, daerah villa 
aster II srondol semarang atas 
hub: 08122801628/0811349772 


J serana 


Dijual Tanah Luas 36.226m2 
SHM Jl.Raya Anyer Carita KM 
137 Cinangka Serang Banten, 
Lokasi statgs,tepi pantai landai 
tnpa karang,pasir putih,bangu 
nan workshop,kolam renang,cck. 
utk Resort & Villa.Info HubYani 
Aa na labal-081912994 

480, Fauzi-085323517755, 
Asep- 087829023232 


J surasumi 


Cibadak Jual Tnh,Kebun Ternak 
Ikan Masih Aktif,Air Nglir, SHM 
6500m,275Rb/m,0816913152 


PB surasava 


Dijual Kantor Raya Sepanjang 
Showroom,. Lt.5000m2, Lb. 
2350m2 Hub: 081 131 60 


DB vocvakarTa 


ba Lengaka LI Nan 
Lebat Ar AM) 


Perantara 
Hub : 0812 139 10000 


Bantu Visa # Info Job:USA,Aust 
Knd,NZ,Euro,Ing, Salak,Ti.Duren 
Agape:92992145,081387771029 


S'pore Kost Pelajar/ Kmr Harian 
Orchard, Novena brsh&nyaman. 
“165 98510888/ BBM: 28e8e1b0 


PEMBERITAHUAN 


MENINGGALKAN 
RUMAH 
Gusti Fahada Brantakesuma 
Umur 43 Tahun 
Ditunggu Keluarga 
Di Rumah 


Alamat 5 
JLH, Gandun No.14 R106/08 
LEBAK BULUS CILANDAK 
JAKARTA SELATAN 
mo 
GUSTI PAMOR BRANTAKESUMA 


LELANG 


Asset anda disita/dilelang oleh 
Bank? utk konsultasi/Take Over 
TpBI chacking hub:0816.901.537 


AI Secret,from Sulhadi&inter 
net Sukses,Acra 1Hr Full,Bkn 
skedar Motivasi Tp Training 
Bisnis Terbsr Internet&Proparty 
Grnsi sampi Bs,Kursi slalu 
penuh, Ikuti Seminar Terlaris 
1Mri Ful Sbtu 6okt dihti.Puri 
Jaya,bya hny75rb&grtisBuku,CD, 
makih,tas&mkn.ph:99249400,08. 
179859935, SMS:081311625501 


PELUANG USAHA 


Beli Emas 24K dpt bonus 54 
108, program berakhir tal 5 oct 
Hub: Jenny 085888848626 
Paulus 0818873338 


Bisa Buka Travel Sistem online 
hanya 3 Jt.cetak tiket lgs. Ph: 
021-86612596/97, 98500730 


Dijual saham utk SPBU yg sdg 
berjalan. Hsl 41-1,24 /bin, Pemi- 
nat serius hub 0812-36-777-888 


Inves Forex!mdi Mli 300rb profit 
47/hr (Kontrak 100 Hari) SMS 
"Minat" HP: 0878 8556 3999 


KERJASAMA 


Im ada 30jt 
OOJt 2978r 


bng 
diah BB, 


Ace 5 jam ada 350rb acc nsabh 
sik 02, bng 0,45/bin, tnp 
fee/survey, 29 p'hragan - 4x pd 
2011, free ipad, bb, laptop # 
ksmpatan dapat Lunit inova, Isg 
cair sd 800M,jamin murah/200jt 
Platinum Finance, JI.Blvd ry brt 
665 Kp.Gd 0214561361-3 


Ace |: Jam ada agunan BP 
aman bng dn Isg p 
y 25x oghran Pt,Prioritas 
ce ,parman 02168267111 
9977hdh temMtdtr feo2-5jt 


d 


“68, 


Ace !) Jam Ada Agunan BPKB ad 
apple, BB, ipadZ & tohone bng 
0174 tnp Survei & bebas 
ready tunat 300mIyr:mega multi 
0 permata kota (02176025 
66670656-59 "grns mrh/ 
tunai 150jt:v250.000 nasabah 


Ace 1 jam Cair/Agunan BPKB, 
tanpa survey,bs byr Bunga saja. 
Maju Artha 7980399 - 7980393 
JI.Raya Psr Minggu no.5 Jaksel 


Ace Ijam cairjmn BPKB Tnp sur 
vey,bs byr Bng saja.Tri Makmur 
Sejahtera Ph:6332006 / 2008 
JI-Hasyim Ashari 13-A Jakpus 


ACC Agunan BPKB 1 Jam Cair 
Bayar Bunga Aja 2,54 Hub: Oto 
Cash Rawamangun Ph.4712248- 
17868487 Bekasi 4712248 


Agunan BPKB Langsung Cair. 
Mudah, No Survey.Ph:7981911 - 
7994815 Maju Bersama Jaya Jl. 
Mampang Prapatan Raya no.82 


Dana Tunai prs cpt Ihr Cair.Pan 
ca Artha AM.Sangaji17:6303481 
/82/83 imn bpkb mbl/mtr aman 


Kredit Jmn rumah proses 2hari 
takeoverkredit tnp BI cheking 
Dana Talangn utk SppkBank/OL 
PTR-jI.Sdm-kav45--0817863314 


Long Term Audit Specialist - Jakarta, Indone: 
AusAID funded Performance Oversight and 


Monitoring (POM) 


GRM International has been appointed as the Performance 
Oversight and Monitoring contractor (POM) for the Australia 


Indonesia Education Partnership (EP). 


The AusAID-funded Performance Oversight and Monitoring 
(POM) project is hiring an Audit Specialist to support the 
procurement by POM of audit firms as sub-contractors in 
accordance with the reguirements of the Commonwealth 
Procurement Rules. The role will include developing and 
securing approval of the Scope of Services, preparation of 
tender documentation, management of tender evaluation, 
contract negotiation and appointment, and management 


and oversight of audit implementation. 


To succeed in this role, you will have demonstrated: 


Extensive working experience in Indonesia, 
Experience in managing and contracting financial and 


. 
. 
compliance audits: 


Proven ability to interpret audit findings, 
Knowledge of Commonwealth Procurement Rules, 
Experience in liaising with multiple stakeholders 
and 
audit organisations and AusAID: and 
High level communication, interpersonal and diplomacy 


Gol ministries, national 


. 
skills. 


Indonesian nationals and female candidates are encouraged 
to apply. Should you be interested please submit the 
following indicating "Audit Specialist' in the subject to 
sruti.ravi@grminternational.com before 8th October 2012: 


1. Statement of Claims illustrating key relevant experience 


and skills 
2. Current CV or resume 


Remuneration rates will be governed by the AusAID Adviser 
Remuneration Framework and the position has been 


classified at A3 level. 


POM is managed by GRM International on behalf of AusAID 


international 


LOWONGAN 


AnLUD hghtng company 6 recvitng 
personel toithefalowing periton 


Manager 


ho sbg KG dh pershn. Injection 
lastic/Automotive. Menguasai 
1 pergudangan. Juju. 


eretary to Oi 


Sales Consultant 


Lighting Designer 


takan Gornbdi di Tango 
lengkap :.CV,KTP & Pasi 
dialamatkan ke E-mail kam 


hrd.pbata@gmail.com 


DM, PA, Consultant Exec 
Az Working, Income 
20Jt "081218263608" 


Ji cametan 


Absensi dta entry,acc, adm P/W 
Max 58th Tnp tes Lsg Krj! Incgjt 
Sms Dt Grace 085718645931 


'Ace/Sktrs,Wnt Max25th,D3/se- 
tara Jl, Garuda/3AE, Kemayoran 
JKT 10610, E: vppficbn.net.id 


Artis cin pdtg br p/w dcr u/ 
sinetron/iklan/klip, 97355455 / 
081381817571 imn Isg shoting 


Bth Accounting,Admin & CS 


Al DMIN 
Wnt, max.2t 
Kambutet 
ngan. Dtg Igs-Jl Caringin (Balik 


Wnt, Max 30Th.Kedoya Duri 
Raya E2 4A-5A Kb.Jeruk, Jkt Brt 


Bth Branch Manager (Min 30Th, 


Bth Business Manager Min 28th 
min SLexp 3th Managerial 45Jt 
sms nama,posisi 082110312188 


Bth cpt stf ktr u/Adm,skret,keu 
ada,prsnlia,ace,cs,ob,oprt,recept 
P/W singl Usia mx 25 min SMU/ 
K, tdk sdg kuliah, ada mes kntr, 
Lmrn ke PT.Karya Cipta Madani 
Jl. Ir, H. Juanda Ruko Mega Mol 
Ciputat Blok. 9.TIp:92027316, 
paling lambat 10 Okt 12 


Bth Opr Data Entry,SMA/SMK, 
Jujur, teliti, Bs Ketik Cepat, 
Intruw Senin-Jumat. Tata Solusi 
-Jl.Alaydrus No.738 Gajah Mada 
Jak-Pus, TIp.6336050 


Bth Pengemudi Rental.23-47th 
kontr-bulanan,minSMA,SimA/B 
mes-klnk grts.Lgs tes:Jl.Mamp 
ang Prap.Ry60 P:087780723365 


Bth Segera Guru B.Inggris utk 
SMAK  Jakbar.Hub:5633762 / 
085215181819 / 08158801127 


Bth segera Pengemudi palm 
Sthnytau  jalan,max.35thpny 
mtrtlp:081284013603 Nini 


Bth: Staff Exim,pglm,min.SMA, 
wnt,single,komp,Dom. Jak-Bar/ 
Ut. Krm:Tmn Duta Mas D9B/19 


Bth Senior Ticketing Garuda & 
Inti(diutmkan pny sertf Airline) 


Bth Sgr Staff Crewing L/P (24- 
40)Pglmn,kuasai Computer,Bhs. 
Inggris dtg Isg # CV Jl.Kebon 
Bawang II1/17 Tg.Priok telp.239 
94061 Email: raza@imarcom.biz 


Bth Sar:1)AcctgWnt,S1.2)Adm 
/Pmbkuan,Wnt,SMA.3)Sales,Lk 
SMA.A)B29.Gudang,Lk,SMA. 5) 
Counter Sales,Lk,SMA,Fresh 
Graduate. PoBox 4812 Jkt 11048 


kode:15, bintangm@cbn.net.id 
Bth Tenan pan min.3th di 


/19,Jakut.021- 2 
18992913(William) 


Bth:1 Org Sales Bhn Bgunan 
1 3Th,l 
Org Elektrik D3 Bs PLC,Lmr Lsg 
Di Bawa Ke:PT.Prtama,JI.Raya 
Narogong Km 13 Pkin 3, Ds. 
Cikiwul-Bt.Gebang-Bekasi 


Bth:1)Mgr Resto, 2)Promo Mgr, 
3)Spv, @)Walter/ess, 5)Kasir, 
6)Cook, 7Maintenance, 8 
Driver krm : IBK Resto Jl 
Kemuning Raya 38-3C, Sumur 
Bor, Cengkareng, Jkt-11730 


Bth:l.Promotion Coordinator:2. 
Modern. Market Supervisor:3 
Provek Marketing Spv.SyTEP/W 
min SL,Palm 2th dibdgtindoor& 
outdoor promosi,suply brng ke 
modern market,palm dm pryk 
Htl, Depstor & Instnasi,dl)).CV 
krm  kewchandrafgmail.com 
Ph:021-66603510 Willy Chandra 


Bth:Sekretaris,Senior Acc,adm 
Wnt,max35th,pnmpln mnrk,kua 
sai bhs.inggris, aktif M.word- 
excel-internet.ph.021- 7823262 
email to: ptmsc01Ggmail.com 


Buka Cab baru butuh sgr adm 
ktr P/W max.45th Inc.3-Sjt/bl 
SMS ke 085752022789 yulia 


Bs Entry Data,Rp 6Jt- 


Rp 9itP/F Time,Shari krj 
/minggu"“0816 1707 3996 


Butuh Mekanik Forklift Diesel- 
Gasoline, Exp. Min, 5 Tahun, 
Kiirm CV: Jin. Gunung Sahari 
Raya No.7 Blok C4, Kompleks 
Gunung Sahari Niaga Jakpus 


Butuh Sgr: -Sales,Drafter (Pria) 
-Accounting, pglmn 43th Hub: 
Nusantara Diesel ph.70539333 


Cari Asst Not Min SH Komptr& 
Inggris Baik Berpglmn Di Law 
Firm/Kntr Notaris min3th Kirim 
CV ke Jl Cipete V No3 Jkt 12010 


Cr legal office pglmn. 
beta.cs19Ggmall.com 15675020 
F:56965384 Gd Raharjo, Jakbar 


Crl)AdmWnt),2)Design Grafis 
(Pria/Wnt),max — 35th,Pgimn 
min SLTA,Krm CV JI.Bandengan 
Utara 85 A No.20 Jkt-Utara 


DATA ENTRY PART TIME 
Doc OfficelInput Data) Cash & 
330rb/Lbr urgent call 24099761 


ATA Entry, Min D3 / S1, 
D:- Kri/Minggu,Rp9it 
878 1526 0398” 


D'bthkan segera Photografer, 
Design Grafis,bs.edit foto max, 
28th hub:0815-14700 777 


Dbthkn pengajar tetap&market 
Ing tatap krm k Ruko Golden 
Vienna 2 CA/5 Bsd city,emall 
prima. gasingGyahoo,co.id 


Dbthkn: 1. Creative Design, 2. 
Event Organizer staff, 3.Tour/ 
Travel staff, 4.mark staff di 
utamakan palmn dbid.EO/advr 
tsng/Trvl.send CV&Gaji dihrpkn 
bysdestinationalOyahoo.com 


Dbtkn sgr : Tng Admin & Pmsrn 
Syrt3menguasaiKmptr,wnt/pria 
diutmkn punya kndran sdr.Lmrn 


papan) No.10-10A dpn Halte 
busway RS Tarakan (Pk.10-15) 


Sl,mnrk,Gd Look,eng aktif)18Jt 
SMS nama,posisi 08161484962 


| 


Telah meninggal dunia dengan 
tenang pada hari 
Senin, tg! 01 Oktober 2012 pukul 
11.15 WIB dirumah. 
Istri, Mana, Mama Mertua, Ema, Ema 
Oco, saudari kami yang tercinta 


AISJAH JOENATA 
4 YA (TAN HAY NIO / AY LIEN) 
aa Dalam usia 77 tahun 


Jenazah disemayamkan di rumah duka Gatot Soebroto 
Lt. Dasar Ruang 8 & C, Jl. Abdul Rahman Saleh No.24, 
Jakarta Pusat 


Dimakamkan pada hari Kamis tgl 4 Oktober 2012 
Misa pelepasan jenazah jam 8.30 WIB, berangkat dari rumah 
duka pukul 10.00 WIB ke TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur 


SUAMI : JO / KWEE SWIE KHOEN 


min 03/sdrit,max  30th.Lmr 
email:irawan(aritatours.com 


sdh hrs dtrm Imnggu kmudian 
diJI,BawalRy n0.8 R.mangunJKT 


Telah berpulang ke rumah Bapa di Surga pada hari Selasa 
Tgl. 02 Oktober 2012 Pkl.03.15 WIB 
Suami, Ayah, Mertua, Kakek 
kami yang tercinta 


YOHANES PIIH SALIM 
(LIM PENG HOEN) 


Dalam usia 76 Tahun 
Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Boen Tek Bio 
Ruang Mawar Jl. Akses Tanah Gocap No.102, Tangerang 
Dikremasikan di OASIS Krematorium, hari Jum'at 05 Oktober 
2012 , berangkat dari Rumah Duka Pkl. 08.30 WIB 
Kami yang mengasihi 
Istri : HARINAH (Tan So Giok) 


ANAK MENANTU 

1. Kwee Sioe Kheng / Sukeng 

2. Kwee Sioe Loan / Siu Lan Justus Soejanto 
3. Kwee Huey Huey / Wiwi 

4. Kwee Kian Lam / Alam Winasari 

5. Kwee Kian Goan / Ridwan Dessy Lesmana 
6. Kwee Kian Djoe / Aju Christlanti 

7. Josianna Kwee (USA) Handojo Hartojo 
8. Mariana Kwee Novianto Kerta 
9. Joanna Ferdy Santoso 
10.Christian Linda 


Beserta cucu2 & cucu mantu dan cicit 


Anak : 
HARIATI SALIM 


DIDIWIRIA SALIM 
RUDIANTO SALIM 


EFFY ANDRYANI SALIM 


Menantu : 
SUKARDI 

DAVID CAHYADI 
LINDHA KUMALA 
YUNI SARI 


Cucu - cucu : 
Stefanus, Cynthia, Elena, Michael, Levina, Devina, Bryant 
Beserta Segenap Famili 


KEMBALI KE RUMAH BAPA 
"have made a good fght, | have como Io the end of my joumey, 
1 have kept the faith: From now on, the crown of ri ss is 
made ready." (2 Tim 4: 7-8) 
Telah kembali ke Rumah Bapa di Surga pada hari Selasa 
tanggal 2 Oktober 2012 pukul 11.15 di R.S Carolus 


Ny. A. A WAROUW 
PANGEMANAN 
(Gonda) 
Lahir : Manado, 30 Agustus 1933 
Usia :79 Tahun 
Disemayamkan di rumah keluarga Jl. Bintara Jaya | No. 5 
Kalimalang (telp. 28831888), dan akan dimakamkan pada 
hari Kamis tanggal 4 Oktober 2012 pukul 14.30 di San 
Diego Hills. Ibadah syukur hari Rabu malam di rumah 
keluarga pukul 19.30. 
Kami yang mengasihi : 
Suami : Dicky Warouw 
Anak Perempuan : 
Tony H. Silalahi & Nesiie Warouw 
Cucu: 
Joshua & Danislla 


Anak laki : 
Bobby Warouw & Vera 
Cucu: 

Charissa & Channiel 


mrioperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


BERITA DUKA CITA 


Telah meninggal dunia dengan tenang, hari 
Senin, 1 Oktober 2012, di R.S. Maya 
Tangerang, Mama, Oma kami tercinta: 


By 


Te 


Laedowati 


(The Pwan Nio) 


Lahir di Juwana 
Usia 81 Tahun 


Km EM 


YENNY SUNARTO JOHAN 


Dalam Usia 64 Tahun 


Jenazah disemayamkan di HEAVEN FUNERAL HOME, Lantal Dasar, 


azah 
B-C,Jl. 
Barat. Dan akan dikremasikan pada hari Kamis, janggal 
4 Oktober 2012. Berangkat dari rumah duka jam. 

ke Krematorium Oasis Lestari, Jatake, Tangerang. 


Ikan di Rumah Duka Dharmais, Ru: 
Letjen S. Parman Kav 84 - 86, Sli' 


lang 
, Jakarta 


Ruang O “ PI. Gedong Panjang No. 47, Jakarta Utara 
dan akan dikremasikan pada Hari Kamis, Tanggal 4 Oktober 2012. 
Berangkat dari Rumah Duka HEAVEN FUNERAL HOME 
Pukul 09.00 WIB ke Krematorium NIRWANA. 


(Kami Yang Mengasihi : 
Papa : AlmSoenTJongLian PapaMertua : AlmYapSinFat 
Mama : AlmLaySoeilan — MamaMertua : Alm Chong Shitjoe 
Suami : Alm Willy Johan 
“Adik :Kel, Soen Men Klat 


Kami yang mengasihi: 
Suami: Mukar Tirtapura / Tjoeng Moek Kwet (t) 


Anak: 

- Dewi Surianti 

- Suwimin Tirtapura 
- Wiwi Surianti 


Menantu: 

- Antonius Fendry Hasan 
- Lily Setiati 

- Indra Hoesien 


Cucu: 
Renata Fendryana, Renaldi Fendry Hasan 
Fiona Mentari Putri, Desvia Winandra 
Mario Dwiputra, Melivia Winandra. 


8 


Anak: 
FransiscaJohan (PJ 


— 
? 
Y 
KG 


ine Wong, Wilson 


& 


'Anak Angkat: Wiliam Soen (L) 
Cucu: 
Josephi Marvella 
Glenn Howard ova kaan Michael Johan, Darren Jot 
Antony Budiarto, 


Menantu: 
TommyAWongso 
Ryan Martin 


Erni Juliana A 
Tonny Budiarto 


Henrico Adrian, 
Kenneth Johan, 
'Antony Budiarto 


aa Segenap Keluargi 


Der Sekretaris & SPG Syrat:S1 
singie,max30th,pnpIn mnrk-kem 
(Foto: fujingren@yahoo.com 


DcrsAdm(W),Sales(P).Min SMA 
Alamat:Komp Ruko Toho pantai 
indah kapuk A/12.02155966669 


Design Grafis u/Fashion ABG, 
Kuasai Corel Draw,Phshop,Ilus- 
trator, Freehand, In Desiyn,P/W 
Pglmn Fransiska 08159398614 


Design Grafis Wnt,bsPhotoshop. 
,lllustrator in Design,C.Draw,F. 
Hand.Hub:56965449 / 56963492 


Dibthkan Pramuniaga Toko min. 
Lulusan SMU u/di ITC M2 Lt.2 B 
58-59 Dtg Isg Hub: 6017441 


Dibthkan Sgr (Walk in Inter 
view) Kurir/ Admin/ Staff bagi 
brosur, usia 18-30th u/Jkt 
Fa 1,5-2jt min SMU, 

mnrk Hub Baskoro 
Geng Dingng. 021 32229394 


Dibthkan: Staff Penjualan, Adm, 
P/W 28th, pengi min 2th, pend 
SMU. Lmm kirim ke PT, 
Grafindo Arta Persada Komp. 
Ruko Sunter Permai Jl, Agung 
Perkasa IX Blok B No.9 Sunter 
Jakarta Utara 


Dibthkn Sgr Tng Make Up max 
25th Lamar Isg JI.Mangga Besar 
No.38B Jakbar 


Dicari : Tukang Pola « Jahit 
Sample Pakaian Wanita Fashion 
Hub: 08 111.777 514 


Dicari Apoteker wanita ber 
Ijasah (baru lulus) — hub 
085779181904 


Dicari CMT/Makloon u/pkn wnt 
fashion @ 250-500 pcs/art, ong 
kos 7,5-20rb.Hub:PT-Yasindo Ho 
zapratama,Jl.Danau Sunter Utr 
B36A/19,Jakut. 021-293849 37 
-39, 081218992913 (PWilllam) 
femail:yasindo@indo.net.id 


Dicari Stylist, Bag Manicure & 
KasirYg Pglm. Hub:Lisa Donna 
Salon,JI.Mangga Raya No.22A-B 
Kepa Duri, JakBar. 5665603/05. 


Dicari: Guru PGTK dgn sistem 
sentra, SI, berbahasa inggris 
aktif kirim ke sekolah hobihobi 
raya hankam 38 pondok gede 
bekasi telp: 02181978841 Up 
MS,SITI 


Dicr:Adm,Kurir,Kenek,Supir,Bw 
Lmr :Taman Palem Lestari Ruko 
Pelangi Blok.D No.6 


Distributor Sound System,Inst 
t&Alat Music cari:Sales 
glma&Admin wnt berpglmr 
6917889- 69831063 


RAFTER Interior 30, 
ACAD.CV# Contoh Gambar: 
lemo Interior yahoo.com 


Drafter prlakuasaiAutocad pglm 
bid.Facade glass,SST&Matal dtg 
Isg meruyallir30 jkbar:68155234 


REELANCE Input Doc, 
F HRp8Juta/DocumentKcash) 
0877 8308 0972” 


ULL Time, Asst Business 
Fa Consultant.Min 20-35 
Contact: 0877.8864.1108 


HOME WORKER 
Input information,daily cash IRT 
/pension.pny inet087889145457 


ANGSUNG Krj Freelance, 
Lesi Doce3jt/data,IRT/ 
pensiun wlc 081315506127 


RGENT! Dt Entry P/T Exp 
U 2th Mndrn.Incz7Jt/month 
Job Info:0812.1979.9860 


Low, English Teacher (Local & 
Native) and Customer Relations 
Executive. Hub 081280684888 / 
0214357088 


Percetakan mencari Kepala Prod 
& Tukang Mounting Film.Bw 
Imrn anda ke:Jl.Kepu Barat No.2 
Kemayoran.Hub:70900890 


Brah PMA bth bag. pengiriman 
SIM AKG, jujur, tng jwb, 22-3! 
Lmrn: PT YonMing Tone 
Boulevard sentra bisnis artha 
gading, ruko wilcon blok AGA 
No.12. Klp gading, Jkt utr. 
15874551 


Reguired (1) Sales Executive, 
min Ayear exp, 22-30, 
hardworker, interesting salary. 
(2) Admin Account, max.35, 
familiar with PPN & PPH. CV to 
PT YonMing Indonesia,  Bou 
levard Sentra | Bisnis Artha 
Gading, Ruko Wilcon Blok AGA, 
No.12 Kelapa Gading, Jakarta 
Utara, Phone : 45874554. 


Wb cafe Urgent Need asst mngr 
Captain,waitress,Cook,exp min2 
thn,send CV to Jl.Hos Cokroa 
minoto no 91A menteng JakPus 


Il ame Keuangan 


Adm Pembukuan Wanita,max 
30th,SMA Srjt.Jl.Pluit Karang 
Manis Blok D.7.8/46 Jakut 


Adm, pria/wanita, min SMA, 
Jak-Bar, pgim 2th, 
hrd@gmail.com 


'Ageney Prpty cari AceAdnypria 
Min.D3.LmrnJl.Teuku Nyak Arif 
No.10, Simprug Gallery Blok G 
Jaksel.68366888:085697936922 


Bthh segera:Staff Accounting utk 
Showroom mobil,P/W,maxdsth, 
SilpalmMingth.ngerti Pajak,bu- 
at SPT bin/th,buat Lap,Keuang- 
Altari 


an Pajak. Lmr kem 
Pondak Indah No.38 


Bth Sgr Staff Admin Acct P/W 
Max 25 Min D3.087883589363 Jl 
Rukan Sunter Permai C-21 


Bth Staff Adm,Wnt,Max.22Th, 
SMK, Single,Lmrn Via Pos Ke: 
Ruko Permata Ancol M 29-30, 
Jakut / prowira@yahoo.com 


Cari Staff keuangan utk IFSFX 
Financial Investment. Dapat 
berbahasa Inggris dan baik, CV: 
infoGifsfx.com (02129391259 


Cr:Kep Acc/Pglmn/Bs Accurate/ 
65301635 Perkntorn Sunter Per 
mai blk A/2sbrg carefour sunter 


Dbthkan Adm, wnt, max.23thn. 
Lmrn:JI.H.Fachrudin 4A | (sa- 
berang Hotel Milenium) JakPus 


Dcari Bag Keuangan Wnt max 
30th, Doms:Sunter-JakUt#Kua- 
sai Komptr.Hub:0858.8100.6080 


Dcr Adm wnt, SMA, max 35th, 
pglm bengkel 2th. Lestari Mtr 
JILRC Veterang jks 02173881481 


Der Wnt u/Pembukuan Garment 
min SMA,usia 18-27th,Tinggi 
min 165cm, Berat Badan.ideal, 
Hub: 081316230750 / 6900175 


Dibutuhkan Acc,pend SLHRD 
pengalaman min 2th.Email ke: 
tokyojaya. santos0Gyahoo.coid 


Dicari : Adm, lulusan SMA / 
Sederajat.Bag Produksi,Lulusan 
STM.Memilik : 

Ke Angke Jaya 9 No.20- 


Dicari staff Accounting Mini 
mum S1-03,Surat Lmrn Kirim 
Langsung Ke Kantor Aparteman 
Greenview-Pondok —— Indah,Jl, 
Sekolah Kencana IV,Jaksel 


Dicari urgent Acc/Finance, Wa 
nita, S1, Fresh Graduated, IPK 
min 3. Kirim : Jl, Pintu Besar 
Selatan 820 Jakarta 11110 


Dicari:Accunting,D1/D3,Wnt Me 
narik,Max25th.KSM  JI.Pondok 
Kelapa Raya J 13 No.l Jak-Tim 


Prshn Percetakan Bth Staf Acc 
Max.35th Min S1 Pglmn.T:5695 
4349/sentosaprint@gmail.com 


mata “ 


II marcerine & saues 


Bth Sales Kanvas P/W pgimn 
min.2th,umur 20-30thn,kendara 
an sendiri,gaji 
sentif  menarik.Hub:Bp. 

087877439612/02195301452 


Bth Sales wanita,pengalaman 
Prmplan Mnarik Usia Max 28th, 
#BAJM BOS : 021-27236333 "4 


Bth Sgr Marketing Wnt, pglmn 
Bdg Dana Tunai,Max 25th Min 
SMU,Pghasilan besar,pnmpilan 
rapih, menarik Hub: 021- 9291 
2250 -0812 8662 555 


Bth sgriKepala SPG.pria/wnt 
pglm min 8th,pnpin mnrk,gaji 
3-sjt Imrn viapos ke Pantai 
Mutiara blok YE No.21 Jakut 


Bth: Mrktg Ex-Frwdr brngn, gaji 
Ttptbns u/Prshn cargo di Sdrmn 
Jkt.Krm CV : info@ep-cargo.com 


Bth:1.Sales2.Sales Kanvas, 
Telemarketing,4.Sales Proyek. 
Syrt:P/W min SMA/Ssdrjt, Palm 
min2th dibdg elektrik,komunika 
tifrajin&ulet.Walk in Intv mulai 
Jam 10.00 Puri Deltamas blok 
I-21 J.Bandengan Sitn 43 Jakut 


Bth:Sales Supervisor P/W min 
D3/Sdrit,Palm 3th dbdg elektrik 
komunikatirajingulet,bkr) dan 
target,borjiwa leadership&mam 
pu membwhi team.Lmr Isa Intv 
mulai pk-10.00 Puri Deltamas bik 
i-21 JI.Bandengan Sit 48 Jakut 


Butuh Segera 10 Orang Tenaga 
MarketingProfasional / Berpen- 
galaman,diutamakanWanitaPen 
didikanMin.D3-S1 utkMarketing 
BBM. Ada : Gaji #Komisi.Lama- 
ran langsung ke jl.KartiniRaya 
No5A8 Jakarta Pusat. Telp 021 
88992074 / 021 88991218 


Dibutuhkan Sales Counter Wnt 
brpenampilan menarik utk show 
room mbl CBU bwa CV Langsung 
Wijaya Auto Car's Jln Alternatif 
Cibubur No8 : 082136134636 


Dicari-Sales/Marketing utk se- 
luruh ” PLN,Min.SMU/3,hub:Jl, 
Srengseng Raya No.9A Meruya 
ir Jakbar(Dewi,021-58902510) 


MARKETING 
W/P max30th Pgim min2th,SIM 
A/.Gaji,Komisi Tunjangan, Otg 
las ke : J.Caringin (Balikpapan) 
No. 10-10A dpn Halte busway 
RS Tarakan-JakPus (pk-10-15) 


Sales Alat? Listrik,Motor Sdri. 
KompPergudangan Pantai Indah 
Dadap-Dadap.085 788 111 938 


Salesman bahan bangunan min. 
smp max25th Imr Ikp kerpt.epox 
tama pjayakarta 24/22 jakpus 


IV sekretaris 


Cari Sekretaris min D3(mengua 
sai Inggris&Komputer Dan Baik) 
Diutmkan Berpglmn Kirim CV ke 
JI Cipete V No.3 Jakarta 12410 


Junior Secretary for Director 
max,30thn,D1, Pnmpin & pribadi 
mnarik Eng pasif, Phm IT Email 
@ ke: runney. upgGlive.com 


II exwirerooursi 


Butuh D3 S1 Tehnik msn mahir 
gmbr tehnik Auto cad CVafoto 
email: eva766hi@garbangtata. 
co.id Hp 081282011924 


Cost Estimator, min 27th, D3, 
2th pglm di kontraktor interior, 
mall: ptisa.hrd@gmail.com 


Pelaksana bangunan rmh, max. 
10th,sms:085692539711,email: 
bangungraha.888Ggmail. com 


“Akulah Kebangkitan dan Hidup, barang siapa percaya kepadaKu, ia akan 


hidup walaupun ia sudah moti" (Yohanes 11:25) 


REST IN PEACE 


“ 


Jenazah disemayamkan di Rumah Duka DHARMAIS, Jl. 


Telah meninggal dunia denga 


Istri, Ibu, Ibu Mertua, Oma, 
tercinta 


pada hari 
Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 jam 07.00 WIB. 


n tenang, 


Oma co kami yang 


JOHANNA DARMADI 


Lahir 18 Januari 1926 


Letjen S. 


Parman Kav. 84-86 Slipi, Jakarta Barat, Ruang D, E, F. Misa Reguiem dan 
penutupan peti diselenggarakan pada hari Kamis, 4 Oktober 2012, jam 


19.00 WIB. 


Akan dikebumikan pada hari Jumat, 5 Oktober 2012, 


berangkat dari Rumah Duka jam 09:00 WIB ke Pemakaman Tanah Kusir. 


Anak : 

Lina Tjahjadi 
Janto Tjahjadi 
Stella Tjahjadi 
Rudy Tjahjadi 
Rita Tjahjadi 


Cucu : 
Jessiyo Tjahjadi 
Kari Purnama 
Christian Tjahjadi 
Jurisa Tjahjadi 
Rona Purnama 
Andre Tjahjadi 
Marvin Gouw 
Jason Gouw 
Juana Tjahjadi 
Evan Hindra 


Kami yang berduka cita 
Suami : Nico Tjahjadi (#) 


Anak Menantu : 
Branata Purnama 


Margaretha Mariana R 


Erni E. Rustandar 
Ferrianto Hindra (#) 


Cucu Menantu : 
Elke Seliang 


Erfi Triana 
July Tamin 


Anthony 


Kalyman 


Albert Santoso 
Nana Anggraini 


Cicit : 
Jovanka, Nico, Maxwell, Charice 


Beserta segenap family 


42 


KOMPAS / KLASIKA / 
Rabu, 3 Oktober 2012 


» ETALASE 


SANKEN 


Nikmati Kehebatan Teknologi Teranyar digital SWH 


SOLAN WATER MEATEN 


SANKEN Digital SWH 


SEGERA temukan 
kehebatan teknologi 
tenaga surya teranyar 
pada seri SOLAREX 
dan PREMIA Digital 
SWH, seperti kolektor 
surya  Thermozoom 
BlueTube dan tangki 
stainless steel 
Duratank yang berda- 
ya tahan lama, serta 
kecanggihan Digital 
Solar Controller dan 
rangka — Aluminext 
yang kokoh (tersedia 
kapasitas 100-300 
liter). SANKEN Digital SWH adalah solusi terbaik, hemat, dan men- 
guntungkan. Nikmati kemudahan memiliki SANKEN SWH melalui 
program cicilan nol persen tanpa DP. Dapatkan sensasi kesegaran 
alami dan kenikmatan mandi air panas gratis yang sehat, (“/GPWJ 


SANKEN LUMINA LED TV 


“Sensational Crystal Clear “ 


FULL 
HD 


1920x1080p 


SAN 


Lumina 


DENGAN standar visual Full HD 1080 p, SANKEN Lumina LED TV 
sanggup menyajikan ketajaman gambar terbaik, lebih halus, bersih, 
dan jernih. Peranti ini dapat memutar ragam format film-video, 
gambar, dan musik MP3 langsung dari koneksi penyimpan USB 
maupun ponsel. Dilengkapi fungsi Monitor VGA bagi PC, laptop 
maupun netbook. Selain itu, terminal HDMI untuk mempermudah 
koneksi berbagai perangkat AV di rumah. Teknologi DNR ampuh 
meminimalkan lemahnya sinyal transmisi penyebab gambar berbayang. 
Segera hadirkan kecanggihan Lumina LED TV ke rumah Anda. (“/GPW) 


Info lebih lanjut, silakan hubungi Sanken Customer Care (021) 6626487, 66691234. 
Faks: (021) 6685248. E-mail: help@sankencorp.com. Situs: www.sanken.co.id, 


DAMDEX? 
Hasilkan 7 Kualitas Top dan Keuntungan di Bangunan 


PERTAMA, antibocor cement base yang tahan api dan 
Sg 2 panas matahari, tahan rendam dan hujan, Kedua, 

Campuran beton atau plesteran atau acian yang keras 
sekaligus antibocor dan kering secara instan. Ketiga, perekat keramik 
dan pengisi enat antigores, antilepas, dan antibocor. Keempat, 
penyumbat bocoran air yang mengalir deras. Kelima, perekat keramik 
atau mozaik di dalam air. Keenam, plesteran atau acian yang keras 
dan antibocor untuk cat dinding yang antibelang. Ketujuh, DAMDEX 
WARNA, antibocor berwarna yang tahan api, panas, dan hujan, tahan 
bertahun-tahun. Para ahli bangunan yakin dengan top dan instannya 
hasil DAMDEX untuk kerasnya beton, plesteran atau acian yang sulit 
ditembus paku. Daya rekatnya mampu merekatkan keramik atau 
mozaik di dalam air. Ketahanan panasnya untuk lapisan antibocor juga 
tahan panas matahari. DAMDEX, multifungsi, multiguna, multilengkap, 
multiinstan, dan multihemat sebagai biang antibocor dan additive 
cement perekat plus hardener plus antibocor dicampur semen dan air, 
volume pasti banyak sehingga hemat. DAMDEX multifungsi menjadi 
“campuran cair" yang mudah meresap ke retakan bocor, menjadi 
“campuran kental” yang daya rekatnya kuat, dan menjadi “campuran 
padat" untuk hasil instan keras yang sulit ditembus paku. (“/VTOJ 


Dicari distributor di seluruh wilayah Indonesia. DAMDEX" tersedia di toko bahan 
bangunan Telp, (021) 7540555 (Hunting) Facebook: www.facebook.com/Damdex, 
Website: www.prima-pool.com, Video Youtube: www,youtube.com/damdexindonesia. 


HITACHI 
Hitach Inspire the Next 
nari Es Hemat Energi T. Jepang ———- 


- DI pasaran, Anda bisa menemukan beragam 
model lemari es. Dari sekian banyak model dan 
merek lemari es, Hitachi masih konsisten 
membawa produk berkualitas tinggi dan tahan 
lama. Lemari es Hitachi seri R-SG37BPGD dan 
R-M80GPGD9 adalah contoh barang bulit-up. 
Lemari es ini dilengkapi teknologi inverter yang 
menekan konsumsi listrik. Ada pula Nano 
Titanium Filter, teknologi dari Hitachi yang 
mampu menangkap bakteri, bau tidak sedap, 
dan antijamur dengan menggunakan partikel-partikel kecil katalis 
TIO2, Fitur lainnya adalah automatic ice maker sehingga tidak perlu 
repot mengisi air yang mengakibatkan air tumpah. Sementara itu, eco 
thermo sensor menjadi perangkat microchip yang mengendalikan 
tingkat suhu di dalam lemari es. Alhasil, penggunaan energi lemari es 
menjadi lebih efisien karena mendeteksi suhu dari dalam dan luar, 
Solfege R-SG31/37BPGD, didesain khusus untuk apartemen atau yang 
memerlukan efisiensi ruang simpan. Walau penampilannya terlihat 
langsing, produk ini tetap memiliki kapasitas cukup untuk persediaan 
makanan keluarga dan adjustable rack yang dapat diatur sesual besar 
kecil makanan yang disimpan. (“/GPWJ 


Multi V III 


@ua 


COMMERAAL Mn COKEMMOMEN 


GREEN BUILDING menjadi tren dalam 
dunia konstruksi masa kini dengan 
menerapkan teknologi yang ramah ling: 
kungan salah satunya dari air conditioner 
(AC). LG Commercial Air Conditioner 
memiliki AC Multi V III yang ramah ling: 
kungan karena mengunakan refrigerant 
R410A rendah karbon. AC LG Multi V III 
merupakan AC yang hemat energi karena mempunyai COP (Coefficient 
of Performance) pendinginan tertinggi 4,27 dibandingkan dengan pro- 
duk lain yang sejenis. Multi V III memiliki kapasitas per unit terbesar 
20 HP, dengan kapasitas kombinasi maksimum 80 HP sehingga lebih 
menghemat tempat outdoor unit. Memiliki kemampuan elevasi pipa 
tertinggi 110 m dan jangkauan pipa terjauh dari indoor sampai out- 
door unit maksimal 225 m. Hal ini memungkinkan Multi V III untuk 
diinstalasi pada gedung-gedung tinggi. Merupakan outdoor yang dapat 
dipasang hingga 64 indoor unit, dengan berbagai macam tipe indoor 
unit seperti ceiling concealed duct, cassette, dan wall mounted, 
Menariknya lagi, AC ini juga bisa diintegrasi dengan Building 
Management System. (“/INOJ 


AC Hemat Energi 


3 Cot cial Center, Tol! Free: 0-800-100-5454 
Dena Sa Ts moms 


Tangki Air dan Kimia Penguin Besertifikat SNI 
Aman, Berkualitas, dan Tahan Lama 


TANGKI Penguin diproduksi meng- 
gunakan metode cetak berotasi untuk 
menghasilkan dinding tebal berlapis, 
bebas tegangan, dan tanpa sambungan 
dengan masa penggunaan terpanjang. 
Metode cetak lainnya (blow atau Inject) 
menggunakan tekanan untuk pro- 
duksinya, menyebabkan tegangan da- 
lam material dan ketebalan dinding 
yang cenderung tipis dan tidak ter- 
kendali. Tangki Penguin hanya meng- 
gunakan bahan polyethylene murni besertifikat FDA (food-contact) yang 
tahan sinar ultraviolet (UV), korosi, dan kimia. Didukung pula dengan 
lapisan dalam putih Plascobrite yang tahan lumut, Dengan kapasitas 
produksi lebih dari 1 juta unit per tahun yang diproduksi di kota-kota 
besar di Indonesia, Anda dapat memiliki tangki aman dan berkualitas 
dengan harga ekonomis. Tersedia dalam ukuran 300 hingga 30.000 
liter, Ditambah garansi hingga 20 tahun yang didukung perusahaan 
besertifikasi ISO 9001:2008 dengan pengalaman lebih dari 30 tahun. 
Gratis Penguin Switch untuk pembelian tangki berkapasitas 1.000 liter 
ke atas, (“/GPWJ 


Informasi lebih lanjut hubungi Penguin customer service: 0807-1112222 (pulsa lokal). 
E-mail: Info@penguin.co.id, Situs: www.penguin.co.id. 


Alat Cek Darah Benecheck Plus 3 in 1 
Periksa Kolesterol, Gula Darah, dan Asam Urat 


DI tengah gaya hidup dan kesibukan sehari- 
hari, Anda sering kali lupa dan tidak ada waktu 
memperhatikan pola makan dan kesehatan. 
Benecheck Plus 3 in 1 memberikan kemudahan 
dengan kemampuan melakukan pengukuran 
tiga jenis paremeter, yaitu total kolesterol, gula 
F— darah, dan asam urat dengan hanya satu alat. 
v “ «Ketiga parameter itu penting untuk dikontrol 
| - Ap || secara berkala untuk mengurangi dan 
e 1 mencegah dini terkena berbagai penyakit 
berbahaya akibat kurangnya perhatian terhadap 
asupan makanan. Benecheck Plus 3 In 1 yang berukuran kecil mudah 
untuk digunakan sendiri di rumah, di kantor, ataupun dibawa saat 
bepergian. Biasakan gaya hidup sehat dengan melakukan sendiri 
pemeriksaan kesehatan Anda secara rutin dengan alat berkualitas, 
Pastikan selalu menggunakan test strip khusus untuk tipe Plus 3 in 1 
untuk mendapatkan hasil akurat. Benecheck Plus 3 in 1 dapat dipesan 
di toko alat kesehatan langganan Anda dan apotek modern, seperti 
Century, Guardian, Watson, dan Apotek Melawai. (/GPW) 


W5, 


Informasi produk, promosi, dan tempat pembelian hubungi: PT Mitra Asa Pratama 
(021) 29067256, 29067257 atau e-mail ke cs@mapmedica.com. Tersedia penawaran 
paket khusus retailer dan kesempatan menjadi distributor di daerah. Situs web: 
www.mapmedica,com, www.siagasehat.com. 


KJB - KJOO9 
Pindahkan KTV Karaoke ke Rumah Anda 


PT Adab Alam Electronic meng- 
hadirkan pemutar teknologi baru 
dan canggih hasil pengembangan 
bersama antara Jepang, Korea, 
dan China dengan merek KJB 
Karajukebox. Alat ini mampu 
menyimpan ke dalam folder fa- 
MA vorit, serta me-reserve lagu-lagu 
yang Anda nyanyikan sampai 99 
lagu. Keunggulan lain KJB KJ 009 
adalah kemudahan dalam pengoperasian, pemilihan lagu berdasarkan 
judul lagu, nomor kode lagu, atau nama penyanyi, hanya melalui satu 
tombol saja. KJB karajukebox KJOO9 memiliki kapasitas penyimpanan 
hingga empat terrabytes, memuat lagu hingga 50.000 lagu format 
MTV berisikan suara dan gambar asll penyanyinya, Penambahan lagu 
baru dapat melalui USB atau langsung mengopi sendiri dari piringan 
karaoke VCD atau DVD ke dalam hard disk melalui loader. Alat ini 
menggunakan layar sentuh yang terkoneksi dengan player. (“/VTOJ 


Untuk Informasi hubungi: Jakarta 6321946/47 Hendi, 02193327671, Adhi, 
02199655102, Rullyanti 02197521158: Bandung 022-6125426/6125409: Semarang 
02476632693 / 024-70346788: Yogyakarta, 0274-9229950/0274-9782378, 
Surabaya 031-3537600 / 031-8556231: Bali 0361-465789: Medan 061-7322013: 
Jambi 0741-27835/7072925, Palembang 0711-5881777: Lampung 07217176779: 
Pontianak 0561-734325, Banjarmasin 0511-3251919, Makasar 0411-3617395. 


HYDRO Alat Penjernih Air 
Menyelesaikan Masalah Air Keruh dan Berbau 


APAKAH air di rumah Anda terlihat 
kotor, kuning, keruh, dan berbau? 
Sudahkah Anda yakin air Anda aman 
untuk di konsumsi keluarga? Jika iya, 
segera dapatkan HYDRO penjernih 
air dengan promo spesial bulan 
Oktober 2012. Setiap pembelian 
satu unit penjernih air tipe HYDRO 
6000, berhadiah TV Toshiba LCD 24 
Inci. Gratis pula untuk cek air senilai 
Rp 500.000 di laboratorium Hydro, 
Jika masih ragu, Anda bisa lakukan 
uji coba gratis sebelum membeli 
dan tanpa dipungut biaya. Dapatkan 
pula garansi 100 hari, uang kembali 
100 persen. Kunjungi counter 
HYDRO di Mangga Dua Mall lantai 
dasar (depan ATM Bank BRI), dan 
MITRA 10 Serpong. HYDRO solusi air 
untuk hidup sehat Anda, (WVTOJ 


Gali Center: (021) 64 7000 96 (hunting), 021 7076 6008, 021 413 88928 atau 
SMS 0812 8155 1300 website: www.hydro.co.id, e-mail : Info@hydro.co.id. PIN BB 
2879 3666, 


Pompa Sumur Dalam Wasser-Jet Pump 
Pompa Air Berdaya Isap dan Pancar Optimal 
KEDALAMAN sum- 


ber air sangat ber. 

variatif, Ada yang 

dangkal, tetapi ti- 

dak sedikit juga 

yang dalam disertai 
kebutuhan  peng- 

guna akan daya 

dorong yang tinggi 

9 dan tekanan keluar 
air yang kuat. 

2 2 Pompa air Wasser 


tipe sumur dalam 

(Jet Pump) mem: 
berikan solusi untuk pengisapan air dari sumber air yang dalam 
disertai dengan daya dorong yang kuat. Digerakkan motor yang 
tangguh dan komponen pompa yang berkualitas, pompa Wasser 
dengan beragam tipe dan kapasitas mampu menghasilkan kekuatan 
isap dan pancar yang optimal. Pompa Wasser telah memenuhi standar 
SNI sehingga aman bagi pengguna serta andal digunakan untuk 
jangka waktu yang lama, (“/GPWJ 


Dapatkan pompa Wasser di modern outlet, toko-toko pompa, teknik, dan bahan 
bangunan yang terdekat di kota Anda. 


Ariston Electric Water Heater 
Teknologi ECO dan Nanomix t BEST 


ARISTON PRO ECO memperkenalkan fungsi 

| pintar ECO sebagai fitur tambahan yang dapat 

mempelajari kebiasaan pemakaian air panas 

si pengguna. Dengan menyalakan fungsi ECO, 

suhu dan jumlah air yang dipanaskan akan 

disesuaikan dengan kebutuhan dan jadwal 

kebiasaan si pemakai. Dengan demikian 

apabila dibandingkan dengan metode 

pemanasan standar, akan menghemat 

penggunaan listrik hingga 10 persen. Berkat 

teknologi Nanomix memastikan air dingin 

yang masuk ke dalam tangki pemanas tidak 

serta merta langsung bercampur dengan air 

panas yang tersisa selama proses pemakaian. 

Dengan teknologi ini, pengguna dapat 

menikmati jumlah air hangat yang besar 

hingga 10 persen dengan kapasitas tangki pemanas yang sama. 

Diintegrasikan dengan teknologi BEST (Paten Ariston) memastikan 

pemanasan yang akurat dan responsif. Dengan demikian, Ariston 

telah memperkenalkan teknologi efisien yang dapat menghemat 
penggunaan listrik hingga 20 persen secara keseluruhan. (“/VTOJ 


Untuk informasi lebih lanjut, hubungi modern outlet, toko-toko sanitari, elektronik 
dan bahan bangunan yang terdekat di kota Anda. 


Solar Edwards 
Pemanas Air Standar Rumah Mewah 


THE LUXURY STANDARD SOLAR FDYARPS 


pemanas air tenaga sur- 
ya, 100 persen buatan 
Australia. Tangkinya ter- 
buat dari Stainless Steel 
Marine Grade 316, anti- 
karat alami, tanpa anode, 
tanpa gas hidrogen, dan 
bebas perawatan. Meng- 
gunakan solar glass yakni 
kaca khusus untuk me- 
nyerap dan memperban- 
yak radiasi atau panas 
matahari tanpa pantulan, 
yang menjamin tersedianya air panas tanpa bantuan listrik. Solar 
Edwards: kualitas adalah fakta, bukan cerita. Garansi tujuh tahun 
dan servis gratis dua tahun pertama jika diperlukan. Sudah masuk 
pasar Indonesia dan digunakan sejak tahun 1981, (“/AJGJ 

Sole agent: PT Daya Eximindo Perdana, Wisma SEBA - Jakarta Telepon 3149660, faks. 
3147249, e-mail: dayaeximindo@centrin.net.id, website: www.edwards.com.au, Hotline: 
0811814050/ 021-70640123. Dealers: Bandung: 6626128, 70453601. Semarang: 
7479846, 0816668172. Surabaya: 70198687, 5028869, 08123089697. Bali: 228786, 
08123914853. Lampung: 487984, 471770. Medan: 4572133, 4579768. Pekanbaru: 
081314500072. Dicari dealer & sales, 


HAKASIMA 


“Ovencook” Revolusioner Antigosong dan Multifungsi 


HAKASIMA Ovencook dari Korea merupakan alat masak serbaguna 
dengan desain khusus berteknologi canggih. Teknologi tiga lapis de- 
ngan rongga udara di tengah membuat panas merata dan suhu tetap 
terkontrol hingga 120 derajat celsius. Alat ini dilengkapi katup pem: 
buangan udara otomatis dan automatic pressure control pada penutup- 
nya. Hal ini membuat masakan bebas gosong dan asap. Produk ini 
bisa menjadi oven, pemanggang, steamer, hingga presto. Merebus 
tanpa air, menggoreng tanpa minyak, bahkan mengeluarkan kandung- 
an lemak kolesterol dalam daging ayam saat dipanggang. Dapatkan 
segera alat masak revolusioner antigosong dan multifungsi ini. Kini 
hadir dengan tutup stainless steel. (“/VTOJ 


Call Center 500-510 Pulsa Lokal. SHOWROOM dan CUSTOMER CARE Jalan Radio 
Dalam Raya No 6A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Telp (021) 7264512, 7264535, 
7265179. 


ETALASE Hadir setiap Senin dan Rabu di Klasika Kompas 


mrloperkoran @ ScraperOne & Kaskus 


ISX 
Bantu Mempermudah Bisnis Anda 


ANDA mencari program komputer untuk 
membantu bisnis Anda, tetapi tak 
mempunyai waktu belajar berbulan-bulan 
agar bisa memakai program tersebut? 
ISX adalah jawabannya. ISX adalah 
aplikasi yang dapat membantu Anda 
mengontrol stock, utang, piutang, cocok 
untuk pertokoan. ISX disusun dengan 
rapi sehingga Anda mudah meng- 
gunakannya, bahkan tanpa harus mem- 
baca manual (manual tetap disediakan). 
Selain itu, ISX mempunyai fitur-fitur yang 
lengkap dan dapat diatur sesuai dengan 
kebutuhan Anda. ISX menggunakan database MySOL, dapat online via 
internet, mempunyai fitur multiharga, multisatuan, multicompany, 
diskon bertingkat, cetak grafik, serta keamanan yang canggih. Anda 
dapat mengatur nota tak bisa diedit/hapus, nota hanya bisa dicetak 1 
kali, tak bisa menjual di bawah harga, stock tak cukup atau overlimit 
plafon, Harga program adalah Rp 6.900.000. (“/INOJ 


Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi : INTI SOLUSI, Gajah Mada Plaza It 34 No 57 
Jakarta Pusat telp 021-6341059, 6341085 faks 02163850620 e-mail: ymk5@cbn. 
net.id : YANG MASTER KOMPUTER, Jl. Cengkeh 16/10 Jakarta 11110 telp.021. 
6904595 faks.021-6917164 e-mail: ymk3@cbn.net.id, website: www.is.co.id. 


untuk pemasangan iklan hubungi 021-5367 9599 ext. 6025/6026 


